HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong 4920-1980) 


Jakob Octama 


MINGG 


Uu 
23 SEPTEMBER 


2012 


10 


Semalam di 


Perjalanan: Jejak Rasa Bangga 
di Hotel Indonesia nas 


nn 
DO 


Tengah 


Savana Pidang 


Jelajah sepeda Kompas 
kali ini benar-benar 
istimewa. Pada Jumat 


mil TNI AD sudah mendirikan 
tiga tenda peleton. Veldbed atau 
tempat tidur tentara pun sudah 
diatur rapi di dalam tenda se- 
ai tempat tidur 


(21/9) di tengah- tim sepeda 
tengah perjalanan TE Di pinggir lapang- 
an telah disiapkan 
menelusuri 8/2) mobile toilet lengkap 
Sumbawa, seluruh dengan tangki berisi 
ng HA ALI air bersih. Organ 

tim jelajah tunggal beserta dua 

Kompas menginap — KOMPAS aany 

dialim tebukadi untuk menghibur tim 
BACA JUGA jelajah sepeda. Wangi 

tengah-tengah HAL 3 aroma ikan bakar pun 


savana. Di situlah 

tim justru menemukan 
arti jelajah dan 
petualangan yang 
sebenarnya. 


emberhentian pada etape 
Pr Jumat lalu, berbeda. 
Jika biasanya perjalanan 
peda berakhir di hotel 
losmen, kini mereka ber- 
ir di tengah tanah lapang. 


tim 


menyebar ke seluruh 
penjuru lapangan, membuat pe- 
serta kian lapar. 

"Wah, ini menyenangkan. Ka- 
mi bisa makan ikan segar yang 
dibakar langsung,” kata Lilik, 
peserta dari Sur: 

Tenda tentara dan aneka per- 
alatan kamping di tanah lapang 
Sumbawa juga memesona Aristi 
Prajwalita Madjid (37). Dari 
al Aristi, yang anggota komu- 
sepeda Long Distance Cy- 
cle Community Bogor, sudah 


AMANAT 


HATI N 


KOMPAS 


RANI RAKYAT 


TERBIT 32 HALAMAN 4 KLASIKA 
NOMOR 085 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78000— 
Harga eceran Rp 3.500— 


Persona: 
Arie Smit nas 


Sosialita: 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Peserta Jelajah Sepeda Bali-Komodo melalui jalan yang berkelok dan menanjak di kawasan Pidang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (22/9). Pada etape 


Para anggota Korem dan Kora- (Bersambung ke hal 11 kol 5-7) V jelajah sepeda kemarin, peserta menempuh perjalanan sejauh 136 kilometer dan finis di Kota Bima, Pulau Sumbawa. 
www.kompas.com B @ kl M 
MA enghazi Kembali Membara 
9 Omi - ai 
P Motto ani 171. PEKT KONN . . . Aa 
Ka Lp 021- 2567 6000 Pemerintahan Baru Libya Dilema Tangani Milisi 
hebat, hotline@kompas.com 


www.facebook.com/kompasfb. 


(8) 


www.twitter.com/harlankompas 
www.twitter.com/kompasbreaking 


BENGHAZI, SABTU — Sedikitnya 10 orang tewas, 
enam di antaranya anggota pasukan keamanan 
Libya, dalam gelombang kekerasan massa yang 


PROTES ANTI-AS 


Milisi Afganistan, Selasa (18/9), mengaku bertanggung jawab atas serangan bom di minibus 
bermuatan pekerja asing, yang menewaskan 12 orang, di Kabul. Serangan ini disebut sebagai 


@ Media Harus Mengkritik 


HAL 
@ Kios Gas Meledak, 3 Terluka Ha (GG 
6 5 Bom Aktif Ditemukan HAL 


@ Awas, Kate Moss Muncul Lagi 


Awas, mantan supermodel Kate 
Moss (38) muncul lagi. Akan kem- 
bali tampil di panggung? "Me- 
nyenangkan juga naik panggung 
lagi untuk sekali waktu," 1 
Awas, band Kotak akan meng- 
gelar 8 konser di 8 kota 
dalam waktu 8 hari, dalam 
rangka ulang tahun ke-8. 
Dan awas, ada gangguan 
teknis dalam pertunjuk- 
an, Namun, Widi, Nola, 
dan Cynthia, awak trio 
Be3 (dibaca B three), su- 
dah terlatih — untuk 
menghadapi berbagai 
tuasi, "Kami pasrah saja 
akan dibawa ke mana. Ka- 
mi berdamai dengan si- 
tuasi,” 
NAMA & PERISTIWA/ 
HAL 24 


kembali terjadi di Benghazi, Sabtu (22/9) dini hari. 
Puluhan ribu demonstran turun ke jalan untuk 
memprotes berbagai kelompok milisi di kota itu, 


balas dendam atas film yang menghina Nabi Muhammad, 


Negara yang dilanda protes terhadap film buatan AS sejak tewasnya 
Duta Besar AS untuk Libya dalam serangan di konsulat pada 
11 September, 


Kekerasan yang baru 
terjadi Senin-Selasa 


assa pada awalnya hanya 
mendatangi markas Brigade An- 

i pusat kota Beng- 
hazi. Brigade tersebut beranggo- 
takan milisi radikal yang dituduh 
terlibat dalam penyerangan kan- 
tor Kons Amerika Serikat di 
kota itu pekan lalu. 

Kelompok tersebut memban- 
tah tuduhan itu. Empat warga AS, 
termasuk Duta Besar AS untuk 
Libya Christopher Stevens, tewas 
dalam serangan pada MN Septem- 


ran membawa 
dan spanduk 
yang, antara lain, berbunyi 
Kehilangan Kawan” 
Ingin Keadilan bagi Stevens”. 
Mendekati markas brigade ter 
but, ratusan pemrotes mulai 
mengayun-ayunkan pedang dan 
golok yang mereka bawa sambil 


berteriak "Libya, Lil dan 
”Tak ada lagi Al Gaed: 
"Setelah yang terjadi pada 


Konsulat AS, rakyat Benghazi ja- 
di muak dengan para ekstremis. 
Mereka tidak mau mematuhi 
tentara,” tutur demonstran ber- 
nama Hassan Ahmed, 

Adusalam al-Tarhouni, pega- 
wai negeri yang turut dalam ge- 
lombang pertama demonstran 
yang tiba di markas brigade ter- 


sebut, mengatakan, para milisi 
Ansar al-Sharia sempat mengha- 
dang para demonstran. Beber 
dari mereka melepaskan tem- 
bakan ke udara dan ke arah de- 
monstran, Menurut Tarhouni, 
dua pemrotes tertembak di ba- 
gian kaki. 

Namun, perlawanan itu tidak 
berlangsung lama. Melihat de- 
monstran yang datang begitu ba- 
nyak, para milisi itu memilih lari 
menyelamatkan diri. Belakangan, 
juru bicara Ansar al-Sharia, You- 
sef al-Jehani, mengaku bahwa 
mereka sengaja menyerahkan 
markas mereka kepada rak 
Benghazi demi keamanan kota 
tersebut. 

"Kami menghormati pandang- 
an rakyat Benghazi. Untuk me- 
melihara keamanan di kota itu, 
kami mengosongkan markas,” 
ujar Jehani. 

Massa pun kemudian memba- 
kar gedung markas itu. Sebelum 
membakar gedung, massa mem- 
bebaskan empat orang yang di- 
tahan di ruang bawah tanah ba- 
ngunan tersebut. 


Terkesan dikoordinasi 


Kantor berita Reuters menye- 
butkan, serangan massa itu ter- 
kesan telah dikoordinasi oleh po- 


Perancis Azerbaijan Kuwait 
Jordania Afganistan 
Lebanon 
Tunisia israel - rak | Iran 
Libya Bahrain? Pakistan 
Mesir 
Oatar Banglades 
Sudan Yaman 
Nigeria 
3 Malaysia 
Kenya 
Indonesia 
Australia 

Sumber: Reuters REUTERS 
lisi, tentara, dan para aktivis di Akan tetapi, gerakan ma Markas-markas milisi yang te- 
Bengh Gerakan massa seperti — berhenti setelah memb: lah menyatakan tunduk kepada 
tak terhalang meski helikopter kas Ansar al-Sharia. Mereka pemerintah pusat Libya turut 
dan pesawat tempur militerter- terus bergerak ke markas mi- menjadi ran kemarahan. Se- 
bang berputar-putar di wilayah lisi-milisi lain yang beranggota- kitar 70 demonstran merebut 
udara Benghazi. Bahkan, polisi kan para eks pemberontak anti- markas Brigade Martir Abu 


juga terlihat berl 
demonstran. 


aur dengan para 


rezim Moammar Khadafy dalam 
revolusi Libya tahun lalu. 


(Bersambung ke hal 11 kol 5-7) 


OLEH BUDI SUWARNA 


ahan pemakaman kian 
sm di Jakarta. Lalu, 

orang mulai bersiasat. Ada 
nama orang yang masih hidup 
tertulis di batu nisan agar bisa 
mendapatkan lahan di TPU. Ada 
yang memborong lahan untuk 
kuburan dirinya, keluarga, bah- 
kan para ajudannya. 

Suatu siang di bulan Agustus, 
di sebuah tempat pemakaman 
umum (TPU) di Jakarta Selatan. 
Ike (52) terisak-isak di samping 
liang lahad ayahnya yang me- 
ninggal dunia pagi itu. Di tengah 
suasana haru itu, beberapa teman 
Ike berbisik-bisik sambil menun- 
juk sebuah batu nisan tak jauh 
dari liang lahad tempat upacara 
pemakaman berlangsung. 

Di batu nisan itu tercetak na- 
ma lengkap Ike, berikut tanggal 
wafatnya pada tahun 2010, Bukan 
hanya itu, di sebelahnya terdapat 


nisan suami Ike, juga dengan 
tanggal wafat yang sama, dan di 
dekatnya terdapat nisan dengan 
nama sang ibunda. Padahal, ke- 
tiganya masih segar bugar. 

”Ya, saya memang su- 


buran tersebut. 


Tak bernisan 


Wignu Mughni (26) juga telah 
menyiapkan "rumah masa de- 
pannya” di Al Azhar Me- 


dah memesan makam 'p morial Garden, Kara- 
untuk keluarga besar. Le Lai wang, Jawa Barat. Beda- 
Ada enam kuburan yang Kehidupan nya, bakal makam anak 
sudah kami siapkan. muda itu tidak diberi ni- 
Mungkin nanti bertam- TT, san, Dia memilih lahan 
bah untuk anak-anak sa- 2 Imah” makam di sebelah makam 
ya, kata Ike sebulan se- Makan ayahnya, Aan Husdiana, 
telah pemakaman ayah- HaL13 pilot Garuda Indonesia 


nya. 
Apakah ia tak ”risi” 
melihat namanya tercetak di batu 
nisan dan dinyatakan "meninggal 
dunia”? "Ya, awalnya sih kaget, 
tapi saya enggak pikirinlah. Se- 
karang sih biasa-biasa saja, toh 
nanti ujung-ujungnya kita bakal 
kesitu juga, kan?” kata Ike sambil 
menambahkan, tanggal ”kemati- 
an” di batu nisannya adalah tang- 
gal ketika ia memesan lahan ku- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yang turut jadi korban da- 

jam kecelakaan Sukhoi di 
Gunung Salak. Bukan hanya un- 
tuk dirinya, melainkan juga un- 
tuk pendampingnya kelak ken- 
dati dia mengaku belum punya 
calon. 

"Teman-teman — menertawai 
saya, mereka bilang, 'Kok masih 
muda beli makam? Tapi, saya 
cuek sajalah,” kata Wignu yang 
berprofesi sebagai pilot. Dia 


membeli makamnya secara men- 
cicil, setiap bulan Rp 5 juta. 

Kenapa tidak digunakan untuk 
mencicil mobil atau rumah saja? 
"Saya masih tinggal di rumah ibu, 
mobil belum perlu karena pergi- 
pulang kerja dijemput mobil per- 
usahaan. Mumpung belum ba 
nyak kebutuhan, saya mencicil 
makam,” katanya. 

Kakak Wisnu, Anggatirta (27), 
juga memesan makam di Al Az- 
har untuk dirinya dan istrinya. 
Angga yang bertransaksi makam, 
Rabu (19/9), di sebuah mal me- 
ngatakan, awalnya mertuanya 
yang berencana membeli ma- 
kam. "Tetapi, pembelian batal. 
Akhirnya, saya yang beli mum- 
pung diberi diskon besar,” kata- 
nya. 

Ibu Wignu, Nustomi Rusdi, 
pun telah memiliki makam di Al 
Azhar. Jika saatnya tiba, mereka 


(Bersambung ke hal 11 kol 1-4) 


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


Suasana di salah satu sudut taman di Kompleks Memorial Oasis Lestari, Jatake, Tangerang, Banten, 
Kamis (20/9). Kompleks Oasis Lestari merupakan usaha terpadu yang terdiri dari rumah duka, 


krematorium, dan rumah abu. 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono menuju pesawat di Bandar: 


KOMPAS/RIZA PATHONI 


Halim Perdanakusuma, 


Jakarta, Sabtu (22/9). Presiden akan menghadiri pembukaan Sidang Ke-67 Majelis Umum PBB dan menjadi pembicara dalam sesi debat 


umum sidang tersebut. 


Media Harus Mengkritik 


Birokrat Terlalu Mengacu kepada Undang-Undang 


WASHINGTON DC, KOMPAS — Birokrat 
pemerintahan yang tidak mau keluar dari zona 
aman mereka merupakan bahaya besar dalam upaya 
memajukan Indonesia menuju negara yang kuat 


dan makmur. Untuk itu, media mas: 
terus-menerus mengkritik karena itu merup: 


a diminta 


jalan menuju tingkat bernegara yang lebih baik, 


Demikian dikatakan Menteri 
Koordinator Perekonomian Hat- 
ta Rajasa dalam acara santap ma- 
lam dengan masyarakat Indone- 
sia di Wisma Indonesia, Was- 
hington DC, Amerika Serikat, 
Jumat (21/9) malam waktu se- 
tempat. 

Wartawan Kompas J Osdar 
dan koresponden Kompas di 
Washington DC Herman Hakim. 
melaporkan, santap malam yang 


diselenggarakan Duta Bi RI 
untuk AS Dino Patti al dan 


istri itu merupakan mata acara 
terakhir dari rangkaian pertemu- 
an Kom abungan Indone- 
sia-AS ketiga yang diawali Rabu 
(20/9), di Washington DC. 

Pernyataan Hatta merupakan 
tanggapan atas — pertanyaan 
Kompas yang mengacu kepada 
laporan Freedom House, sebuah 
lembaga independen yang mem- 
perjuangkan hak asasi dan pe- 
nyebaran demokrasi di Washing- 
ton DC (Kompas, 2/9). 


Hatta mengakui, segelintir 
orang yang sudah sangat lama 
menikmati kekuasaan berupaya 
keras tidak mau keluar dari zona 
aman mereka. Dia memberi con- 
toh, dalam berbagai pertemuan, 
selalu terjadi kebuntuan dalam 
proses pengambilan keputusan 
karena sang birokrat selalu 
mengacu undang-undang. 
"Padahal, undang-undangnya 
sudah ketinggalan zaman. Saya 
harus berterus terang, upaya me- 
ngeluarkan orang-orang ini dari 
z0na mereka sangat sulit dan 
memakan waktu lama. Ini berba- 
haya. Untuk itu, kita harus me- 
nerima dengan lapang dada apa 
yang dikatakan Freedom House,” 


Demam Jokowi-Ahok 


Kemenangan pasangan Joko 
Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 
dalam Pemilu Kepala Daerah 
DKI Jakarta juga menjadi bahan 
percakapan tamu, baik sebelum 


acara maupun pada sesi tanya 
jawab. Menanggapi hal itu, Hatta 
mengatakan, popularitas calon 
bisa saja mengesampingkan pe- 
ran partai, "Peran popularitas 
memang baik juga, tetapi sering 
kali tak bertahan lama U Su- 
dah berkuasa," katany: 

Dia mengatakan, peran partai 
politik masih sangat penting 
dalam mendidik — calon-calon 
pemimpin — berwatak ona 
Undang-Undang Partai Politik 
mengamanatkan calon presiden 
dan wakil presiden harus ber- 
Is pada partai atau aliansi par- 
artai, 

”Untuk gubernur dan jabat- 
an-jabatan publik yang lebih ren- 
dah, seseorang bisa maju lewat 
jalur nonpartai dengan mengum- 
Boa KTP” katanya. 


Kebangkitan Indonesia 

Kemarin siang, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono bertolak ke 
New York, Amerika Serikat, dari 
Bandar Udara Halim Perdana- 
kusuma, Jakarta. Selama delapan 
hari di New York, Presiden akan 
menghadiri — Sidang — Majelis 
Umum PBB, Panel Tingkat Ting- 
gi pada Agenda Pembangunan 
Pasca-2015 (High Level Panel on 
the Post-2015 Development 
Agenda-HLP), serta forum In- 
donesia Investment Day (ID) di 
New York Stock Exchange, 


Militer Pantai Gading (FRCI) berdiri di checkpoint di jalan utama menuju G| 


'AFP/SIA KAMBOU 


Ghana, di pinggiran Abijan, 


Jumat (21/9), setelah Pemerintah Pantai Gading menutup perbatasannya dengan Ghana menyusul 


serangan ke checkpoint oleh orang bersenjata pada Kamis (20/9) malam. Sebulan terakhir, Pantai 


Gading mendapat gelombang serangan di daerah sekitar Abijan dan di bagian barat negeri itu. 
Kekerasan itu terjadi sejak tergulingnya Gbagbo dari kursi presiden pada pemilu April 2011. 


PENYERANGAN 


Pantai Gading Tutup Perbatasan 


ABIJAN, JUMAT — Pemerin- 
tah Pantai Gading, Jumat (21/9), 
memutuskan menutup pintu 
perbatasan dengan negara te- 
tangganya, Ghana, setelah se- 
rangkaian serangan lintas per- 
batasan menewaskan sedikitnya 
10 orang dalam dua hari ter- 
akhir. 

Menteri Dalam Negeri Pantai 
Gading Hamed Bakayoko menga- 
takan, keputusan penutupan per- 
batasan itu dilakukan setelah pi- 
haknya menengarai serangan-se- 
rangan tersebut dipersiapkan da- 
ri Ghana. "Perbatasan darat, laut, 
dan udara ditutup sampai pem- 
beritahuan selanjutnya. (Serang- 
an) ini dirancang, diperintahkan, 
dan dilakukan dari wilayah Gha- 
na, dan pihak berwenang di Gha- 
na mengetahui siapa orang-orang 
itu, ungkap Bakayoko. 

Dua serangan itu terjadi di 
kota pusat perekonomian Abijan, 
Kamis malam: dan di kota Noe, 
yang merupakan pintu perbatas- 
an dengan Ghana, Jumat. 


mrioperkoran @ & 


Suara senjata api mulai ter- 
dengar di Noe sekitar pukul 
03.00, saat sekelompok orang 
mencoba menyerang barak ten- 
tara Pantai Gading di kota ter- 
sebut. "Ada percobaan serangan 
terhadap tentara yang ditugaskan 
di perbatasan, Serangan terjadi di 
Noe dan sasarannya adalah ba- 
rak-barak tentara. Serangan itu 
dapat ditangkis,” tulis Ketua Par- 
lemen Pantai Gading Guillaume 
Soro di Twitter. 

Menurut salah seorang per- 
wira militer negara di Afrika Ba- 
rat itu, tujuh penyerang tewas 
dalam pertempuran yang ber- 
langsung selama satu setengah 
jam. Menurut saksi mata, pe- 
nyerang berusaha merebut pos 
perbatasan, tetapi gagal setelah 
bala bantuan tentara datang. 

Serangan di Noe itu terjadi 
hanya beberapa jam setelah se- 
kelompok penyerang lain ber- 
usaha merampas senjata di dua 
pos polisi dan satu pos gendar- 
meri di Distrik Port Bouet dan 


Vridi di dekat Bandara Inter- 
nasional Abijan. Menurut Men- 
teri Pertahanan Paul Koffi, tiga 
orang tewas dalam serangan ter- 
sebut, termasuk seorang tent: 
yang sedang lewat dekat lokasi 
serangan, 


Pendukung Gbagbo 

Ini adalah serangan pertama 
bulan ini, setelah bulan lalu ter- 
jadi sedikitnya tujuh serangan 
terhadap pos-pos aparat Pantai 
Gading. Pemerintah Pantai Ga- 
ding menuduh pendukung man- 
tan Presiden Laurent Gbagbo 
berada di balik serangan-serang- 
an ini. 

Gbagbo kalah dalam pemilihan 
presiden akhir 2010, tetapi eng- 
gan meninggalkan jabatannya. 
Hal itu memicu perang saudara 
di Pantai Gading. yang mene- 
waskan lebih dari 3.000 orang. 

Ia kemudian ditangkap dan 
menunggu diadili di Mahkamah 
Kriminal Internasional ICC) di 
Den Haag. (REUTERS/AP/DHF) 


Dalam lawatannya kali ini, 


Presiden juga membawa agenda 
ekonomi dalam forum Indonesia 
na Pre- 


Investment Day. Di 
sidenakan berupaya mi 


1 
nis di AS dengan pelaku 


Indonesia serta menyam- 
paikan peluang investasi di In- 
donesia. 

Sebelumnya, Staf Khusus Pre- 
siden Bidang Hubungan Inter- 
nasional Teuku Faizasyah me- 
nyatakan, dalam forum itu Pre- 
siden akan berpidato tentang ke- 
bangkitan Indonesia sebagai ke- 
kuatan ekonomi baru Asia. 
siden juga akan menerim: 
jumlah pelaku bisnis utama AS, 
antara lain, CEO IBM, CEO Ho- 
neywell, CEO Cargill, dan CEO 
Millennium Challenge Corpora- 
tion 

Sejumlah pertemuan bilateral 
juga akan dilakoni Presiden un- 
tuk memperjuangkan kepenting- 
an Indonesia. (WHY) 


KEBAKARAN 


Dua Tewas di Pembuangan Industri 


SURABAYA, KOMPAS — Dua 
orang tewas dan satu orang ter- 
luka dalam kebakaran yang ter- 
jadi di tempat pembuangan sam- 
pah industri di kawasan Mar- 
gomulyo Indah, Kelurahan Bun- 
taran, Kecamatan Tandes, Su- 
'a, Jawa Timur, Sabtu (22/9) 


pagi. 

Kebakaran diduga kuat dipicu 
oleh api rokok yang mengenai 
kaleng bekas lem yang mudah 
terbakar dan banyak dibuang di 
tempat itu, 

”Kebakaran diawali 
adanya sebuah ledakan. Kedua 
korban tewas di loka jadian,” 
kata Kepala Satuan Reserse Ki 
minal Kepolisian Resor Kota Be- 
sar Surabaya Ajun Komisaris Be- 
sar Farman, Sabtu siang. 

Korban tewas adalah Kamri 
(45), warga Surabaya, dan Jayus, 
(40), warga Rembang, Jawa 
Tengah. Korban luka bakar ada- 
lah Supadi (50), warga Gresik, 
Jatim, yang langsung dirawat ke 
Rumah Sakit Muji Rahayu, 
Surabaya. 

Tempat penampungan sam- 
pah industri itu berukuran s 


dengan 


kitar 20 x 30 meter dan diapit 
tambak-tambak garam. Barang- 
barang yang dibuang adalah sam- 
pah dari pabrik, seperti kaleng 
bekas, karet, dan plastik. Sebuah 
gubuk kayu di lokasi kejadian 
juga ikut terbakar. 

Koordinator Lapangan Dinas 
Kebakaran Kota Surabaya Ribut 
Mustagim mengatakan, pei 
wa itu terjadi sekitar pukul 10.15. 
Sekitar 15 menit kemudian, pe- 
tugas pemadam kebakaran tiba di 
lokasi dan langsung berusaha 
memadamkan api. Titik yang ter- 
bakar berukuran 5 x 6 meter. 

”Saat kami datang, api mulai 
padam dan kami menemukan 
korban sudah meninggal,” kata 
Ribut. 


Merokok 


Korban meninggal dalam kon- 
disi mengenaskan dan sebagian 
tubuhnya tertimbun sampah. 
Proses selanjutnya untuk me- 
nangani korban diserahkan 
kepada polisi yang langsung me- 
nerjunkan dua tim gegana dan 
memastikan tidak ada bahan pe- 
ledak (bom) di tempat itu. 


Farman mengatakan, dari hasil 
pemeriksaan sementara di la- 
pangan, polisi menemukan kedua 
korban tewas sedang merokok 
at sebelum kebakaran ter- 
jadi. Api dari rokok itu diduga 
mengenai kaleng bekas lem yang 
banyak terdapat di lokasi ter- 
sebut, 

Uap dari bahan kimia tersebut 
diduga terlalu kuat sehingga mu- 
dah tersulut ketika ada sumber 
api dan memicu ledakan. Di lo- 
kasi itu memang masih banyak 
bahan yang mudah terbakar. 

Menurut Farman, Kamri be- 
kerja menjual sampah di tempat 
itu. Sementara Jayus dan Supadi 
adalah para pembeli. "Pemilik 
lahan itu sedang kami periksa," 
kata Farman. 

Jumlah sampah yang ber- 
muatan bahan mudah terbakar, 
kata Farman, sudah terlalu ba- 
nyak dan menumpuk di tempat 
tersebut. Hal itu merupakan in- 
dikasi adanya kelalaian dari pe- 
milik lahan, Jika terbukti ada 
faktor kelalaian, pemilik tempat 
pembuangan — sampah — akan 
cara hukum. (DEN) 


PEMILIHAN PRESIDEN 


Golkar Tetap Calonkan Aburizal 


JAKARTA, KOMPAS — 
Mengacu pada hasil Pemilihan 
Kepala Daerah DKI Jakarta, Par- 
tai Golkar mengakui, figur yang 
berintegritas dan memenuhi as- 
pirasi masyarakat menentukan 
dalam pemilihan umum. Mes- 
kipun begitu, Partai Golkar tidak 
akan mencari calon alternatif un- 
tuk Pemilu Presiden 2014. 

Ketua DPP Partai Golkar 
riyanto Tohari mengatakan, Pa 
tai Golkar tetap akan mengusung 
Aburizal Bakrie sebagai calon 
presiden 2014 karena sudah di- 
putuskan dalam rapat pimpinan 
nasional (rapimnas) pada 1 Juli 
2012. Keputusan ini pun tidak 
akan dievalu 

“Lagi pul 


keputusan rapim- 
nas baru berjalan tiga bulan, bah- 
kan kurang. Saya rasa ini belum 
bisa—terlalu singkat untuk ber- 
wacana soal evaluasi—tidak re- 
levan, tidak real an terlalu 
dini, Kalau sudah setahun, mung- 
kin saja relevan dan masuk akal," 


kata Hajriyanto yang saat di- 
hubungi berada di Yogyakarta, 
Sabtu (22/9). 

Hasil Pilkada DKT Jakarta de- 
ngan gan Joko Widodo-Ba- 
suki Tjahaja Purnama mengung- 
guli Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli 
menunjukkan ma: meng- 
inginkan perubahan. Sosok Joko 
Widodo dan Basuki, seperti ter- 
ungkap dalam berbagai survei, 
dianggap mewakili semangat 
perubahan, berintegritas, dan ju- 
jur. Keunggulan ini pun sangat 
bertumpu pada figur keduanya, 
bukan pada parpol pengusung. 

Pilkada DKT Jakarta dar 
fenomenanya, menurut Haj 
yanto, akan menjadi pelaj 
penting bagi semua parpol. P 
Golkar pun akan mempei 
bangkan semua faktor itu. 

Oleh karena itu, untuk pemilu 
legislatif, Partai Golkar tidak 
akan terlalu mengikuti asumsi 
bahwa partai akan memperoleh 
suara signifikan, siapa pun calon 


m- 


legislatifnya. Caleg akan dipilih 
dengan mempertimbangkan 
kualifikasi figur, Paling tidak, pa- 
ra anggota Fraksi Partai Golkar di 
DPR akan kembali dicalonkan, 
Caleg lainnya dipilih dari kader 
internal dan kader profes 

Ketua DPP Partai Goll 
Budi TI secara terpi: 

an, pertimbangan pri- 
ne, ideologi il 
suku, agama, 
antargolongan (SARA) memang 
kalah pamor ketimbang ketokoh- 
an dalam Pilkada DKI Jakarta, 
Sosok yang menarik perhatian 
media massa dan masyarakat ju- 
ga diperlukan. 

Meskipun begitu, kata Priyo, 
untuk pilpres, parpol tidak bis 
hanya ber! pada Pilkada 
DKI Jakarta. Indonesia sangat 
luas dan tidak semua penduduk 
Indonesia mudah terpengaruh 
perubahan seperti di Jakarta. Hal 
ini karena tingkat pendidikan 
masyarakat yang berbeda. (INA) 


SEPTEMBER CERIA 


KESEMPATAN TERAKHIR 
BELANJA SUPER HEMAT 


Klik www.BBSM.com 


hh Noka “» 


BELANJ 


BERHADIAH TOTAL 
SIMPAN STRUK ANDA! 


Menangkan 


TAMBAHAN 


DISKON 


4 


lang Tunai Rp1 


Yo 


Rp5 Miliar! 


000.000 Unituk 
Raih Shopping Voucher Total Miliaran Rupiah h 


anya dengan berbelanja 


di Matahari Department Store, Hypermart dan Foodmart 


(Bertaku 1 September 


30 November 2012) 


.. GMATAHARI 2 


Syarat & kotenituan beriah: 


No Izin Promosi : 881/PPSDBS-SPP/08/2012 


Complete Your 
Snoppi IA 


ae: oduk tertontu 
“Produk bertanda merah 


DEPARTMENT STORE sora 23 Soptomter 2012 


NUSANTARA 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


- 
"4 " PERTAMINA 
PERTAMINA 
— Sobat 


Bumi — 


KS 
Santika Indonesia 


Warga Bima Sambut Tim Jelajah Sepeda 


Kelelahan Peserta Pudar oleh Indahnya Panorama Kawasan Timur Sumbawa 


BIMA, KOMPAS — Wali Kota Bima M Gurais 
Abidin bersama dengan ratusan anggota komunitas 
sepeda Bima Bike Lovers menyambut kedatangan 5) 
tim Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo, di Pantai 
Lawata, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 
(22/9), pukul 18.30 Wita. Mereka senang karena 
Bima menjadi kota yang disinggahi dan bisa 
memotivasi masyarakat untuk lebih giat bersepeda. 


”Kami doakan semua peserta 
senantiasa dalam keadaan sehat 
dan selamat sampai di Pulau Ko- 
modo. Terima kasih kepada ha- 
rian Kompas yang telah meng- 
gelar tur sepeda Bali-Komodo ini 
karena turut mengangkat pari- 
wisata Kota Bima,” kata Gurai 

Ketua Panitia Kompas Ji 
Sepeda Bali-Komodo Jannes Eu- 
des Wawa dalam sambutan 
mengatakan, sambutan dari Wali 
Kota dan masyarakat Bima ter- 
hadap kedatangan tim 
jelajah sepeda sungguh 
suatu kejutan be: 

”Memang, sejun 
pegiat sepeda dari Bi- 
ma menyatakan ke- 
inginan untuk me- 
nyambut peserta Jela- 
jah Sepeda Bali-Komo- 
do, tetapi kami tid 
menyangka ada sam- 
butan semeriah ini. Ka- 
mi berterima h kepada Wali 
Kota Bima dan masyarakat atas 
penyambutan ini," kata Janni 

Tim Jelajah Sepeda Ba 
modo, kemarin, mer 
V dari Pid: 
bawa, menuju Kota Bima dengan 
jarak tempuh 136 kilometer 
(km). Etape ini merupakan etape 
terjauh dari tujuh ctape yang 
ditempuh. 

Peserta berangkat dari Pidang 
pukul 07.30 Wita dan tiba di 
Bima sekitar 18.30 Wita. Etape 
ini tergolong berat karena me- 
lewati belasan tanjakan, dua di 
antaranya cukup tajam dan ja- 
uh. 

Selain itu, sel 
lima kali d 
rta biasanya bei 
tiap titik persinggahan lebih ku- 
rang 80 menit, tetapi di Dompu 
rta beristirahat hingga dua 
jam. Hal itu dimungkinkan ka- 


BALI 


Ko- 


KOMPAS 


Jel 
sepeda 


rena peserta dalam kondisi amat 
lelah. Apalagi pada etape sebe- 
lumnya, yakni etape TV untuk 
rute Sumbawa Besar-Pidang de- 
ngan jarak 119 km, perjalanan 
jauh dan cukup banyak menguras 
tenaga peserta. 

Selain itu, hambatan lain be- 
rupa angin kencang dan cua 
panas terik hingga suhu 43 de- 
rajat celsius turut membuat pe- 
serta makin kelelahan. Apalagi 
pada etape V, peserta mas 
menghadapi jalan m 
nanjak, yakni sekita 
km. Bahkan ada jalan 
menanjak yang kontinu 
hingga sekitar 7 km, 
yakni di kawasan pun- 
cak Nanga Tumpu, di 
Kabupaten Sumbawa, 

Nanga Tumpu terle- 
tak sekitar 36 km 
Pidang. Ketika melin- 
tasi kawasan itu, pe: 
ta harus menggowes sepeda pe 
lahan-lahan guna menghemat 
tenaga. Dari Kilometer 36 ke- 
tinggian mulai dari 40 meter di 
atas permukaan (dpl) laut dan 
hingga Kilometer 43 ketinggian 
mencapai 265 meter dpl. 

”Medan di Nanga Tumpu un- 
tuk kalangan pemula memang 
tidak mudah, kemiringannya se- 
kitar12 derajat. Kalau yang sudah 
mahir, kecepatan bisa saja men- 
Capai 15 km perjam," kata I Made 
Karang peserta 
sepeda dari komunitas « 
Angry Bike Lombok, NTB, 

Peserta pun menghadapi be- 
medan ketika mencapai 
ga Tumpu dan me- 
hat sejenak ke- 
pada panitia. Di tempat itu pula 
mereka tidak menyia-nyiakan 
kesempatan untuk berfoto de- 
ngan latar belakang lembah yang 
eksotik dan lautan yang biru me- 


ajah 


KOMODO 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Anak-anak di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, memperhatikan tim Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo yang beristirahat di desa mereka, Sabtu (22/9). 


mesona dari Nanga Tumpu. 


Panorama indah 


Selama perjalanan Pidang-Bi- 
ma, peserta juga merasa puas 
dengan panorama yang indah, 
seperti di Kilometer 30 dari Pi- 
dang, yaitu sebuah teluk dengan 
pantainya yang amat tenang, juga 
padang sabana yang memben- 
tang Di Kilometer 37, peserta 
juga melintas di kawasan pohon 
jati yang khas, 

serta juga menghadapi jalan 
k kembali, meski tidak 
sepanjang di Nanga Tumpu, yak- 
ni di jalur memasuki Karaku, 
daerah perbatasan antara Kabu- 
paten Dompu dan Bima, di Ki- 
lometer 81 dari Pidang, Tanjakan 
yang dihadapi  berkelak-kelok 


dan yang terasa berat saat me- 
masuki Karaku cuaca benar-be- 
nar panas terik, pukul 14-00. 

ng membuat berat adalah 
angin kencang, cuaca yang panas 
sekali, Namun, kami juga senang 
bab ternyata pemandangan 
alam dari barat ke kawasan timur 
makin indah, seperti di Sumbawa 
ini. Panorama seperti bukit-bukit 
yang gersang di musim panas ini 
menjadi karakteristik khas dae- 
rah ini,” kata Ernawati Bintoro 
(82), peserta jelajah sepeda dari 
komunitas sepeda Eiger Cyeling 
Community Bandung, 

Aristi Prajwalita Madjid (37), 
peserta jelajah sepeda dari ko- 
munitas Long Distance Cycle 
Community, — mengungkapkan, 
angin kencang memiliki keku- 


atan justru lebih besar dari rin- 
tangan tanjakan, 

Minggu (28/9) pagi ini, tim 
jelajah sepeda akan melanjutkan 
ctape VI dari Bima-Labuan Bajo 
dengan jarak tempuh 57 km. Pe- 
serta akan menyeberang dengan 
feri dari Pelabuhan Sape. Diren- 
canakan Wali Kota Bima M @u- 
Abidin akan melepas peserta 


1 
ke Labuan Bajo 
Dari Labuan Bajo dilaporkan, 


begitu tim jelajah sepeda turun 
dari feri, tim akan langsung di- 
sambut adat Manggarai yang di 
sebut tuak curu, "Tim akan d 
pandu ke sudut-sudut kota Labu- 
an Bajo," jelas Kepala Dinas Per- 
hubungan dan Infokom Mang- 
ai Barat Dominikus Damsut. 

(NIT/SEM/RUL/ANS/IAN) 


Pulau Sangeang 


Labuhan Bajo 


ETAPE 6 


57 KM 


Rumah Dinas Wali Kota Bima-Desa Wowo-Labuhan Sape- 
Menyeberang-Labuhan Sape-Labuhan Bajo 


DICKY/DIMAS 


Pn BALI-KOMODO 
£ » 


Antre Mengawal 
Ternyata untuk bisa mengawal tim Kompas Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo, Ajun Inspektur Satu Joseph Maharaja (49) 
harus antre, Sejak sebulan a itu diumumkan, ia sudah 
mengincar untuk bisa masuk sebagai tim pengawal. "Awalnya 
baru saya saja yang berminat. Hingga akhirnya satu minggu 
menjelang kegiatan ada lagi tiga anggota lain yang bersedia 
kata Joseph. Rezeki memang tak lari ke mana, Joseph akhir- 
nya kini menjadi Ketua Tim Pengawal Peserta Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo saat ini. Selain bisa ikut ke Pulau Komodo, saat 
tugas berakhir, ia pun bisa langsung pulang kampung ke 
kabupaten Manggarai, tempat keluarga besarnya tinggal, 
(NIT/SEM) 


Mengawal Presiden 

Kalau tidak ada jurus membujuk yang ampuh, Brigadir Ba- 
giarta dari Kepolisian Daerah Bali nyaris tidak dapat be- 
rangkat mengawal peserta Kompas Jelajah Sepeda dari Nusa 
Dua, Bali, sampai Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai 
Barat, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, anaknya, Restu (6), 
yang duduk di kelas I SD, merengek-rengek agar Bay 
tidak pergi dinas ke luar kota. Bagiarta pun mencari akal 
supaya anaknya bisa reda menangis, yakni dengan memberi 
alasan bahwa dia harus berangkat untuk mengawal Presiden. 
”Saya bilang kepada anak saya, saya mendapat tugas dari 
kantor untuk mengawal Presiden dan juga tidur di istana 
beberapa hari. Anak saya akhirnya mau melepas saya. Tapi, 
pada hari kedua, waktu saya kirim foto mengawal peserta 
jelajah sepeda, anak saya melihat. Dia mungkin jengkel dan 
sekarang tidak mau berangkat ke sekolah,” kata Bagiarta, 
Sabtu (22/9), di Bima. (NIT/SEM) 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Tim Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo beristirahat semalam 
di tenda tentara di daerah Pidang, Kabupaten Sumbawa, Nusa 
Tenggara Barat, Sabtu (22/9). Bermalam di tenda menjadi 
pengalaman tersendiri bagi mereka setelah pada malam-malam 
sebelumnya selalu menginap di hotel. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Suasana khitanan massal di Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (22/9). 


DANA KEMANUSIAAN ” KOMPAS” 


Peserta Sunatan Massal Membeludak 


BIMA, KOMPAS — Sunatan 
massal yang digelar di Kota Bima, 
Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara 
Barat, Sabtu (22/9), meleset 
dari perkiraan awal. Dari target 
100 anak yang dikhitan, tersebar 
di Puskesmas Asakota dan 
Mpunda, membengkak menjadi 
243 anak, sebanyak 23 di an- 
taranya adalah anak perempuan. 
Sementara untuk pemeriksaan 
kesehatan sebanyak 728 orang 
yang terlayani. 

”Awalnya saya perkirakan pa- 
ling banyak 50 anak yang di- 
khitan, ternyata animo masya- 
rakat sangat tinggi,” kata dr Nu- 
riah Azis, Kepala Puskesmas 
Asakota. 

Hal senada dikatakan drg Budi 
Prabowo, yang juga tidak men- 
duga antusiasme warga untuk 
mengkhitankan anaknya. Ber- 
dasarkan kebiasaan, acara khi- 
tanan dilaksanakan saat liburan 
sekolah. Selagi aktivitas bela- 
jar-mengajar berjalan, sangat se- 
dikit warga yang mengkhitankan 
anaknya. 

Petugas di dua puskesmas itu 


terpaksa menutup pendaftaran 
pukul 1200 karena terbatasnya 
tenaga medis dan perawat yang 
melayani besarnya animo orang- 
tua yang akan mengkhitankan 
anaknya. "Ada yang bawa anak- 
nya um sekolah, tetapi kami 
tolak,” ujar Novi, anggota staf 
Puskesmas Mpunda, Jika tidak 
dibatasi, petugas akan kewalahan 
melayani. 


Anak-anak antusias 

Seperti dikatakan Sri Hartati, 
warga Kelurahan Kendo, Kota 
Bima, ia terpaksa menuruti 
permintaan anaknya, Yan Iman- 
tara (8) dan Maulana Imansyah 
(@. yang — masing-masing 
duduk di kelas 1 dan TI sekolah 
dasar. 

”Mumpung tidak dikenai ba- 
yaran, ya, kami ikuti maunya 
mereka” katanya sambil me- 
nunggu kedua anaknya selesai 
dikhitan. Terlebih lagi kebiasaan 
di kampung, khitanan harus 
menggelar acara syukuran, juga 
membayar sendiri ongkos khitan 
sebesar Rp 150000 per anak. 


SUYANTO 


Apalagi, kedua anaknya sangat 
antusias untuk dikhitan. "Sema- 
lam Maulana tidak bisa tidur, 
subuh sudah bangun, terus man- 
di, ingin cepat-cepat ke puske: 
mas” ujar Sri Hartati, 
rajudin, tenaga honorer 
tu instansi di Kota Bima, 

Di tengah acara 
itu, Wali Kota Bima M @urais 
Abidin menyempatkan mengun- 
jungi warganya yang mengikuti 
layanan pemeriksaan kesehatan 
dan pengobatan. Bahkan, Wali 
Kota memberikan "uang per- 
men” bagi anak-anak yang di- 
khitan. 

Bakti sosial ini dibiayai dari 
sumbangan pembaca Harian 
Kompas yang disalurkan melalui 
Dana Kemanusiaan Kompas 
(DKK). Ini merupakan bagian 
dari Jelajah Sepeda Bali-Komodo 
2012, yang terselenggara atas 
kerja sama Harian Kompas dan 
PT Pertamina, Kegiatan serupa 
akan dilaksanakan di Labuhan 
Bajo, Manggarai Barat, Flores, 
Nusa Tenggara Timur. 


sunatan 


(RUL) 


INOVASI 


Sepeda Hibrida Warnai 


Jelajah Bali-Komodo 


olygon Heist menjadi hal 
pas tidak terpisahkan da- 
ajang Kompas Jelajah 
Sepeda. Sepeda ini diperguna- 
kan mulai dari Jelajah Sepeda 
Surabaya-Jakarta sejauh 1.200 
kilometer (2010) dan Jakarta- 
Palembang sepanjang 820 kilo- 
meter (2011). 
alam perjalanan Kompas 
Sepeda Bali-Komodo se- 
panjang 620 kilometer yang 
akan berlangsung selama 18-24 
September, sebanyak 66 pese- 
peda akan menaiki tunggangan 
yang sama, Polygon Heist 40. 

Dalam keluarga Polygon, 
Heist memang sepeda uni 
peda ini merupakan jenis hib- 
rida (hybrid), yakni paduan 
peda on road dengan tampilan 
mountain bike. Banyak yang 
menggunakan sepeda ini untuk 
transportasi ke tempat kei 
Sepertinya, review yang dibi 
kan pengguna untuk Heist se- 
perti yang diharapkan produ- 
sennya. 

Sepeda yang di kalangan 
penggemarnya mendapat sebut- 
an Si Heisty ini dianggap sangat 
cocok dan nyaman untuk ber- 
sepeda jarak jauh di jalan datar 
atau jalan raya. 

”Jika dikayuh di jalan datar, 
sepeda ini ngacir,” ujar Herry 
Gaos, salah seorang peserta, saat 
latihan terakhir Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo di seputaran Bin- 
taro, akhir pekan kedua Septem- 
ber, 

Untuk perjalanan Bali-Komo- 
do ini, penggowes akan dileng- 
kapi tunggangan Polygon Heist 
40 berwarna putih. Kasta ini 
memiliki frame alutech hybrid 
yang ringan. Berbeda dengan 
Heist di bawahnya, Heist 40 di- 
lengkapi dengan suspensi depan 
SR Suntour NCX dengan pre- 
load adjuster, Shimano Alivio 27 
speed. Berbeda dengan Heist la- 
in yang menggunakan v-brake, 
Heist 40 telah dilengkapi de- 
ngan rem cakram (Novela me- 
chanical disc brake). 


Nyaman 

Walaupun diklaim cocok dan 
nyaman untuk bersepeda jarak 
jauh di jalan datar atau 
sedikit pesepeda 
yang justru menggunakannya 
sebagai sepeda touring Gelajah). 
"Paling, di tanjakan kita perlu 
usaha lebih keras, 
yang Heistnya dilengkapi pan- 
nier untuk keperluan touring. 

Sebagai sepeda hibrida, Heist 
menggunakan diameter rim 
ng mumpuni di 
mun, sepeda ini juga 
nyaman digunakan untuk cross 
country (XC) ringan. Bagi yang 
pertama kali menunggangi dan 
terbiasa menggunakan ban 26 
inch, menaiki sepeda dengan di- 
ameter ban 27 inch itu mungkin 
agak canggung. Akan tetapi, sc 
telah menclok, kecanggui 
itu akan sirna terbuai tarikan- 
nya yang ngacir. 

Menurut Sukrisna K Wihar- 
dja (Cak Kris) dari Kompas Gra- 
media Cyclist (KGO), dari sisi 
geometri, meski ukuran rim $ 
peda 27, seat tube sepertinya di- 
buat lebih pendek dibandingkan 
dengan sepeda sejenis. 

Dari pengalamannya meng- 
gunakan Heist 3.0, dalam Jela- 
jah Sepeda Jakarta-Palembang 
tahun 2011, Cak Kris menemu- 
kan handling sepeda ini tetap 
mantap dan tidak bombing ke- 
tika tiba-tiba menerabas lubang. 

"Hanya saja, untuk ukuran 
saya, sepeda ini terlalu panjang. 
Apalagi ukuran stem yang cukup 
panjang sehingga posisi tangan 
kurang nyaman,” katanya. Dia 
mengakalinya dengan memaji 
kan posisi sadel atau mengganti 
stem yang lebih pendek. 

”Kombinasi gears yang ter- 
sedia juga mumpuni,” katanya 
lagi. Kelebihan lainnya, sepeda 
ini juga sudah dilengkapi de- 
ngan lubang berulir untuk du- 
dukan fender maupun rak. 
Hingga pemasangan kedua per- 
lengkapan itu lebih gampang 
dan akan terlihat rapi. (USH) 


SI LAIN 


Terpanggil Ranjau Paku 


eram, setiap hari menyaksikan ranjau paku bertebaran 
Gs alan, menjebak pengendara hingsa bannya bocor. 

Perasaan itu pula yang memanggil orang-orang ini 
menghabiskan waktu sampai malam hari menyisir ranjau paku. 

Sepulang kerja, sekitar pukul 16.00, Ahmad Khomsatun, 
pegawai di PT Sinar Sosro, tak lantas pulang ke rumah. Dia 
mampir dulu ke pos satuan pengamanan (satpam) di bagian 
depan kantornya di Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat, untuk 
memarkir sepeda motornya. 

Masih berpakaian kerja, dia menyusuri Jalan Sultan Agung 
sambil membawa magnet berbentuk lingkaran yang diambil 
dari bekas speaker. Magnet itu dikaitkan ke tali agar mudah 
membawanya. Dengan magnet itu, Ahmad mengumpan pa- 
ku-paku yang bertebaran di jalan. Persis seperti yang dilakukan 
pemulung besi dan paku. 

”Bisa sampai jam 22.00 kalau nyisir paku di jalanan, Hampir 
setiap hari seperti ini,” kata Ahmad. 

Tak dimarahi istri di rumah? Ahmad mengaku, istrinya telah 
mengerti yang dilakukannya saat ini. "Coba lihat, sering kali 
yang kena ranjau paku itu pengendara yang sedang mem- 
bonceng istri dan anaknya. Kan, kasihan sekali. Mereka jadi 
repot, harus turun dan menuntun sepeda motornya ke tambal 
ban,” tuturnya, 

Belum lagi, kata Ahmad, penyedia 

jasa tambal ban itu tak tang- 

gung-tanggung mengenakan bia- 
ya untuk jasa penggantian ban 
dalam, bisa mencapai 

Rp 40.000 hingga Rp 50.000. Pa- 

dahal, ban dalam yang digunakan 

hanya Rp 9000. 

Di sepanjang Jalan Sultan 
Agung ini Ahmad tak seorang diri. 
Sejumlah petugas satpam di PT Si- 
nar Sosro juga turut menyisir ran- 

jau ini hingga malam hari. Salah s 
tunya, Tasripan, yang hampir setiap 
malam selepas tugas berjaga menyisir 
jau paku di Jalan Sultan Agung. 
Menurut dia, ranjau paku itu bia- 
sanya disebar pagi dan sore hari. 

Penyebaran ranjau paku pada sore 
hari berlangsung beberapa kali, dari 

pukul 18.00 hingga 21.00, Penyebaran ran- 
jau dilakukan pelaku dengan menggunakan paku yang terbuat 
dari rangka besi payung yang dipotong-potong miring se 
panjang 3-5 sentimeter, Sebanyak 20-30 batang paku itu di- 
bungkus plastik hitam dan dibuang ke tengah jalan. 

Baik Ahmad maupun sejumlah petug 
Sosro itu merupakan bagian dari komunitas 
jau (Saber) paku. Komunitas ini sudah beberapa tahun ini rutin 
membersihkan sejumlah ruas jalan di Jakarta dan Bekasi ya 
rawan penyebaran ranjau paku. 


HANDINING 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


Antre Nonton Pertunjukan Musik 


Penggemar 
grup musik 
menggunakan 
poster untuk 
berlindung 
dari sengatan 
matahari saat 
antre me- 
masuki Gelora 
Bung Karno, 
Senayan, Ja- 
karta Pusat, 
untuk me- 
nonton per- 
tunjukan 
musik SM 
Town Live 
World Tour, 
Sabtu (22/90). 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Kios Gas Meledak, 3 Terluka 


Polisi Masih Selidiki Kecurigaan Warga sebagai Tempat Pengoplosan 


JAKARTA, KOMPAS — Sebuah kios yang menjual 


gas di Jalan Budhi 1 Nomor 1l A, Kelurahan Kebon 
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 
meledak dan terbakar sebagian, Sabtu (22/9). Tiga 
karyawan di kios itu mengalami luka bakar parah, 


Membuat Jakarta lebih nyaman 


Agus YW dari Huma 
kan komunitas Saber ad 


aber mengungkapkan, yang dilaku- 
lalah upaya menciptakan Jakarta dan 


sekitarnya lebih aman dan nyaman bagi penghuninya. Menurut 


dia, setidaknya ada dua sampai tiga lokasi pada 


jumlah ruas 


tas 


Subroto, dan perl 
dan beberapa j 


n Cakung-Bekasi di Jalan Sultan Agung, 
lan lainnya," katanya, 
nenurut Agus, diindik: 


an penyebar- 
tambal ban di 
penyebaran ranjau 
ban, 
1 paku setelah pulang 

n Bekasi Raya, 


Cakung, Jakarta Timur, Pengalaman Agus cukup mudah me- 
nemukan ranjau itu, Bila terkena sinar matahari, akan me- 


mantulkan cah: 


yakni Eko (20), Purwadi (30), dan Enok (40). 


Ledakan itu menyebabkan se- 
luruh atap kios tersebut roboh. 
Atap kios di sebelahnya, yang 
digunakan sebagai rumah makan 
Samudra Minang juga ikut roboh 
sebagian, 

Ledakan yang terjadi pukul 
09.15 itu memunculkan kobaran 
api. Namun, api dapat langsung 
dipadamkan oleh satu mobil pe- 
madam. Sekitar pukul 10.00, api 
di kios itu dapat dikuasai. 

Sofyan (40), pemilik rumah 
makan Samudra Minang, meng- 
ungkapkan, ledakan di kios itu 
mengagetkan seluruh penghuni 
rumah di Jalan Budhi 1, yang 


sebagian besar merupakan pe- 
rumahan pegawai kantor pajak. 

“Suara ledakannya keras se- 
i. Sebagian penghuni kom- 
pleks pajak ini sampai keluar 
rumah," katanya, 


Izin jual kebutuhan pokok 


Menurut Sofyan, baru satu bu- 
lan ini kios itu disewa seorang 
pedagang. Selama dihuni para 
pekerjanya, kios itu tidak pernah 
dibuka. Kalaupun ada aktivitas 
bongkar muat, biasanya pintu ki- 
os hanya dibuka sedikit. Dari situ 
hanya diketahui bahwa kios ter- 
sebut banyak dipadati tabung:ta- 


bung gas warna hijau ukuran 3 
kilogram. 

Bahkan, semua lubang angin di 
kios itu ditutup dengan tripleks 
unya lubang 
udara di kios itu adalah 
angin penyedot ud 
epengetahuan 
kios itu akan digunakan 
n bahan kebutuhan po- 
ja tahu itu karena yang 
menyewakan kios itu saudara sa- 
ya," jelasnya. 


Diduga ada kebocoran 


Polisi masih menyelidiki le- 
kan tersebut. "Kemungkinan 
ada kebocoran pada selang gas,” 
kata Kepala Unit Reserse Ki 
minal Kepolisian Sektor Kebon 
Jeruk Ajun Komisaris Herjon Si- 
laban, 

Akibat peristiwa itu, tiga kar- 
yawan di kios tersebut luka p 


mul 


formasi yang dihimpun polisi, tu- 
buh Eko bahkan sempat terpen- 
tal keluar melalui atap kios saat 
terjadi ledakan. Dua korban lain, 
Purwadi dan Enok, mengalami 
luka bakar pada kaki dan tu- 
buhnya, 

Mereka dilarikan ke Rumah 
Sakit Medika Permata Hijau. Na- 
mun karena luka bakar yang pa- 
rah, mereka dirujuk ke Rumah 
Sakit Pusat Pertamina. 

Pengakuan korban kepada po- 
Iisi, ketiganya tengah memasak 
untuk apan di dapur, tidak 
jauh dari tempat penyimpanan 
tabung gas. Diduga tei 
bocoran pada salah satu tabung 
yang kemudian tersambar api 
dan menimbulkan ledakan. 

Disinggung soal kios itu di- 
gunakan sebagai tempat peng- 
oplosan gas, Herjon belum dapat 
memastikannya. "Kami masih 
terus mendalami dan melakukan 
penyelidikan," ujarnya menjelas- 
kan. 


agian warga di lokasi ke- 
jadian, kini, khawatir akan ter 
ledakan lagi di kios itu. Sebab, 
tabung gas 3 kilogram 
s itu belum semuanya di- 
angkut. 

Agus (43), penjaga lapangan 


di 


sopir mobil antarjemput 
sekolah enggan memar! 
mobil di belakang kios itu. 

Beberapa dari sopir mobil itu 
sudah sejak awal menaruh curiga 
bahwa kios itu digunakan sebagai 
tempat pengoplosan gas. Apalagi, 
kios itu tidak pernah dibuka 
penghuninya, 

"Beberapa sopir mengaku per- 


nah melihat kios tempat peng- 
oplosan gas itu seperti kios yang 
meledak ini” kata Agus men- 
jelaskan. 

Warga berharap tumpukan 


tabung gas yang masih tersisa 
i kios itu segera diangkut 
ar, (FRO/MDN) 


Lima tersangka pelaku pembunuhan dihadirkan polisi 
di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Ja 


KRIMINA 


JAKARTA, KOMPAS — Polisi 
berhasil mengungkap pembunuh 
Ade Setyawan (18) yang dite- 
mukan tewas mengenaskan di 
samping jalan tol di kawasan Sa- 
rua Poncol, Kelurahan Sawah Ba- 
ru, Ciputat, Tangerang Selatan. 

Ade ditemukan tewas dengan 
sejumlah luka sabetan senjata ta- 
jam pada 6 September. Lehernya 
nyaris putus. Pembunuhan itu 
diduga dilatarbelakangi dendam 
terkait pembagian hasil kejahat- 
an antara korban dan pelaku. 

Kepala Subdirektorat Umum 
Polda Metro Jaya Ajun Komisaris 
Besar Helmy Santika, Sabtu 
(22/9), mengatakan, lima ter- 
sangka sudah ditangkap, dua di 
antaranya berperan sebagai pe- 
nadah. Kelima tersangka itu 
adalah U, T (20), B (19), W (25), 
dan Uj. 

”Otaknya adalah U. Dia yang 
merencanakan pembunuhan ini, 
Ada yang bertugas mengekse- 
kusi, ada yang berperan meng- 
awasi agar tidak ketahuan,” kata 
Helmy. 

Baik korban maupun pelaku 


adalah komplotan yang kerap 
mencopet atau menjambret di 
sekitar kawasan Ciledug Raya, 
Tangerang, dan sekitarnya. 
”Motifnya adalah pembagian 
hasil kejahatan tidak selalu me- 
rata, korban adalah h satu 
dari penadah barang kejahatan 


dari para tersangka,” ungkap 
Helmy. 
Sebelum menghabisi korban, 


sempat ada pertemuan para ter- 
sangka untuk merencanakan 
pembunuhan pada 5 September. 
Pertemuan dilakukan di daerah 
Puri Beta, sekitar pukul 1900. 
Seusai pertemuan itu, lanjut 
Helmy, tersangka menjebak 
korban dengan diajak transaksi 
Blackberry. Tersangka U mena- 
warkan kepada Ade Blackberry 
seharga Rp 8 juta dan diminta 
datang ke Tegal Rotan, Jalan Sa- 
tua Kampung Poncol, Sawah Ba- 
ru. 
”Setelah korban sampai, lang- 
sung digorok dengan celurit oleh 
U dan T. Tersangka B berja- 
Ga-jaga,” ujar Helmy. 
Selanjutnya — barang-barang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS /VISNU WIDIANTORO 


aat memberikan keterangan kepada wartawan 
Sabtu (22/9). Pembunuhan tersebut 


Pembunuh Sadis di Ciputat Diungkap 


korban berupa telepon seluler 
Nokia, motor Yamaha Fino, dan 
uang Rp 18 juta diambil ter- 
sangka, 

"Mereka dijerat Pasal 340 
KUHP pembunuhan berencana 
dengan ancaman maksimal hu- 
kuman mati. Dua lainnya dijerat 
Pasal 480 KUFIP karena ber- 
peran penadah,” kata Helmy, 

Motor Fino itu telah dijual 
oleh pelaku kepada dua penadah 
yang kini juga telah menjadi ter- 
sangka. 

Kasus ini bermula dari pe- 
nemuan mayat seorang laki-laki 
remaja dalam kondisi mengenas- 
kan di samping jalan tol di ka- 
wasan Sarua Poncol. Dari hasil 
olah TKP dan keterangan saksi, 
polisi menangkap U di rumahnya 
di Kompleks Sawah Indah, La- 
rangan Selatan, Tangerang. 

Menurut Helmy, berdasar 
pengakuan U, dia tidak melaku- 
kan pembunuhan itu sendiri, 
tetapi bersama-sama. Atas ke- 
terangan itu, selanjutnya polisi 
menangkap empat tersangka lain 
secara terpisah. (RAY) 


Kok, Kelas 


ang itu, Saskia (10) tengah 
S: ik belajar be te- 

man-temannya di kelas VI, 
SD Negeri VIT Jombang, Cipu- 
tat, Tangerang Selatan. Tiba-tiba 
ja, empat orang datang me- 
uki sekolah, 


si, keempat 
orang yang mengklaim dari pi- 
hak ahli waris pemilik lahan 
SDN VII Jombang langsung 
mendirikan pagar bambu di 
tengah halaman sekolah dan 
memasang spanduk. Anak-anak 
yang tengah belajar hanya bi: 
melongo menyaksikan aksi itu, 

Mereka terkejut, ketakutan, 
dan tidak mengerti mengapa ti- 
ba-tiba ada orang yang mema- 
gari halaman sekolah mereka 
dengan serampangan. 

"Kaget. Saya lihat pas lagi 
belajar. Sekarang sekolahnya ka- 
yak kandang kambing, ada pagar 
bambunya,” kata Saskia saat di- 
tanya soal pagar di halaman se- 


belajar di sekolah itu tanpa ada 
yang mengganggu. Ia juga ke- 
cewa sekarang tidak bisa ber- 
main-main secara bebas di ha- 
laman sekolah lagi. "Sedih, eng- 
gak bisa main di halaman lagi,” 
katanya. 

Pagar bambu itu dipasang pi- 
hak yang mengklaim sebagai ah- 
li waris pemilik lahan sekolah 
itu pada Senin (17/9) lalu. Pagar 
itu didirikan di tengah-tengah 
halaman sekolah, membagi 
kompleks sekolah menjadi dua. 

Dari pantauan, pagar setinggi 
lebih dari satu meter itu dibuat 
secara serampangan, dengan pa- 
ku-paku yang mencuat sehingga 
membahayakan anak-anak yang 
tengah bermain di halaman. 

Dua spanduk yang dipasang 
orang-orang itu juga masih ter- 
lihat. Spanduk itu, di antaranya, 
bertuliskan "Dilarang Mema- 
suki/Menggunakan Area Seko- 
lah Ini Tanpa Seizin Ahli Waris 
(Alm) H Nurdin Yahya”. 

Spanduk lain bertuliskan, 
"Tanah Ini Tidak Dijual, Sudah 


Let 3 


: 


Siswa SDN VII Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, tengah berkegi: 


kayak Kandang Kambing... 


(0 EKO PRIHANANTO 


an pramuka di halaman sekolah 


yang telah dipagar bambu oleh orang yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik lahan, Sabtu (22/9). 


cukup Pemerintah Mem: 
Gratis & 26 Tahun. TTD Hj 
Syamsiah/Popy”. 

Tidak semua ruang kelas di- 
tutup. Ruang kelas yang tidak 
dipagari hanya ruang kelas VIA, 
kelas VIB, kelas VA, dan ruang 
praktik komputer. t penu- 
tupan itu, murid-murid sempat 
belajar di emperan sekolah. Ru- 
ang kelas yang tersisa itu akan 
digunakan secara bergantian 
untuk 370 murid di sekolah itu. 

Menurut Farida Eriani, Ke- 
pala Sekolah SDN VII, kemung- 
kinan besar pagar itu tidak akan 
dicopot oleh pemasangnya, bah- 
kan akan dipermanenkan de- 
ngan pagar tembok. Meski me- 
nentang pemagaran itu, pihak 
sekolah dan wali murid tidak 
bisa berbuat apa-apa. 


Relokasi tahun depan 

Pemerintah Kota Tangerang 
Selatan berjanji akan merelokasi 
sekolah itu ke tempat lain. "Di- 
janjikan tahun depan sudah di- 
bangun, tapi yang penting 
anak-anak harus tetap bisa 
belajar," katanya. 


Untuk mengatasi keterbatas- 
an ruang, akan dipakai sistem 
giliran belajar dan penggabung- 
an kelas. Kantor guru juga akan 
digunakan untuk ruang kelas. 

"Kantor guru pindah ke ru- 
angan kepala sekolah atau du- 
duk di kursi yang ada di em- 
peran itu, kata Farida, Ruangan 
kepala sekolah itu berukuran se- 
kitar 3 meter x 4 meter, 
emang kasihan anak-anak, 
tidak nyaman belajar, tapi kami 
usahakan proses belajar tetap 
berjalan. Selain belajar pagi dan 
sore, kelas juga digabung. Kelas 
satu dan dua digabung jadi satu 
ruang, kelas empat ada yang 
masuk pagi dan sore, sedangkan 
kelas enam tetap masuk pagi,” 
tambah Abdul Rahim, Wakil Ke- 
pala Sekolah. 


Lokasi pengganti 

Menurut Abdul Rahim, seko- 
lah itu telah berdiri sejak 1984. 
Permasalahan itu muncul tahun 
2011, tetapi ia tidak tahu persis 
persoalan tanah di tempat itu. 

Kepala Dinas Pendidikan Ta- 
ngerang Selatan Mathoda 


mengatakan, pemerintah kota 
berencana merelokasi sekolah 

ke tempat Jain. Sebelumnya, 
pemkot berencana membeli ta- 
mah itu, tetapi batal karena tidak 
ada kesepakatan. 

”Karena tidak ada kesepakat- 
an, diputuskan bangun sekolah 
di tempat baru. Saat ini, sudah 
ada lokasinya, tinggal pembe- 
basan lahan seluas 2.000 meter. 
Kami sudah anggarkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Be- 
lanja Daerah Perubahan sekitar 
Rp 1 miliar untuk pembebasan 
lahan itu,” kata Mathoda. 

Lokasi baru itu terletak se- 
kitar 200 meter dari sekolah sa- 
at ini, menjauh dari rel kereta, 
Lokasi saat ini hanya berjarak 
sekitar 50 meter dari jalur rel 
Serpong-Tanah Abang. 

Mathoda berharap, pada awal 
2013, sekolah baru sudah mulai 
dibangun sehingga anak-anak 
bisa segera menempatinya. Ti- 
dakkah itu terlalu lama? Bukan- 
kah mereka sudah tak betah 
belajar di "kandang kambing”. 

(PRASETYO EKO 
PRIHANANTO) 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


Hamilton Tetap Panas 


Negosiasi Alot Singapura-F1 Berakhir Melegakan 


SINGAPURA, SABTU — Pebalap tim 
MecLaren-Mercedes, Lewis Hamilton, membuktikan 
dia dan mesin mobilnya masih panas dengan 
menjadi yang tercepat dalam kualifikasi, kemarin. 
Hamilton pun meraih posisi terdepan di Grand Prix 
Formula Satu Singapura di Sirkuit Marina Bay, 


Minggu (23/9). 


Hamilton sudah menunjukkan 
dirinya sebagai pebalap yang pa- 
ling agresif belakangan ini. Dia 
memenangi dua dari tiga ajang 
terakhir, yaitu di Sirkuit Hunga- 
roring, Hongaria, akhir Juli silam, 
dan di Monya, Italia, dua pekan 
lampau, 

Hamilton kini berada di urut- 
an kedua klasemen musim ini, di 
belakang pebalap Ferrari, Fer- 
nando Alonso. Posisi kedua start 
hari ini ditempati Pastor Mal- 
donado dari Williams Renault 
ketiga Jenson Button, 
rekan satu tim dan satu negara 

ilton. GP Singapura malam 
an langsung oleh Kom- 
pasTV mulai pukul 18.30. 


Singapura tetap gelar F1 
Singapura dipastikan akan 
tetap menggelar lomba balap 
Formula Satu malam hari untuk 
lima tahun ke depan hingga 2017, 
Kepastian itu menyusul kesepa- 
katan antara Pemerintah Singa- 
pura dan pemegang hak komer- 
sial lomba balap mobil F1 di 
Singapura, Sabtu (22/9), 
hari sebelum balapan 
ngapura digelar hari ini. 
Lomba hari ini adalah ajang 
terakhir dari kontrak lima tahun 
Singapura sebagai salah satu tuan 
rumah seri FI. Seiring dengan 
batas akhir tersebut, pemegang 
merek dan Pemerintah Singa- 
pura terlibat dalam negosiasi alot 


untuk memutuskan apakah lom- 
ba FI tetap akan digelar di nogeri 
pulau para pedagang tersebut. 

Pemerintah Singapura kebe- 
ratan atas biaya yang harus 
setor kepada manajemen F1. Bi: 
ya itu dinilai terlalu tinggi. Na- 
mun, kemarin sore, kesepakatan 
dicapai dengan kesediaan pihak 
FI menurunkan biaya yang harus 
diserahkan Singapura. 

"FI tetap di sini untuk lima 
tahun ke depan. Tadi adalah ne- 
gosiasi yang alot. Dia adalah la- 
wan diskusi yang sulit diyakin- 
kan,” ujar pemegang hak komer- 
FI, Bernie Ecclestone. Yang 
disebut Eccleston: ah Men- 
teri Industri dan Perdagangan 
Singapura S Isw: 

Dalam neg itu, Iswaran 
mengakui, lomba F1 memberi 
pemasukan yang menggiurkan 
bagi Singapura, Dalam empat kali 
penyelenggaraan, F1 menyedot 
150000 pengunjung. Mereka 
menghamburkan uang s 
457 juta dollar AS atau sekitar 
Rp 4 triliun. 

Namun, lomba pacu mobil ter- 
cepat di bumi itu kurang diminati 
warga lokal. GP Singapura 
digelar di kawasan bisnis Marina 
Bay, sebuah lahan luas yang me- 
reklamasi laut di bagian selatan 
negeri pulau tersebut. 

Sirkuit Marina Bay mengambil 
lintasan jalan-jalan umum, me- 
lewati gedung-gedung pencakar 


Langit memasuki malam di Distrik Marina Bay, Singapura, Sabtu (22/9). Malam itu, jalanan di 
Formula Satu dalam babak kualifik 
arkan langsung KompasTV mulai pukul 18.30. 


kawasan tersebut menja 


langit yang menjadi pusat per- 
kantoran dan perbelanjaan. Al- 
inilah yang menjadi senjata 
n untuk memperkokoh 
i penawarannya. 

Untuk menggelar lomba ter- 
sebut, Pemerintah Singapura ha- 
rus menutup distrik tersebut pa- 
da akhir pekan, Hal itu menye- 
babkan pengalihan arus lalu lin- 
tas yang berdampak pada kema- 
cetan, Para pedagang dan pemilik 
toko pun kehilangan pembeli dan 
ilan pada hari itu. 
sebutkan, ongkos sebuah 
perhelatan GP Singapura adalah 


i sirkuit lomba b: 
Singapura digelar hari Minggu (23/9) dan di 


sekitar Rp Ll triliun, Sekitar 60 
persen dari biaya tersebut di- 
tanggung pemerintah. 

"Saya tidak mengerti mengapa 
dia menyalahkan kami soal pe- 
nutupan jalan dan penggunaan 
jalan itu sebagai sirkuit. Namun, 
akhirnya kami mencapai kata se- 
pakat dan saya teramat senang,” 
ujar Ecelestone, 

Tentu saja, Ecclestone menu- 
tup rapat nilai nominal dari kon- 
trak barunya dengan Pemerintah 
Singapura. "Seorang gentleman 
tidak patut bicara soal uang,” 
tutur dia diplomatis. 


GETTY IMA AUL Gi 


Lomba GP 


Tidak cuma Singapura yang 
mengeluhkan soal tingginya se- 
toran kepada manajemen F1. Ta- 
hun 2008, pengelola GP China 
juga berencana untuk hengkang 
dari karena beratnya dana 
setoran meski akhirnya China 
melanjutkan komitmennya seba- 
gai tuan rumah penyelenggara. 

Tahun ini ada tiga sirkuit yang 
belum memastikan komitmen 
mereka untuk tetap menjadi tuan 
rumah pada seri 2013. Ketiganya 
adalah New Jersey yang menjadi 
seri Amerika, Jerman, dan Korea 
Selatan. (AFP/YNS) 


VARIA OLAHRAGA 


Teknologi Spionase di Pendakian Gunung 


Drone atau pesawat tak berawak dengan pengendali jarak jauh 
kini tak cuma digunakan untuk kepentingan militer semata 
Pesawat yang sudah lazim digunakan untuk mengintai posisi 
musuh itu juga menjadi bagian penting dalam olahraga pe- 
tualangan, pendakian gunung. Di Pegunungan Karakoram yang 
terletak di perbatasan Pakistan-Afganistan, kelompok ekspedisi 
Swiss menggunakan helikopter mini seberat hanya belasan 
kilogram semacam itu. Tugasnya, untuk mengabadikan aksi 
para pendaki. Ada dua pendaki yang harus direkam aksinya di 
Baltoro Glacier, lereng setinggi 6000 meter di atas permukaan 
laut yang diapit punggungan granit, bulan ini. Mereka adalah 
pendaki gunung David Lama dan Peter Ortner. "Orang pasti 
ingin melihat tayangan dari Karakoram, daerah yang hanya 
pernah dilihat dan dij ngsung oleh segelintir manusia di 
bumi ini,” kata Corey Rich, fotografer AS yang ikut di ekspedisi 
itu. (AP/YNS) 


Pekerja Rio 2016 Curi Data London 2012 


Panitia penyelenggara Olimpiade Rio de Janciro 2016 meneri- 
ma tamparan ketika 10 pekerja dalam kepanitiaan itu ketahuan 
mencuri data milik panitia Olimpiade London 2012. 
besar pekerja dalam kepanitiaan Rio 2016 memang di 
Inggris untuk membantu kepanitiaan London 2012 selama 
olimpiade di ibu kota Inggris itu berlangsung 27 Juli-12 Agustus 
lalu, Hal itu merupakan bagian dari upaya Rio 2016 menyerap 
pengalaman dan pengetahuan dari London 2012, Rupanya, 10 
di antara mereka diam-diam mengunduh dokumen internal 
London 2012. "Kami melaporkan hal itu kepada pimpinan Rio. 
Mereka sudah bertindak cepat dan mengembalikan data,” kata 
juru bicara London 2012, Jackie Brock-Doyle, Jumat (21/9). 
Kepanitiaan Rio 2016 langsung memecat ke-10 karyawan itu. 
"Semua kegiatan Rio 2016 dipandu oleh prinsip etik, tanggung 
jawab, dan keterbukaan,” begitu pernyataan Rio, (AP/YNS) 


Tak Cukup Jadi Juara, AS Incar Olimpiade 2024 


Predikat sebagai juara umum dalam Olimpiade London 2012 
membuat para pengurus dalam Komite Olimpiade AS, USOC, 
kian percaya diri. Dalam rapat tahunan di Washington DC, AS, 
USOC bersepakat menyiapkan diri mengajukan tawaran kepada 
Komite Olimpiade Inte onal (IOC) untuk menjadikan AS 
sebagai penyelenggara Olimpiade 2020 atau 2024. Langkah 
awal, menurut pemimpin eksekutif USOC, Scott Blackmun, 
jajaran pimpinan di organisasi yang dia ketuai haruslah mem- 
peroleh dukungan dari para politisi di ibu kota AS. "Kami 
percaya, upaya ini tak hanya soal menawarkan satu kota untuk 
menjadi tuan rumah olimpiade, tetapi bagaimana sebuah ne- 
gara menawarkan diri sebagai tuan rumah,” ujar Blackmun. AS 
sudah empat kali menjadi tuan rumah olimpiade di tiga kota 
negara itu. Pertama di St Louis 1904, lalu di Los Angeles pada 
1932 dan 1984, serta terakhir di Atlanta 1996. (AP/YNS) 


EVALUASI PON 2012 


Angkat Besi dan Angkat 
Berat Terus Melesat 


ngkat besi dan angkat be- 
As pada PON Riau 2012 
menjadi penyumbang ba- 


n han rekor na- 
sional, juga Asia meski tak akan 
tat dalam buku rekor Asia. 
Hal itu menegaskan, cabang 
olahraga ini tetap sangat poten- 
sial sebagai andalan Indonesia 
di pesta olahraga regi 
perti SEA Games dan 


ng PON ma- 
sih menjadi pesta olahraga na- 
sional yang bermakna penting 
bagi para lifter sehingga mereka 
melakukan persiapan sebaik 
mungkin, Gelai ra digeng- 
gam, uang bonus di kantong, 
dan rekor direngkuh. 

”Yang menarik, munculnya 
atlet-atlet Kalimantan Timur, 
Kalimantan Barat, Sumatera Ba- 
juga pembinaan di dae- 
rah-daerah sehingga kekuatan 
tidak berpusat di Jawa," kata 
Tjandra Wihardja, Kepala Bi- 
(dang Angkat Berat PB PABESI. 

PON 2012 ini memang telah 
menunjukkan bangkitnya bebe- 
rapa provinsi yang sebelumnya 
jarang mengukir prestasi terbaik 
di ajang PON. Lampung, Jawa 
Barat, dan DKI bukan lagi epi- 
sentrum angkat besi dan angkat 
berat. Peta persaingan pun 
menjadi lebih menarik. Selain 
jumlah atlet yang meng- 
ukir prestasi baik di PON 2012 
bukanlah atlet binaan pelatnas. 

"Potensi kita sangat besar di 
angkat besi dan angkat berat ini, 


imana memaksimal- 
nnya agar tercetak 
lunia," ujar Tjandra 


tinggal bag 
kan pembin 
lifter ke 
Wihardja. 


Bantuan dana 


Cabang angkat besi dan ang- 
kat berat bukanlah cabang olah- 
ang relatif murah untuk 
dan suplemen pa- 
mendapatkan per- 
penting dan itu butuh 
yang tidak kecil. Karena 
itu, bantuan pendanaan untuk 
para atlet sangat penting karena 
umumnya atlet di cabang olah- 
raga ini berasal dari lingkungan 
keluarga yang tingkat kesejah- 
teraannya pas-pasan. 

”Kalau pemerintah daerahnya 
bisa membantu pendanaan ini 
, dampaknya akan terlihat 
angat besar. Bagaimanapun, ini 
abang yang memang mengan- 
dalkan otot dan kekuatan se- 
hingga gi ngat penting, 
Sonny Kasiran, Wakil Sekretaris 
Umum PB PABBS 

Meski prestasi para lifter ter- 
golong sangat bagus di PON 
2012, Tjandra mengingatkan 
agar para pembina lebih men- 
dalami dan memahami aturan 
dalam cabang olahraga ini ka- 
rena dia melihat ma: 
atlet yang sebenarny: 
gar aturan main. ”Mi 
makai 
boleh, 
an ini harus kita tutupi dengan 
memberikan pelatihan lebih 
lanjut kepada para pelatih,” 
ujarnya. (OKI) 


—-NSEREMONIAW—- 


Bank OCBC NISP Raih 
Annual Report Award 2011 


ank OCBC NISP 
berhasil meraih 
peringkat ke-3 dalam 


kategori private,financial 
listed di ajang Annual Report 
Award 2011. Penghargaan 
diterima untuk keberhasilan 
Bank OCBC NISP 
menerapkan Good Corporate 
Governance (GCG) yang 
berkualitas dan transparan. 
Deputy Gubernur Bank 
Indonesia Ronald Waas 
menyerahkan penghargaan 
secara langsung kepada 
Presiden Direktur & CEO 
Bank OCBC NISP Parwati 
Surjaudaja pada Selasa (18/9). 
P/GPWI 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SUPER VALUE 


1 Wing 
1 Nasi 


1 Frestea 


"Persediaan terbatas. 


Khusus makan di tempat. 


12.272,: 


Harga sebelum pajak & berbeda di tiap wilayah 


Paket KFC Attack tidak dijual selama promo ini berlangsung. 


Kteku.com "fi ktcindonesia FTIR kfcindonesia (NP) @ 


www.kfcindonesia.com 


OLAHRAGA 


KOMPAS, 


MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


DATA DAN AGENDA 


BULU TANGKIS 
Jepang Terbuka 


Hg Chong Wai (Mas)-Simon Santoso 
(Ina) 21-7, 21-17 
Boonsak Ponsana (Tha)-i 

24-17, 17-21, 21-19 

Putri 

Eriko Firose Upg)-Porntip 
Buranaprasertsuk (Tha) 21-19, 21-13 


Tai Teu-ying CTai)-Sung Ji-Hyun (Kor) 
16-21, 21-13, 21-17 


BALAP SEPEDA 


Kejuaraan Dunia Jalan Raya 
Valkenburg, Belanda, Minggu (23/9) 
Daftar juara ae 
2002 (Zolder, Belgia): 
2003 (Hamilton, Kanada, 
Igor Astarloa (Spa) 
2004 (Verona, Italia): 


RIVALITAS LIVERPOOL-MU 
Surat Fergie dan Bisikan 
Perdamaian di Anfield 


Inggris telah disiapkan untuk duel big match antara Li- 


Gia ritual di luar protokoler pertandingan Liga 


verpool dan Manchester United di Anfield, Minggu (23/9). 


Rencananya, sebelum kit 


verpool) dan Nemanja Vii 


bertuliskan ”96”, 
dan "The Truth”. 
Balon yang berjumlah 96 
itu simbol angka korban 
Jans Liverpool yang me- 
ninggal dalam semifinal Pi- 
ala FA 1989 melawan Not- 
tingham Forest, atau popu- 
ler disebut "Tragedi Hills- 
borough”. Peri 
ngat sen: 
verpool. Lebih dai 
hun, mereka dipojokkan 
dan dikambinghitamkan se- 
bagai penyebab tragedi hi- 
tam sepak bola Inggris itu. 
Hingga akhirnya, Rabu 


Justice”, 


:k-off, dua kapten, Steven Gerrard (Li- 
Ic (MU), bakal melepas 96 balon ke 


Sir Alex Ferguson 


2/9), muncul laporan tim independen yang membersihkan 
nama fans Liverpool. Setelah muncul laporan tim independen 


itu, Perdana Menteri Inggris Da 


id Cameron dan Ketua FA 


David Bernstein meminta maaf kepada funs dan Kota Li- 


verpool, terutama keluarga 96 korban. 


Duel Liverpool versus MU kali ini adalah pertemuan yang 
ke-186, tetapi laga pertama keduanya setelah munculnya la- 


poran tim independen itu. Selam: 
panas dan sengit. Harga diri dan kehormatai 
slona versus Real Madrid di $ 
Duel panas di lapangan kerap dibumbui s : 
saling melecehkan suporter kedua tim. Ironisnya, tra- 


Mirip duel B: 


ojek 


|, duel kedua tim selalu 
dipertaruhkan. 


gedi yang pernah dialami kedua tim kerap dijadikan bahan 
olok-olok mereka, Fans MU menjadikan tragedi Hillsborough 


Bahkan, olok-olok semacam itu tidak 


ang terdengar di 


luar laga MU versus Liverpool, seperti yang terjadi di Old 


Trafford pekan lalu 
bukan salah kalian" 
teriakan sebagian fans MU m 
untuk merujuk insiden Luis Su 


Kondisi itulah yang membuat pri 
urat khu 
surat itu, pria yang akrab disapa Fergie 


Ferguson hingga ia menulis 


t MU memukul Wigan Athletic, 4-0. "Ttu 
"Selalu jadi korban”, 
oski hal itu lebih dimaksudkan 


, demikian antara lain 


-Patrice Evra, 

in Pelatih MU Sir Alex 
is bagi fans MU, Lewat 
ini mengimbau fans 


MU agar ikut mendukung kampanye Liverpool dalam men- 
dapatkan keadilan dalam tragedi Hillsborough. 


”Klub kita yang besar mendukung tetang 
ini untuk mengingat kehi 
menghormati kampanye mereka untuk keadilar 


verpool, pada hi 


ga hebat kita, Li- 
ngan itu dan 


guson. "Rivalitas kami dengan Liverpool harus didasarkan pada 
keinginan kuat untuk menjadi yang teratas. Tidak boleh dan 


seharusr 


a tidak didasarkan pada kebencian pribadi." 


Pelatih Liverpool Brendan Rodgers juga berharap duel kali 


ini berlangsung damai. Ada bisikan 
belah pihak untuk meniupkan atmc 
yang selama ini selalu diwarnai rivalitas 


ngat kuat dari kedua 
er perdamaian dalam laga 
badi. Mantan striker 


Liverpool, Robbie Fowler, seperti menyimpulkan bisikan itu 
lewat wawancaranya dengan BBC Radio 5 Live, Jumat lalu, 


"Kedua klub memang mempuny: 
yang jauh lebih penting daripada 


rivalitas, tetapi ada hal-hal 


sepak bola dan (perdamaian) 


ini salah satunya,” tutur Fowler, (SAM) 


Tom Boonen (Bel) 
2006 (Salzburg, Austria: 
... Paolo Bett 


2010 (Geelong, Austrai 
Thor Hushvod (Nor) 

2011 (Kopenhagen, Denmark): 
Mark Cavendish (Ing) 


S 12 
Australia: 


Malaysia: 


Kanada: 


BALAP MOBIL 


Jenson Button 
MckLaren-Mercedes 
Fernando Alonso Ferrari 
Nico Rosberg Mercedes 
ebastian Vettel 

Red Bull Racing-Renault 
Pastor Maldonado 


1g 
Mark Webber RedBuil 
Racing-Renault 
Lewis Hamilton 


Mark Webber Red Bull 


—Raci Ban 
Fernando Alonso Ferfari 


McLaren-Mercedes 
Jenson Button 


s 
Minggu (23/9) 


Jana 7 Oktober 
Korea Selatan: 14 Oktober 
India: 28 Oktober 


4 November 


Rencana Musim 2013 
17: Australi 


urne) 


(meibou 
Si 


14: 


ej 
China (Shanghai) 
Bahrain (Sakhit 


Spanye 3). 

Monaco (Monte Carlo) 

: Kanada (Montreal) 

: Amerika (New 
Jersey)" 

: Inggris (Silverstone) 


Jl 


21: Jerman (Nurburgring)" 


Mn 
September, 8: Italia (Monza) 
September, 22: Singapura 

(Marina Bay! 


Oktober, 
Oktober, 


13: Korea Selatan 
(Yeongam)" 
27: India (Buddh 
International) 
November, 3: Abu Dhabi 
November, 17: AS (Austin) 
November, 24: Brasil (Interlagos) 


Oktober, 


Anfield Tidak Ramah basi MU 


Aguero Fit Memperkuat Manchester City 


LIVERPOOL, SABTU 
— Stadion Anfield 
selalu tidak ramah bagi 
MU yang tak pernah 
menang di markas 
Liverpool itu sejak 
2007. Empat dari lima 
lawatan mereka ke 
stadion itu berujung 
kekalahan. Ini jadi 
tantangan bagi striker 
MU, Robin van Persie, 
dalam duel Liverpool 
versus MU, 

Minggu (23/9). 


Manchester United (MU) ter- 
paut jauh di atas Liverpool di 
papan klasemen saat ini. MU di 
peringkat ketiga dengan sembi- 
lan poin dari tiga kemenangan 
dan sekali kalah. Liverpool masih 
terpuruk di urutan ke-17 dengan 
nilai dua dari dua kekalahan dan 
dua kali imbang, awal musim 
terburuk di liga dalam 50 tahun. 
i ijadikan pa- 
tokan dan kesimpulan, catatan 
itu jadi gambaran perbedaan per- 
forma kedua tim awal musim ini, 
Di bawah Pelatih Sir Alex Fer- 
guson yang sudah 61 kali me- 
lawan Liverpool dengan 28 kali 
menang, 14 seri, 19 kali kalah, MU 
tak perlu membangun dari nol, 

Berbeda halnya dengan Liver- 
pool yang baru musim ini di- 
tangani Pelatih Brendan Rodgers 
dan mendapat suntikan beberapa 
pemain baru. Setelah mencatat 
hasil buruk di Liga Inggris, me- 
reka memetik kemenangan 5-3 
atas Young Boys di Liga uropa, 
Kamis lalu. 

Sejumlah pemain inti diistira- 
hatkan dz tu, seperti kap- 
ten Steven Gerrard, kiper Jose 
Reina, striker Luis Suarez, bek 
Glen Johnson, Martin Skrtel, 
Daniel Agger, dan gelandang Joe 
Allen. Mereka pasti segar bugar 
saat menjamu MU, yang menang 


“Saya pikir, semoga mereka 
memetik banyak keuntungan ti- 
dak ikut bertandang ke (markas 
Young Boys),” kata Rodgers. "Ba- 
nyak dari mereka akan turun 


sejak awal pada laga Minggu ini 
dan kami berharap mereka tam- 
pil segar dan energik.” 


Waspadai Van Persie 


Salah satu masalah yang harus 
jadi fokus Rodgers adalah per- 
tahanan, Lini ini mendapat ujian 
serius mengingat MU kemung- 
kinan besar memasang kembali 
striker Robin van Persie. Wayne 
Rooney, bersama Ashley Young, 
belum bisa turun karer 

Van Persie selalu met 
mok bek-bek Liverpool. 
laga saat masih bersama Arsenal, 
striker Belanda itu mencetak 
empat gol. Musim ini, ia telah 
menyumbang empat gol dan 
menjadi top scorer sementara. 

Klub tetangga MU, Manches- 
ter City, pada hari yang sama 
menjamu Arsenal. Striker Sci 
Aguero siap tampil setelah pulih 
dari cedera lutut. Jika turun sejak 
menit awal, ia menjadi tulang 
punggung serangan City bersama 
David Silva dan Yaya Toure, Ge- 
landang Samir Nasri dipastikan 
absen karena cedera hamstring 


Pelatih: Brendan Rodgers 


Catatan Liverpool vs Nlan Utd 


Stadion: Anfield, 
Liverpool 


Wasit: Mark Halsey 


Laga terakhir 


Upaya 
striker 
Chelsea, 
Fernando 

s, untuk 


gawang Stoke 
City 
digagalkan 
kiper Asmir 
Begovic dalam 
pertandii ngan 


Liga Inggi 
Stadion 
Stamford 
Bridge, 
London, Sabtu 
(22/9). 
Chelsea 
menang I-0 
berkat gol 
Ashley Cole, 


ARP/IAN KINGTON 


Pelatih: Sir Alex Ferguson 


laga terakhir 


A Laga: 185 nil 15 Oktober 2011 Main Likamopl! Sen “ManUbg 
& Liverpool menang: 62 Li 2 1-1 Di Anfield 5 L 1 
Man Utd menang: 72 ai k g3 Di Old Trafford 5 04 
@ Seri: 51 Steven Gerard (68) Javier Hernandez (81) Total 10 4 1 5 

@ pelanggaran BIKartu kuning cumwan 


saat City kalah 2-3 di kandang 


Real Madrid di Liga Champions, 
Laga itu salah satu ujian se- 


benarnya bagi kekuatan City. Ar- 
senal dalam kondisi positif, an- 
tara lain berkat penampilan ce- 


merlangplay maker Santi Cazorla 
dan striker Lukas Podolski 
(AP/AFP/REUT 


BALAP SEPEDA 


Bukan Hanya di Jawa 


omba balap sepeda dalam 
| Pe Olahraga Nasional 

2012 sudah usai. Jawa Ba- 
rat pulang membawa 5 medali 
emas dari 14 medali emas yang 
diperebutkan, Tiga lainnya di- 
rebut Jawa Timur, 

Adapun DI Yogyakarta me- 
ngantongi jumlah emas lebih se- 
dikit, 2 keping. Lalu, DKI Ja- 
karta ada di posisi keempat dan 
Jawa Tengah kelima. Dari luar 
Jawa, Kalimantan Timur keba- 
gian 1 emas, 

Perak dan perunggu dibagi- 
bagi di antara lima besar itu, 
sisanya untuk Riau, Nusa 
Tenggara Barat, dan Jambi. Para 
pebalap dari 13 provinsi lainnya 
hanya anggup menjadi partis 


gi atlet dari provinsi di 
Pulau Jawa mendominasi balap 
sepeda Indonesia. Padahal, lom- 
ba diikuti para pebalap perwa- 
kilan 21 provinsi dari 25 peng- 
urus provinsi (pengprov) yang 
terdata memiliki organ 
dan atlet di Pengurus Besar 
Ikatan Sport Sepeda Indonesia 
(PB ISSI). Itulah peta kekuatan 
balap sepeda nasional hari ini. 

”Ya bagaimana Jawa tidak 
mendominasi? Seri kejuaraan 
selalu ada di Jawa. Di luar Jawa, 
kejuaraan minim,” ujar Ketua 
Pengprov ISSI Nanggroe 
Aceh Darussalam Amiruddin 
Daroy, Kamis (20/9), seusai 
lomba nomor terakhir, road race 
putra. 

Padahal, sudah umum di- 
mengerti, ajang kejuaraan me- 
rupakan salah satu media pem- 
binaan. Teknik-teknik yang su- 
dah dilatihkan diterapkan di ke- 
juaraan. Semakin banyak kejua- 
raan diikuti, semakin terpoles- 
lah si atlet. Koreksi tentang 
teknik, strategi, dan taktik ”ber- 
perang” menjelang finis di ane- 


a jenis lintasan, hingga kerja 
sama tim bisa dilakukan dalam 
lomba, 

"Memang, di Aceh sekarang 
sudah mulai bertambah kejua- 
raan-kejuaraan yang sifatnya 
terbuka, Namun, itu belum cu- 
kup? ujar Daroy menambahkan. 


Olahraga provinsi 

Pelatih balap sepeda Kali- 
mantan Timur, Agus Dwi Yanto, 
mengatakan, di Kaltim sudah 
mulai dicoba menggelar pekan 
olahraga provinsi. Namun, un- 
tuk bisa bersaing dengan at- 
let-atlet Jawa memang hanya 
satu atau dua yang sanggup. 

Dalam PON kemarin, baru 
Projo Waseso (emas) dan Robin 
Manulang (perunggu) yang ber- 
bicara di nomor kriterium dan 
individual road race putra. 

"Bayangkan, balap sepeda 
dengan potensi melimpah di 
semua daerah sampai sekarang 
belum tergarap,” ujar Daroy. 

Sekretaris Umum Pengprov 
ISSI Jatim Harijanto Tjondro- 
kusumo mengatakan, idealnya 
memang pengprov-pengprov 
tersebut aktif. Di Jatim saja, da- 
lam setahun bisa tergelar be- 
berapa seri kejuaraan daerah, 
belum lagi beberapa piala wali 
kota di sejumlah kabupaten 
dan kota di Jatim, juga ada pe- 
kan olahraga provinsi, hingga 
seri kejuaraan yang digelar 
sponsor. 

Pelatih balap sepeda Jatim, 
Sugeng Trihartono, mengatakan, 
dari seri-seri kejuaraan tersebut, 
Pengprov ISSI Jatim memantau 
para peserta. Peserta yang 
masuk peringkat pertama sam- 
pai dengan kesepuluh didata. 
Setiap kejuaraan pasti data akan 
berubah. 

"Itu menjadi cara kita me- 
mantau perkembangan prestasi 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


anak-anak, Mereka yang mampu 
terus bertahan bisa masuk pusat 
pelatihan cabang, bagus lagi bisa 
masuk pusat pelatihan daer: 
hingga pelatnas,” ujar Sugeng. 


Menarik perhatian 
Sugeng mengakui, banyaknya 
seri kejuaraan ikut berperan da- 
lam menarik perhatian anak- 
anak muda di Jatim bergabung 
dalam balap sepeda. "Kami 
lalu punya pelapis untuk 


seri kejuaraan yang berjenjang 
di Jatim juga menjadi aj 
moles anak-anak," ujarnya. 

Alhasil, Jatim, yang memulai 
seri kejuaraan daerah sekitar 
enam tahun lalu hanya dengan 
lima atau enam pebalap putri, 
saat ini memiliki puluhan pe- 
balap putri. 

Daroy menambahkan, dalam 
skala nasional, seri kejuaraan 
nasional yang berjenjang itu 
menjadi pekerjaan rumah PB 
ISSI. Dengan demikian, setiap 
pengprov tertantang untuk aktif. 
Selama ini PB ISSI kurang aktif 
bergerak dengan menggelar se- 
ri-seri kejuaraan nasional. 
laupun ada, itu masih sebatas 
kejuaraan yang digelar klub atau 
pengprov. 

Hal lain yang selayaknya juga 
diaktifkan PB ISSI (meskipun 
sekarang masih karut-marut de- 
ngan kepengurusan baru) adalah 
pelatihan wasit dan pelatih. "Itu 
akan membantu meningkatkan 
kualitas pelatih di daerah,” ujar 
Daroy. 

Daroy menambahkan, sung- 
guh sayang apabila kekuatan ba- 
lap sepeda hanya berkembang 
terbatas. "PB ISSI mesti fokus 
ke prestasi. Tapi ingat, balap se- 
peda itu bukan hanya milik Ja- 
wa! Tapi seluruh Indonesia,” ka- 
ta Daroy. (HLN) 


CATATAN GULAT 


Menanti Efek Domino Anak Mahakam 


erhelatan Pekan Olahraga 
p Nasional Riau 2012 seolah 

menjadi pesta pora bagi 
rombongan gulat Kalimantan 
Timur, Bagaimana tidak? Ge- 
dung Gulat Universit: 
Riau di Pekanbaru menjadi sak- 
si kedigdayaan anak-anak Su- 
ngai Mahakam itu. 

Sebanyak 14 medali emas, 

1 perak, dan 4 perunggu direng- 
gut para pegulat Kaltim. Jumlah 
medali itu lebih banyak dari- 
pada jumlah medali yang diper- 
oleh para pegulat Kaltim saat 
mereka menjadi tuan rumah di 
PON 2008, yaitu sebanyak 12 
medali emas. 

Bertanding bukan di kandang 
sendiri, mereka tampil sangat 
perkasa. Pun, Kaltim hanya me- 
nargetkan 12 emas pada PON 
Riau 2012. Pencapaian kali ini 
menjadi sangat berharga bagi 
mereka. 

Pelatih kepala tim gulat Kal- 
tim, Bunyamin, mengatakan, ba- 
gi mereka, ini adalah hasil ter- 
baik. Pembuktian bagi kerja ke- 
ras anak-anak Mahakam. "Kami 
akan istirahat beberapa saat. Se- 
telah itu, kembali lagi berlatih,” 
kata Suryadi Gunawan, pelatih 
Kaltim. 


Efek domino 


Tidak ada yang meragukan la- 
gi, Kaltim sangat dominan di 
matras gulat. Beberapa pegulat 
mereka adalah anggota pemu- 
satan latihan nasional SEA 
Games 2011, terdiri dari putra 
dan putri, 

Kini, pesona gulat Kaltim me- 
nular ke provinsi tetangganya, 
Kalimantan Selatan. Pedepokan 
didirikan di ibu kota Negeri Ser- 
ibu Sungai itu. Tak tang- 
gung-tanggung, pelatih pun di- 
datangkan dari Romania yang 
terkenal sebagai salah satu ne- 


KOMPAS/YUNIADHT AGUNG 


Pegulat Agus Riandy dari Kalimantan Timur (kiri) meluapkan kegembiraan setelah mengalahkan 
pegulat Rizky Afrianto dari Jambi di partai final gaya bebas 96 kilogram putra cabang gulat PON Riau 
2012 di kompleks Universitas Islam Riau, Selasa (18/9). 


gerinya para pegulat. Selain pe- 
latih, lawan latih tanding juga 
didatangkan. Pemuda dan pe- 
mudi bertubuh tegap dan liat 
menjadi kawan latih tanding 
yang sepadan bagi para pegulat 
Kalsel. 

Pembina dan pelatih di Kalsel 
sadar, prestasi tidak bisa diraih 
dalam waktu singkat. Prestasi ti- 
dak semudah membalikkan te- 
lapak tangan. Semua butuh pro- 
ses. Kerja keras pelatih dan para 
bakal calon atlet untuk menye- 
rap teknik gulat dan mening- 
katkan kemampuan fisik belum 
bisa terlihat sekarang. 

”Kami tidak menargetkan ba- 


nyak hal dari para pegulat mu- 
da. Ini hanya awal. M: 
adalah harapan kami, 
toso, pelatih kepala. 

Tak hanya Kalsel yang ber- 
benah. Papua Barat pun mulai 
melirik cabang olahraga yang 
satu ini sebagai salah satu ca- 
bang yang memiliki prospek, 
terutama kelas berat. Ditariknya 
mantan pelatih timnas gulat 
SEA Games 2011 asal Romania 
oleh Papua Barat menjadi salah 
satu bukti ambisi provinsi timur 
tersebut. 

Fenomena ini bisa ditangkap 
Pengurus Besar Persatuan Gulat 
Seluruh Indonesia. Animo ma- 


syarakat untuk menonton ca- 
bang ini yang meningkat, ditam- 
bah torehan prestasi pegulat pu- 
lau Seribu Sungai (Kalimantan), 
harus ditangkap sebagai peluang 
untuk mengembangkan olahra- 
ga ini ke pelosok negeri. 

Pembinaan berjenjang dan 
kompetisi yang berkesinam- 
bungan menjadi hal penting un- 
tuk menjawab menurunnya 
prestasi gulat Indonesia dalam 
dua dasawarsa terakhir. 

Jika hal itu bisa dilakukan, 
bukan tidak mungkin pegulat 
Indonesia bisa kembali berkibar 
di Asia Tenggara, atau bahkan 
Asia. (MHD) 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


SIKAP PEMERINTAH 


INTERNASIONAL 


Perjuangan Panjang 
Memulangkan Korban 


eyakinan Jepang bahwa sebagian korban penculikan 


ang telah dinyatakan meninggal dunia oleh Korea Uta- 


ra itu masih hidup, didasarkan pada berbagai kejang- 


galan, 


Berbagai kejanggalan itu ditemukan dalam sertifikat ke- 
matian yang dikeluarkan Korea Utara (Korut) dan tes DNA 
yang tidak cocok setelah jasad, yang oleh Korut diklaim sebagai 
jasad para korban, dipulangkan ke Jepang. 

Hingga saat ini, Pemerintah Jepang masih tetap menuntut 
pengembalian para korban penculikan tersebut dan investigasi 
menyeluruh terhadap dugaan penculikan lainnya. Namun, sejak 
tahun 2002, tak ada perkembangan berarti hingga kini, 

Pada tahun 2006, untuk menunjukkan keseriusan Pemerin- 
tah Jepang dalam menangani isu tersebut, dibentuklah Markas 
Besar Masalah Penculikan, Lembaga tersebut dipimpin lang- 
sung Perdana Menteri Jepang dan memiliki tugas utama me- 
nuntaskan masalah penculikan dan memulangkan para korban, 

Jepang telah menegaskan, normalisasi hubungan diplomatik 


sama ekonomi Jepang-Korut tak akan 


terwujud sampai kasus penculikan ini tuntas. 
”Tak ada pemulihan hubungan (diplomatik) tanpa penye- 


lesaian masalah penculik: 


ni,” tandas Koichiro Masuda, Kon- 


selor Divisi Koordinasi Kebijakan Markas Besar Masalah Pen- 
culikan Pemerintah Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (10/9). 
Dengan posisi tersebut, Jepang menempatkan isu pencu- 


likan ini 


jar dengan masalah pengembangan senjata nuklir 


dan rudal balistik jarak jauh yang dilakukan Korut. 


Menurut Profesor Tsutomu Ni: 
ten Tokyo, yang menjadi Ketua Asosiasi N: 


hioka dari Universitas Kris- 


nal untuk Pe- 


nyelamatan Warga Jepang yang Diculik Korea Utara (NARKN), 
korban penculikan Korut diduga tak hanya berasal dari Jepang. 
Menurut data yang dikumpulkan NARKN, termasuk dari 


kesaksi 


ian para korban yang telah dipulangkan ke Jepang, ada 


orang-orang di Korut yang diduga adalah korban penculikan 
dari Singapura, Malaysia, Thailand, China, Lebanon, Romania, 


Perancis, Italia, Belanda, dan Jordania, serta, tentu s 


Selatan (Korsel). 
Korut membantah 


ja, Korea 


Nishioka mengatakan, Korut diduga menggunakan isu pen- 


culikan warga Jepang itu sebagai alat neg 
lah ekonomi atau ancaman 


diimpit kesulitan, seperti ma 
sanksi dari negara 
Meski demikian, Ni 


at negara itu 


loka yakin berbagai sanksi yang telah 


diterapkan Pemerintah Jepang saat ini akan efektif menekan 
Korut, Ia juga yakin, pemerintah baru Korut di bawah anak 
Kim Jong II, Kim Jong Un, akan lebih mudah diajak berunding 
untuk membebaskan semua korban penculikan, 

Akan tetapi, pada 25 Juli lalu, Pemerintah Korut melalui 
sebuah artikel komentar di kantor berita KCNA kembali me- 


negas 


penculikan ini untuk menc: 


Artikel itu juga mengutip sebuah 


gaskan, semua korban penculikan itu telah meninggal dunia 
dan menuduh para politisi Jepang s 


ngkat isu 
itik di Jepang. 
k pendapat yang digelar 


Pemerintah Jepang pada 19 Juli, yang menunjukkan kepe- 
dulian masyarakat Jepang, terutama generasi mudanya, ter- 


hadap isu penculikan ini semakin rendah. 
orang Jepang telah melihat sifat tipu da 


Ini menunjukkan 
a dari isu ini dan tidak 


menghiraukannya,” demikian tulis KCNA. 

Hal itu dibantah Koichiro Ichimura, anggota majelis rendah 
parlemen Jepang dari Partai Demokrat Jepang (DPJ). Menurut 
Ichimura, isu penculikan itu tetap menjadi perhatian politisi 


dan mi 


yarakat Jepang. Bahkan meski partai berkuasa di Je- 
pang berganti, kebijakan soal penculikan itu tetap sam 


. (DHF) 


KOMPAS/DAHONG FITRIANTO 


Shigeo lizuka (74), Ketua Asosiasi Keluarga Korban 
Penculikan oleh Korea Utara, memamerkan foto adiknya, 
Yaeko Taguchi, dalam wawancara di kota Ageo, Jepang, Selasa 
(1/9). Yaeko diculik 29 Juni 1978 oleh agen rahasia Korut. 


PENCULIKAN WARGA JEPANG 


Kekejian yang Didukung Negara 


Kamis, 20 Juni 1978. 
Yaeko Tageuchi beranjak 
ke tempat kerjanya di 
kawasan Ikebukuro di 
pusat kota Tokyo. Seperti 
biasa, ia mampir dulu ke 
tempat penitipan anak 
untuk menitipkan dua 
anaknya yang masih 
kecil, yakni Koichiro (2) 
dan Aya (ID). Tak terlintas 
dalam pikirannya saat 
itu, setelah hari itu, dia 
tak akan melihat dua 
buah hatinya untuk 
waktu yang sangat 
lama... 


Oleh DAHONO FITRIANTO 


higeo Tizuka, kakak sulung 

S ko yang kini sudah ber- 
a 74 tahun, menutur- 

kan, hari itu ia mendapat te- 
lepon dari restoran tempat Ya- 
eko bekerja yang menanyakan 
mengapa adiknya itu tidak hadir 
hari itu. Beberapa saat kemu- 
dian, tempat penitipan anak ju- 
ga menelepon Shigeo, mena- 
nyakan mengapa Yaeko tak 
kembali untuk menjemput Koi- 
chiro dan Aya. 

Shigeo segera menjemput 
dua anak Yaeko dan pergi ke 
rumah adik bungsunya yang ba- 
ru berusia 22 tahun itu. Ta me- 
ngira, adiknya sedang pergi ke 
suatu tempat karena urusan 
mendesak dan akan kembali da- 
lam waktu 2-3 hari, Namun, 
hingga saat ini, lebih dari 34 
tahun kemudian, adiknya itu tak 
pernah kembali, 

Tak sampai sebulan setelah 
Yaeko menghilang, tepatnya pa- 
da 7 Juli 1978, Yasushi Chimura 
(28) baru saja melamar pacar- 
nya, Fukie Hamamoto (23), un- 
tuk menikah dengannya, Mere- 
ka berdua adalah warga kota 
Obama di Prefektur Fukui di 
pantai barat Jepang, sekitar 514 
kilometer sebelah barat Tokyo. 

Seusai makan malam di se- 
buah restoran, Yasushi menga- 
jak Fukie ke sebuah gardu pe- 
mandangan di puncak bukit 
yang menghadap ke laut lepas 
dengan pemandangan sangat in- 
dah, Hari itu bertepatan dengan 
Festival Bintang (Tanabata) di 
Jepang, saat langit musim panas 
sangat bening. Dua sejoli itu 
ingin merayakan pertunangan 
mereka dengan menikmati bin- 
tang-bintang, 

Namun, sejak malam itu, me- 
reka tak pernah pulang. Poli 
yang mencari keesokan harinya 
hanya menemukan mobil 
Yasushi terparkir di bawah gar- 
du pemandangan, dengan kunci 
kontak masih dalam keadaan on. 
Hiroei Kuroda, pejabat Kepoli 
sian Fukui, mengatakan, polisi 
masih menyelidiki detail kasus 
tersebut hingga saat ini. 

Selama puluhan tahun, nasib 

Yaeko, Yasushi, dan Fukie tak 
pernah diketahui lagi. Belakang- 
an diketahui, mereka menjadi 
bagian dari korban penculikan 
oleh Pemerintah Korea Utara. 
Masih banyak warga negara Je- 
pang lain yang menjadi korban 
penculikan yang disponsori res- 
mi oleh negara itu. 


Dari pantai sempit yang landai dan berpasir di dekat kota Obama, Prefektur Fukui, Jepang, inilah, pasangan Yz 
Hamamoto diculik oleh agen rahasia Korea Utara, 7 Juli 1978, Dari pantai di Teluk Wakasa ini, agen Korut itu lang 


KOMPAS/DAHONO PITRIANTO 


sushi Chimura dan Fukie 
ung membawa korban 


menyeberangi Laut Jepang (Laut Timur menurut Korea) ke wilayah Korea Utara. Foto diambil hari Jumat (14/9). 


Penculikan oleh Korut 
itu dilakukan pada dekade 
1970-1980-an, dengan puncak- 
di pada periode 
1977-1978. Berdasarkan penyeli- 
dikan, Pemerintah Jepang seca- 
ra resmi menyatakan ada 17 
warga negara Jepang yang di- 
culik oleh Korut, termasuk se- 
orang anak perempuan bernama 
Megumi Yokota, yang baru ber- 
usia 18 tahun saat diculik pada 
15 November 1977, ketika ia ber- 
jalan pulang menuju rumahnya. 

Namun, lembaga-lembaga 
swadaya m: akat di Jepang 
memperkirakan ada lebih dari 
100 warga Jepang yang diculik 
oleh Korut. Hingga saat ini, Pe- 
merintah Jepang mengategori- 
kan mereka sebagai orang-orang 
yang "diduga" diculik oleh 
Korut. 


Mengincar revolusi 


Itu adalah salah satu tinda- 
kan rezim Pemerintah Korut 
yang paling tidak berperikema- 
n dan hampir tak terba- 


an oleh akal sehat. Mereka 
diculik oleh Korut untuk dijadi- 
kan guru bahasa dan budaya Je- 
pang kepada agen-agen rahasi: 


bagai orang Jepang dan al 
disusupkan untuk menyerang 
Korea Selatan (Korsel). 
Kuroda, yang ditemui di 
Obama, Jumat (14/9), menga- 
takan, berdasarkan hasil penye- 


oleh Korut itu adalah untuk me- 
micu "Revolusi Korea Selatan”, 
n utama mereka adalah 


Utara ingin seluruh se- 
menanjung menjadi 'merah'," 
tutur Kuroda, 

Sebagian besar penculikan itu 
terjadi di kota-kota di pe: 
barat Jepang. Kota-kota terse- 
but berbatasan langsung dengan 
Laut Jepang (Laut Timur me- 
nurut Korea), yang memisahkan 
kepulauan Jepang dengan Se- 
menanjung Korea. Kuroda me- 
nyatakan, hanya dibutuhkan 
waktu 32-40 jam perjalanan 
menggunakan kapal motor dari 


LOKASI BENCULIKAN WARGA JEPANG KURUN 1970-AN HINGGA 1980-AN 


LAUT 
KUNING 


N 


LAUT CHINA TIMUR 


Korban petikan 
yang sudah dipulang- 
kan ke Jepang 

11 Yasushi Chimura 
Fukie Chimura 

12 Kaoru Hasuike 
Yukiko Hasuike 

7 Hitomi Soga 


LAUT JEPANG 
(LAUT TIMUR) 


200m 
—— 


Sumber: Pusat Masalah Penculikan, Pemorintah Jepang 


Ir Fukui ke wilayah Korut. 
higeo, yang menuturkan ki- 
sah penculikan adiknya kepada 
Kompas dari Indonesia dan ha- 
rian Le Monde dari Perancis, di 
kota Ageo, Jepang, Selasa (1/9), 
mengatakan, adikny 


agen-agen r: 
Menurut Shigeo, yang kini 
menjadi Ketua Asosiasi Keluar- 
ga Korban Penculika 
yang bekerjz 
di sebuah restoran di kawa 
hiburan Ikebukuro diduga dipi- 
lih untuk diculik karena tahu 
banyak soal kebudayaan, tren 
mode, dan berbagai tema po- 

puler di Jepang waktu itu. 

Titik terang kasus penculikan 
itu mulai muncul setelah insi- 
den pengeboman pesawat pe- 
numpang Boeing 707 milik mas- 
kapai Korean Air Lines (KAL) 
nomor penerbangan 858 milik 
Korsel pada 29 November 1987. 
Pengeboman, yang menewaskan 
115 orang, itu, dilakukan dua 
agen rahasia Korut yang me- 
nyaru sebagai warga negara Je- 
pang, 

Salah seorang pelaku yang di- 
tangkap, bernama Kim Hyon 


Hui, membeberkan semua detail 
rencana penyerangan itu, ter- 
masuk ba a ia dilatih se- 
lama bertahun-tahun di Korut 
oleh seorang perempuan Jepang 
untuk bisa menguasai bahasa 
Jepang dan menjadi "orang Je- 
pang”. 

Belakangan, berdasarkan ke- 
saksian Hyon Hui dan foto-foto 
yang ia bawa, diketahui pelatih- 
nya di Korut tak lain adalah Ya- 
eko, adik Shigeo, yang diculik 
sembilan tahun sebelumnya. 

Selama bertahun-tahun, Pe- 
merintah Korut membantah se- 
mua tuduhan penculikan terse- 
but. 

Sampai akhirnya pada perte- 
muan tingkat tinggi antara Per- 
dana Menteri Jepang Junichiro 
Koizumi dan pemimpin Korut 
Kim Jong Il pada 17 September 
2002, Kim mengakui peristiwa 
penculikan tersebut dan me- 
minta maaf secara resmi kepada 
Jepang. 

Kim menyatakan, dari 17 
korban penculikan yang diklaim 
oleh Jepang, hanya lima orang 
yang masih hidup. Delapan 
orang lainnya dinyatakan telah 
meninggal dengan berbagai pe- 


SAMUDRA PASIFIK 


@ Korban penculikan 

yang masih hilang 

1 Yutaka Kume 

2 Kyoko Matsumoto 

3 Megumi Yokota 

4 Minoru Tanaka 

5 Yaeko Taguchi 

6 Shuichi Ichikawa 
Rumiko Masumoto 

7. Miyoshi Soga 

8 Toru Ishioka 
Kaoru Matsuki 

9 Tadaaki Hara 

10 Keiko Arimoto 


GUNAWAN 


nyebab, dan empat orang lagi 
diklaim tidak pernah masuk ke 
wilayah Korut. 

Yaeko dinyatakan meninggal 
dunia dalam sebuah kecelakaan 
lalu lintas, sementara Megumi 
diklaim meninggal karena bu- 
muh diri. 

Lima orang yang masih hidup 
kemudian dipulangkan ke Je- 
pang pada 15 Oktober 2002, 
atau 24 tahun setelah mereka 
diculik. Di antara mereka ter- 
masuk pasangan Y: dan 
Fukie, yang setelah sempat ter- 
pisah selama beberapa tahun di 
Korut akhirnya bertemu lagi 
dan menikah di sana. 

Pasangan itu memiliki tiga 
anak, tetapi anak-anak tersebut 
baru dikembalikan ke Jepang 
oleh Korut pada 22 Mei 2004, 
setelah didesak oleh Pemerintah 
Jepang. Keluarga tersebut kini 
hidup tenang di kota Obama. 

Meski demikian, Pemerintah 
Jepang tidak memercayai begitu 
saja pernyataan Kim soal 
korban yang meninggal dan me- 
yakini para korban penculikan 
lainnya masih hidup dan tinggal 
di Korut. Jepang hingga saat ini 
menuntut mereka dipulangkan. 


TANTANGAN KEBERSAMAAN 


Jangan Lagi Ada "Kejutan" di KTT ASEAN Nanti 


alam hitungan kurang 
Ds dua bulan ke depan, 

ASEAN akan kembali 
menggelar pertemuan penting 
di Phnom Penh, Kamboja. 

Pertemuan kali ini akan di- 
gelar di tingkat kepala negara, 
yang sekaligus menjadi momen 
rutin serah terima posisi Ketua 
ASEAN, dari Kamboja ke ketua 
berikutnya, Brunei, 

Banyak kalangan tengah me- 
nanti dengan harap-harap ce- 
mas akan kelancaran Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 
itu. Kekhawatiran wajar muncul 
terutama setelah terjadi "insi- 
den” tidak mengenakkan, Juli 
lalu. 

Saat itu, untuk pertama kali 
dalam sejarah ASEAN, organi- 
sasi regional yang sudah berusia 
45 tahun, gagal mencapai kata 
sepakat dan menyusun komu- 
nike bersama dalam pertemuan 
antar-menteri luar negeri. 

Kebuntuan terutama dipicu 
perpecahan antara sejumlah ne- 
gara anggota ASEAN dalam me- 
nyikapi perkembangan sengketa 
wilayah di kawasan Laut China 
Selatan. 

Dalam Pertemuan Tahunan 


Menteri Luar Negeri ASEAN 
(AMM) tersebut, Filipina dan 
Vietnam berbeda pandangan se- 
cara tajam dengan tuan rumah, 
Kamboji 

Filipina mengusulkan rumus- 
an komunike bersama, yang 
akan disepakati dan dipublikasi- 
kan, bisa memasukkan sejumlah 
insiden dan perkembangan ter- 
akhir yang terjadi di perairan 
seputar Beting Scarborough. 

Setidaknya dua bulan tera- 
khir menjelang AMM memang 
terjadi sejumlah insiden dan ke- 
tegangan antara kapal-kapal 
China dan Filipina di perairan 
sekitar beting itu. 

Ketegangan kemudian terjadi 
ketika Kamboja menolak usulan 
Filipina tadi dengan alasan tidak 
ingin komunike bersama men- 
cantumkan kepentingan nasio- 
nal negara tertentu. 

Sikap kaku Kamboja yang le- 
bih mengedepankan pendekatan 
take it or leave it seperti itu 
memicu kemarahan dan 
berujung pada tuduhan 
kalau ada kekuatan dan penga- 
ruh China di belakang tuan 
rumah. 

Seperti dipahami, isu seng- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


keta di kawasan Laut China 

Selatan melibatkan empat ne- 
ara anggota ASEAN, yakni 

a, Vietnam, Malaysia, 

dan Brunei. Mereka bersengketa 

dengan China dan juga 

Taiwan dalam memperebutkan 

wilayah Kepulauan Spratly dan 

Paracel. 

Lantas, apakah ketegangan 
yang berujung pada kebuntuan 
serupa masih bisa mengancam 
KTT ASEAN November men- 
datang? Sepertinya tak banyak 
yang bisa memberikan jaminan. 


Tak ada jaminan 


Saat menerima kunjungan 
sejumlah wartawan beberapa 
negara anggota ASEAN di Ge- 
dung Pancasila, Kementerian 
Luar Negeri RI di Jakarta, Senin 
(47/), Menteri Luar Negeri 
Marty Natalegawa mengakui tak 
ada jaminan persoalan atau 
bahkan kebuntuan tidak akan 
terjadi saat para pemimpin ne- 
gara ASEAN bertemu pada KTT 
mendatang. 

Apalagi, dia juga mengakui 
posisi dan sikap tiga negara 
yang Juli lalu "beradu tegang” 
sampai saat ini masih sama. 


"Setidaknya kita masih punya 
waktu untuk mengupayakan 
sebuah sikap bersama yang 
berorientasi pada penyelesaian 
masalah. Kami (ASEAN) harus 
punya posisi bersama dalam hal 
Laut China Selatan. Dan, saya 
pikir semua itu tentang persi- 
apan dan konsultasi. Kami tidak 
ingin ada kejutan lagi (dalam 
KTT ASEAN) nanti,” kata Marty 
menjelaskan. 

Menurut Marty, para menlu 
ASEAN masih punya waktu dan 
kesempatan untuk bertemu 
mencari posisi bersama tentang 
Laut China Selatan, salah satu- 
nya dengan memanfaatkan mo- 
men Sidang Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pe- 
kan ini di New York, Amerika 
Serikat. 

Menurut Marty, momen itu 
sudah biasa dimanfaatkan, 
tetapi selama ini hanya sebatas 
mempersiapkan berbagai kebu- 
tuhan teknis dan penyusunan 
agenda pertemuan KTT ASEAN 
di akhir tahun. 

Namun, dalam situasi seka- 
rang ini, pertemuan itu bakal 
benar-benar dimanfaatkan un- 
tuk mencapai posisi bersama 


KOMPAS/RIZA PATHONI 


In ASEAN, dari kanan: Presiden Myanmar Thein Sein, PM Malaysia Najib Razak, PM Laos 


Thongsing Thammavong, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono, PM Vietnam Nguyen Tan Dung, PM Thailand Yingluck Shinawatra, PM 
Singapura Lee Hsien Loong, dan Sekretaris Presiden Filipina Ramon A Carandang berpose pada 
pembukaan KTT Ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Bali, tahun lalu, Para pemimpin ASEAN akan bertemu lagi 
dalam KTT Ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 18 November. 


menjelang KTT ASEAN. 
"Jangan lagi ada kejutan. Ka- 

mi sadar harus bekerja ekstra 

keras mulai sekarang hingga 


KTT ASEAN pada November 
nanti sehingga saat itu kita se- 
mua dapat menggelar sebuah 
pertemuan yang lancar dan 


tenang. Tidak perlu lagi ada 
yang terlalu bersemangat," pa- 
par Marty. 

(WISNU DEWABRATA) 


KOMPAS, MINGGU, 23 


SEPTEMBER 2012 


ek 


Sa 


“Menghibur sekaligus mengedukasi men 
dalam “paket” liburan anak-anak, Dengan demikian, si buah hati bukan | Pe 
cuma bersenang-senang, tetapi juga bisa mengembangkan wawasan 


senuncanc.cocococo 


kwn 


dan pengetahuan. Tidak sulit kok, lantaran ada beberapa 
mampu mengakomodasi hal tersebut. 


Imak saja pengalaman Dina. 
Pada Sabtu siang (15/9), 
sambil memegang erat tangan 
ibunya, anak berusia enam 
tahun ini berulang kali 
memejamkan mata ketakutan saat 
memasuki sebuah ruangan yang gelap. 
la baru tertawa dan larut dalam 
keriaan ketika salah satu layar monitor 
di ruangan ber-setting hutan belantara 
tersebut menampilkan sosok singa 
lucu, “Haloo ...," kata singa tersebut 


mempersembahkan Wahana 
Paddle Pop pertama di dunia. 
Wahana tersebut bernama 
Kalila Presents Wahana 
Paddle Pop 4D untuk seluruh 


sahabat Paddle Pop di Indonesia, 
Berlokasi di Dunia Fantasi (Dufan) 
Taman Impian Jaya Ancol, wahana 
Paddle Pop hadir mengajak anak 
Indonesia untuk merasakan 
petualangan empat dimensi yang seru, 
menyenangkan, dan berkualitas. 
Dalam siaran pers, Senior Brand 
Manager Wall's Paddle Pop Riri Odang 
mengatakan, “Melalui wahana ini kami 
ingin mengajak dan berbagi keceriaan 
kepada anak-anak Indonesia melalui 


benar-benar berada di alam 
petualangan, 

Area interaktif Paddle Pop Lion juga 
tidak kalah menarik. Di sana anak-anak 
dapat berbincang secara interaktif 


“"enccowocononeenononoaoe 


Krestif ds 


jadi dua hal yang sejatinya ada 


"TB. erilih 
“Dea TmijindsSi din 1 


ng 


tempat yang 


menggunakan 
teknologi audio visual 
yang dirancang 
khusus, 

Setelah puas 
bertualang di area 
museum dan area 
interaktif Paddle 
Pop, anak-anak 
akan diajak masuk 
ke area teater 4D. 

Di dalamnya mereka dapat 


kacamata tiga dimensi secara gratis 
dari paddle Pop hanya dengan 

membawa dua kemasan Paddle Pop 
varian apa saja ke Wahana Kalila 
Presents Petualangan Paddle Pop. 


n Indviti 


Gaya Hidup 


Direktur 


menyapa pengunjung sambil Serunya pengalaman empat dimensi menyaksikan, merasakan, dan Rekreasi PT Pembangunan Jaya : 
tersenyum, Paddle Pop Lion. Ini merupakan wujud berimajinasi melalui film petualangan Ancol Tbk Winarto mengatakan Ancol 5 

Bukan cuma di satu monitor, singa nyata dari komitmen kami yang Paddle Pop dengan efek 4D, seperti Taman Impian menyambut baik L) 
tersebut ternyata juga bisa “melompat” berkelanjutan,” kata Riri, hujan, salju, angin, asap, dan efek lain.” kehadiran wahana terbaru dari Paddle & 
dari satu monitor ke monitor lain, Seru la menambahkan, Wahana 4D Berbagai efek tersebut semakin Pop. Dengan adanya wahana ini, . 
dan memberi kejutan bagi anak-anak, Paddle Pop ini terdiri dari tiga bagian, menambah seru petualangan Paddle pihaknya bersama Wall's sangat senang P4 

Dina tidak sendiri, di tempat yang yaitu museum petualangan Paddle Pop, Pop Lion dan Liona. karena dapat memberikan hiburan yang ad 
diberi nama Area Interaktif Paddle Pop area interaktif Paddle Pop Lion, dan Dalam acara peluncuran Wahana berkualitas untuk anak Indonesia, . 
Lion tersebut, ada anak-anak lain yang — teater 4D yang memutar film Kalila Presents Petualangan Paddle Menurutnya, wahana ini semakin : 
dengan gembira berinteraksi dengan petualangan Paddle Pop dalam empat Pop, Riri berharap agar wahana memperkaya deretan wahana bermain . 
Paddle Pop Lion. Tawa, ekspresi dimensi, tersebut bisa memicu kreativitas anak- Dufan yang merupakan pusat fokasi Ll 
bahagia, dan tepuk tangan adalah hal Di area museum Petualangan anak Indonesia. Sementara di sisi lain, wahana bermain anak-anak Indonesia, . 
yang tampak pada sebagian besar Paddle Pop, anak-anak dapat anak-anak bisa melihat langsung “Keceriaan anak-anak Indonesia . 
anak-anak yang hadir saat itu menyaksikan dan merasakan secara hiburan berteknologi mutakhir yang merupakan sebuah inspirasi bagi kami 4 

t langsung replika barang-barang yang tidak kalah menarik dengan apa yang untuk terus konsisten hadir 4 

Inovasi muncul dalam semua film animasi ada di luar negeri.“Di sinilah anak-anak memberikan inovasi dan menyajikan . 

Apa yang dilihat, dirasakan, dan Petualangan Paddle Pop. Ada bisa berlibur sambil belajar dan hiburan berkualitas untuk mereka," 3 
dialami Dina adalah bagian dari dari Kombatei, Pirata, Elemagika, dan bertualang," lontar Riri. kata Riri. CIKLAN/ASPJ 8. 

1 Inovasi tiada henti yang dihadirkan Paddle Pop Begins yang masing- Hal menarik lainnya, para Sina a16 

Wall's Paddle Pop dengan masing ditampilkan dengan apik seolah pengunjung bisa mendapatkan " 


penonton pun ikut tersiram air. Atau 
penonton ikut merasakan getaran ketika 
sang tokoh utama berlari mengejar 
musuhnya. 

Bercerita tentang peta harta karun yang 
berisi es krim lezat milik Paddle Pop Lion 
dicuri oleh Shadow Master, wahana ini: 
menjadi salah satu rangkaian upaya Wall's 
Paddle Pop untuk mendekatkan diri ke 
anak-anak Indonesia dengan memberi 
sesuatu yang edukatif. Sebelumnya, sekadar 
menyebut contoh, Wali's Paddle Pop 
merealisasikan upaya tersebut lewat film 
animasi. 

“Kenapa wahana ini untuk pertama kali 
dibuat di Indonesia? Karena fans Wall's 
Paddle Pop di Indonesia ini keren-keren. Ya, 


Wall's Paddle Pop hadir sejak tahun 1992, 
jadi sudah 20 tahun eksis di Tanah Air, dan 
kita tetap melanjutkan komitmen untuk 
memberi wadah bagi anak-anak untuk 
belajar dan bertualang,” kata Senior Brand 
Manager Wall's Paddle Pop Riri Odang. 
Sementara itu, berkomentar tentang 
kerja sama antara Dufan dan Wall's Paddle 
Pop, Direktur Rekreasi PT Pembangunan 
Jaya Ancol Tbk Winarto mengatakan bahwa 
kerja sama antara Dufan dan Paddle Pop 
sudah berlangsung sejak lama. “Ini 
memperkuat kerja sama yang selama ini 
sudah ada," kata Winarto dalam acara 
peluncuran Wahana Kalila Presents 
Petualangan Paddle Pop, Sabtu (15/9), 
TIKLAN/ASPJ 


Presents Petualangan Paddle Pop" 

disebut sebagai sesuatu yang 
istimewa. Bukan semata karena menjadi 
yang pertama di dunia dan mengusung 
teknologi mutakhir, wahana ini juga berhasil 
menunjukkan bahwa kemasan yang kreatif 
bisa membuat sesuatu menjadi lebih 
menarik dan spektakuler. 

Betapa tidak kalau wahana ini bisa 
mengemas cerita yang sederhana dan 
Mudah dicerna anak-anak dengan apik. 
Bukan cuma dari segi tampilan, tetapi juga 
membuat penonton Seperti benar-benar 
terlibat dalam cerita, 

Hal tersebut dapat dirasakan ketika 
Paddle Pop melompat ke dalam air, 


Tes berlebihan kalau Wahana "Kalila 


K: L 


ang cone” "0... 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


Hanya di Dunia Fantasi Ancol! 
Bawa & tukarkan 2 kemasan Paddie Pop 
dengan kacamata 3D Paddie Pop 


Kunjungi www.paddilepop.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


10 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


Para model dan peragawati tahun 70-80an Chiti 


Nartomo, 


cprg,ran,me 


4 
p. 
Perat 


any Sukamto, Dhanny Dahlan, Chrisye Subono, dan Nisye 


memberikan kejutan muncul bernostalgia dengan gaya era 70-an. 


Sejak lama Ibu Kota memiliki ikon yang mudah dikenal yaitu sebuah 
bunderan dan hotel. Untuk memudahkan, bunderan itu kemudian dikenal 


sebagai 


Bunderan HI”. Disebut demikian, karena hotel yang tepat berada 


di sampingnya bernama Hotel Indonesia atau HI. 


otel Indonesia telah tegak berdiri sejak setengah 
abad silam dan menjadi legenda yang sarat kisah. 
Pada masa kejayaannya, banyak nama besar yang 
singgah di Hotel Indonesia mulai dari kepala negara, 
seniman, artis, budayawan, dan masyarakat umum. 
Sementara itu, Nirwana Supper Club dan Ramayana 
Restaurant merupakan dua primadona bagi gaya hidup 
warga Jakarta kala itu. Sumbangsih hotel ini sebagai 
tonggak perkembangan pariwisata dan kebudayaan 
Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional dan pembukaan lapangan kerja tak 
diragukan lagi 

Pada perkembangan kemudian, persaingan usaha 
ditandai dari kemunculan hotel-hotel berbintang lima 
membawa Hotel Indonesia ke masa-masa yang cukup 
sulit. Setelah melewati proses yang cukup panjang 
akhirnya tahun 2004 Hotel Indonesia kembali hadir 
dengan wajah dian semangat baru yang dilengkapi pusat 
perbelanjaan, perkantoran, dan apartemen tertinggi di 
Jakarta di bawah manajemen PT Grand Indonesia yang 
mempercayakan pengelolaan hotel secara profesional 
kepada Kempinski dengan keramah-tamahan sesuai 
dengan karakter bangsa Indonesia tanpa menghilangkan 
identitasnya sebagai hotel cagar budaya. 

Kini, memperingati 50 tahun perjalanan Hotel 
Indonesia, Djarum Apresiasi Budaya, dalam 
konsistensinya untuk melestarikan warisan kebudayaan 
Indonesia salah satunya bangunan cagar budaya, 
mempersembahkan sebuah pertunjukan musikal karya 
Garin Nugroho yang berjudul The Legendary Journey 
pada Rabu (19/9) di Grand Ballroom Hotel Indonesia 
Kempinski. 

“Dukungan terhadap 50 tahun Hotel Indonesia 


Aryo Wahab, berperan sebagai Door Man, saksi 
perjalanan Hotel Indones 


merupakan bukti keseriusan kami dalam upaya 
pelestarian kebudayaan asli dan warisan Indonesia. Hotel 
Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah 
Indonesia. Bangunannya pun sudah ditetapkan sebagai 
cagar budaya yang tentunya harus dijaga dengan baik. 
Kami ingin masyarakat tidak lupa akan keberadaan hotel 
pertama yang merepresentasikan kebudayaan dan 
karakter bangsa Indonesia ini," ujar Renitasari, Program 
Director Bakti Budaya Djarum Foundation, 

The Legendary Journey merupakan pertunjukan karya 
sutradara temama di Indonesia, Garin Nugroho, yang 
menggabungkan orkestra, musikal tari, lagu, dan visual 
yang menceritakan perjalanan Hotel Indonesia selama 50 
tahun dan memberi memori kebangsaan karena Hotel 
Indonesia merupakan bagian dari sejarah Indonesia 
itu sendiri. 

Perjalanan ini dikisahkan lewat tokoh Door Man (yang 
diperankan Aryo Wahab) dan kekasihnya (diperankan 
oleh Widi B3), kedua tokoh anak muda ini membawa 
kisah-kisah seputar Hotel Indonesia yang menjadi pintu 
gerbang Indonesia ke dunia sekaligus mempertemukan 
kebangsaan, bisnis, dan gaya hidup. Kedua anak muda 
ini juga memberi kesaksian bahwa Hotel Indonesia adalah 
bagian dari sejarah ke Ibu Kota Jakarta untuk menjadi 
ikon dunia. 

“Saya sangat senang saat ditawarkan untuk 
menggarap pertunjukan ini. Hotel Indonesia bagi saya 
merupakan hotel yang bersejarah bagi Indonesia dan 
sangat mencerminkan kebudayaan Indonesia. Rasa 
nasionalisme saya mengatakan harus mengambil 
kesempatan ini untuk memberikan apa yang saya mampu 
untuk melestarikan warisan bangsa," ujar Garin Nugroho, 
sang sutradara. (IKLAN/"/ACAI 


Para undangan disuguhi su 


DOK. DJARUM 


ana nostalgia difoyer ballroom Hotel Indonesia Kempinski, dengan miniatur 


bangunan Hotel Indonesia dan makanan tradisional khas Indonesia. 


KR TE 
Nie 
GK DJARUM 
( | Bibnoemebendiasha 


ta 


PE « 
Mr Ur NAN 


infotorial 


Para pendukung The Legendary Journey, Aryo Wahab, Eka Deli, Titiek Puspa, Bob Tutupoly, B3 (Widi, Nola, Chyntid, Aning 
Katamsi, Once dan Bima. 


Garin Nugroho, sutradara'The 
Legendary Journey bersama 
Sumi Hakim, Titiek Puspa, 
Rima Melati, Widyawati, dan 
Didi Petet 


Aksi panggung memikat dari 
Ha 


am pertunjuk 
Legendary Journey. 


Titiek Puspa, membawa penonton bernostalgia dalam suasana awal berdirinya Hotel Indonesia. 


Kekayaan Alam 
yang Menginspirasi, 
Menumbuhkan 
Ragam Budaya. 


Cinta Budaya 
DJARUM found 


Bakti Pada Negeri 
Sosial » Olahraga « Lingkungan « Pendidikan « Budaya 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


Pot-pot 
tanaman di 
depan rumah 
Chomaedi (43) 
alias Midi 

rusak dan 
bergelimpangan. 
Sebagian besar 


rusak parah. Dari 
arah rumah itu 
terdengar 
ledakan hebat, 
Sabtu (22/90) 
pukul 13.15, 
setelah terdengar 
empat ledakan. 


5 Bom Aktif Ditemani 


Polisi Antiteror Tangkap 8 Orang di Solo 


SOLO, KOMPAS — Polisi antiteror menangkap 
delapan orang di beberapa tempat di Solo, Jawa 
Tengah, karena diduga terkait dengan jaringan 
teroris. Polisi juga menyita lima bom yang sudah 
jadi dan siap ledak berikut bahan-bahan peledak di 


sejumlah tempat di Solo. 


Sebagian tersangka diduga ter- 
kait dengan jaringan teroris di 
Poso, yang selama ini merekrut 

ak anggota dan melakukan 
an kemiliteran, Hal itu di- 
sampaikan Kepala Biro Pene- 
rangan Masyarakat Polri Brigadir 
Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, di 
Jakarta, Sabtu (22/9). 

"Ada delapan orang yang 
tangkap sejak Sabtu malam sam- 
pai Sabtu siang,” kata Boy. 

Sabtu dini hari, polisi antiteror 
menangkap Rudi Kurnia yang di- 
duga terkait dengan jaringan ter- 
sangka M Thorig, Rudi Kurnia 
merupakan a Serengan, Su- 
rakarta, dan ditangkap di depan 
Solo Sguare saat baru turun dari 
bus. Dia baru saja dari Cilacap. 

Kemudian, polisi antiteror me- 
nangkap Badri Hartono, Sabtu 
pukul 05.30, di dekat rumahnya 
di Jalan Belimbing, Laweyan, 
Solo. 

Tersangka Rudi Kurnia diduga 
terkait dengan kelompok Bojong 
Gede, Ta juga diduga terlibat da- 


lam perekrutan anggota jaringan 
di Poso dan pelatihan kemili- 
teran di Post 

Rudi Kurnia juga diduga me- 
nyimpan bom yang sudah jadi 
dan siap ledak untuk menyerang 
polisi. Tersangka Badri Hartono 
diduga juga menyimpan bom di 
rumahnya. 

Boy menambahkan, enam ter- 
sangka lain yang ditangkap ada- 
lah Chomaedi, Indra Vitriyanto, 
Nopem, Fajar Novianto, Barkah 
Nawa Saputra, dan Triyatno, 
Chomaedi ditangkap di rumah- 
nya di Griyan, Solo, bersama In- 
dra dan Nopem. Fajar ditangkap 
di Jalan Laweyan, Solo. Barkah 
Nawa ditangkap di Jebres dan 
Triyatno ditangkap di Pasar 


Bom cair 

Setelah menemukan bom ter- 
sebut, polisi meledakkannya di 
Jebres, Solo. Bom yang ditemu- 
kan di rumah Chomaedi alias 
Midi diledakkan polisi sekitar pu- 


kul 11.00. Warga yang tinggal de- 
kat rumah Midi mendengar ada 
lima kali ledakan di rumah Midi, 
Ledakan yang terakhir pukul 
13.15 terdengar hingga radius 500 
meter dan mengakibatkan 80 
persen bagian dalam rumah Mi- 
di, tempat diledakkannya bom, 
rusak parah. 

Dari luar rumah, genteng-gen- 
teng pecah. Beberapa rumah te- 
tangga di dekatnya juga rusak, 
yakni milik Hermin yang dinding 
belakang rumahnya bolong dan 
rumah Sukari, dengan kaca jen- 
dela samping pecah. 

Secara terpisah, Kepala Badan 
Nasional Penanggulangan Tero- 
risme (BNPT) Ansyaad Mbai 
mengatakan, ada juga bahan bom 
ca trogliserin. n itu, lan- 
jutnya, polisi antiteror juga me- 
nemukan bahan-bahan peledi 
lain, seperti serbuk, detonator, 
pipa-pipa PVC dan besi, serta 
buku-buku. 

Ansyaad menjelaskan, par 
tersangka yang ditangkap terkait 
dengan jaringan kelompok M 
Thorig dan juga jaringan teroris 
di Poso, Selama ini, jaringan tero- 
ris di Poso merekrut anggota dari 
sejumlah tempat, khususnya dari 
beberapa wilayah di Jawa. Se- 
telah merekrut dan berlatih, ja- 
ringan ini melakukan kegiatan 
terkait terorisme. 

Boy menambahkan, target pe- 


nyerangan kelompok jaringan 
teroris patut diduga adalah pi- 
hak-pihak yang dianggap meng- 
halangi aksi terorisme, khus 
nya aparat kepolisian, Polisi anti 
teror masih terus mendalami pe- 
nangkapan para tersangka dan 
barang bukti yang telah ditemu- 
kan. "Proses masih terus ber- 
langsung,” katany: 
Direktur Penindakan BNPT 
Petrus Golose menambahkan, 
penangkapan para tersangka dan 
penggeledahan barang bukti ba- 
han peledak merupakan upaya 
polisi antiteror melakukan pen- 
cegahan. Bahan peledak seperti 
bom sangat berbahaya jika sudah 
digunakan para tersangka yang 
merupakan pelaku 
roris yang berbahayi 
Kini, aparat kepoli: 
melakukan penyisiran bahan-ba- 
han peledak yang diperkirakan 
disimpan di 'beberapa tempat. 
Aparat kepolisian juga masih me- 
meriksa orang-orang yang di- 
tangkap untuk pengembangan 
lebih lanjut. (FER/EKI/SON) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Penangkapan Terduga 
Teroris Solo" di 
vod.kompas.com/terdu- 
gaterorissolo 


Berburu Kuburan Selagi Hidup 


(Sambungan dari halaman 1) 


ingin berkumpul di sana, selama- 
nya, 


Jenderal-ajudan 
Mempersiapkan makam selagi 
hidup rupanya mulai jadi tren di 
kalangan masyarakat kelas me- 
nengah-atas, Tengoklah kom- 
pleks San Diego Hills Memorial 
Park di Karawang, Jawa Barat. 
Nisan-nisan tidak bernama ber- 


n orang, tetapi 
ya,” kata seorang 
karyawan San Diego. 

Direktur San Diego Hills Suzi- 
any Jeopardy mengatakan, dulu 
pihaknya setengah mati mema- 
sarkan lahan makam, sekarang 
orang berlomba-lomba membeli 
makam. "Sekarang ini justru ba- 
nyak anak muda yang buru-buru 
beli makam,” katanya. 

Mereka tidak hanya membeli 
makam pribadi, tetapi juga untuk 
keluarga dan kolega. Bahkan, ka- 
ta seorang karyawan San Diego, 
ada seorang jenderal yang mem- 
borong makam untuk dirinya, ke- 
luarga, dan ajudannya. "Mungkin 
ng jenderal ingin di alam sana 
dia tetap dikawal ajudan, ha-ha- 
ha,” kata karyawan itu. 

Sejak San Diego dibangun ta- 
hun 2006, lanjut Suziany, sudah 
30000 makam yang telah terjual. 
Namun, makam yang sudah di- 
gunakan baru 3000 unit. 

Di Al Azhar, dari 400 makam 


yang dipasarkan jak tahun 
lalu, 200 unit di antaranya telah 
terjual. Hingga pekan lalu, baru 
dua makam yang telah diguna- 
kan, 

Orang yang masih segar bugar 
anyak yang memesan kotak 
azah di rumah abu Kom- 
sis Lestari, Tangerang, 
Dari 2.500 kotak abu, setengah- 
nya sudah disewa orang. Namun, 
banyak di antara kotak yang telah 
wa sebenarnya belum digu- 
nakan. Kotak itu hanya ditulisi 
kata reserved, 

Peti mati yang ada di ruang 
pamer Oasis pun tidak sedikit 
yang telah dipesan orang, "Ada 
yang sudah memesan peti jumbo 
karena badannya tinggi besar. 
Sampai sekarang orang yang me- 
mesan masih aktif jalan-jalan,” 
ujar Sr Ulfrida, Kepala Rumah 
Duka Oasis Lestari, 


Mati pun masih digusur 

Banyak alasan mengapa orang 
menyiapkan makam selagi segar 
bugar, Ike, yang diceritakan di 
ingin memperoleh 
bisa dikubur di TPU 
yang diinginkan dan dekat de- 
ngan keluarga. "Buat saya, tidak 
ada bedanya dengan mengikuti 
asuransi. Intinya perencanaan! 
Jadi, ketika kita meninggal, tidak 
menyusahkan mereka yang ma- 
sih hidup," lanjutnya. 

Alasan serupa disampaikan 
Wignu. "Sejak kecil saya sering 
ditinggal ayah terbang. Ketika 


"dan mulai dekat karena 
ma pilot, ayah dipanggil 
(Tuhan). Karena itu, saya pesan 
makam di sebelah ayah agar 
bisa dekat selamanya, Ini ke- 
putusan agak emosional sih,” ka- 
tanya. 

Lain lagi dengan Yanto yang 
menyiapkan makam di San Diego 
lantaran khawatir kalau nantinya 
setelah meninggal dia dikubur di 
TPU. "Bisa-bisa makam saya di- 
gusur atau ditumpuk-tumpuk. 
erti itu kan banyak di 
koran,” ujarnya. 

Ketersediaan lahan pemakam- 
an di Jakarta memang jadi per- 
soalan besar, Bayangkan, dari 77 
TPU yang dikelola Dinas Perta- 
manan dan Pemakaman Provinsi 
DKI Jakarta tahun 2009, 68 TPU 
telah penuh sesak. Makam yang 
ada pun tak aman dari penggu- 
suran. Di TPU Tanah Kusir, Ja- 
karta Selatan, misalnya, 1.776 ma- 
kam tergusur proyek normalisasi 
Kali Pesanggrahan. 

Kamis (20/9) pagi, keluarga 
Wiri (56) dan D Susandhy di- 
bantu tiga penggali kubur meng- 
angkat jenazah anaknya, Indah 
Wati, dari Tanah Kusir untuk 
dipindahkan ke TPU Pondok 
Ranggon, Jakarta Timur. "Di Ja- 
karta, (orang) mati saja diong- 
krak-ongkrak, apalagi orang yang 
masih hidup,” ujar Wiri, getir. 

Lebih menjengkelkan lagi ka- 
rena penggusuran makam Indah 
baru diinformasikan 10 hari se- 
telah Wiri membayar retribusi 


perpanjangan masa pakai ma- 
kam. "Saya tidak habis pikir, kok 
rencana penggusuran itu tidak 
disampaikan saat saya membayar 
retribusi,” lanjutnya sambil ge- 
leng-geleng ke, 


Pandangan duniawi 

Bagaimana kita memaknai fe- 
nomena orang berburu kuburan 
selagi segar bugar? Rektor Uni- 
versitas Islam Negeri Syarif Hi- 
dayatullah Komaruddin Hidayat 
menjelaskan, manusia — kerap 
membuat bayangan sendiri ten- 
tang kehidupan setelah mati, Kita 
membayangkan seolah kehidup- 
an di alam bakal sama dengan 
kehidupan saat ini 

"Makanya, sebagian dari kita 
ingin nantinya dimakamkan de- 
kat dengan orangtua dan orang- 
orang tercinta. Itu ekspresi psi- 
kologis keduniaan,” ujar Koma- 
ruddin yang menulis buku Psi- 
kologi Kematian. 

Persoalannya, seturut pertam- 
bahan penduduk, lahan pema- 
kaman menjadi kian terbatas. 
Orang-orang punya jalan keluar, 
yakni memborong lahan makam 
yang disediakan swasta meski 
harganya mahal. 

Lalu, bagaimana dengan nasib 
mereka yang miskin? "Jangan-ja- 
ngan suatu hari nanti orang mis- 
kin tak kebagian makam karena 
lahan yang ada sudah diborong 
pengembang makam swasta,” ka- 
ta Komaruddin. 

(MYR/ROW/IYA/DAY) 


PILKADA DKI 


Basuki: Luruskan kalau Melenceng 


JAKARTA, KOMPAS — Calon 
wakil gubernur DKI Jakarta, Ba- 
suki Tjahaja Purnama, meminta 
publik untuk terus mengawasi 
pemerintahannya bersama calon 
gubernur Joko Widodo. Ia me- 
minta semua pihak agar meng- 
ingatkan dirinya jika memang 
ada yang melenceng selama men- 
jabat nanti. 

Berdasarkan hasil hitung cepat 
sejumlah lembaga survei, pasang- 
an Joko Widodo-Basuki Tjahaja 
Purnama unggul atas pasangan 
petahana Fauzi Bowo-Nachrowi 
Ramli dalam pemilihan pada 20 
September. 

”Kalau kami sedikit saja me- 
lenceng, tolong segera dilurus- 
kan. Melenceng 1 derajat kalau 
jalan 1 meter barangkali tidak 
kelihatan, tapi kalau 1 kilometer 
pasti kelihatan,” kata Basuki da- 
lam diskusi Polemik, di Jakarta, 
Sabtu (22/90). 

Basuki juga mengundang se- 
mua pihak yang peduli untuk ikut 
berpartisipasi memberikan ma- 
sukan demi Jakarta yang lebih 
baik. "Jika sudah ditetapkan, ka- 
mi minta masukan, juga peng- 
awasan. Kami tidak akan bc 
bosan menerima masukar 
tanya, 

Ia juga menghendaki adanya 
monitor terhadap semua kepu- 
tusan yang akan mereka buat. 
"Jangan sampai kami salah 
melakukan eksekusi-eksek: 
hingga kami cepat memperbail 


ka- 


nya,” ujar Basuki. 

Basuki mengatakan, ia tidak 
ingin dikenang sebagai wakil gu- 
bernur paling buruk dalam se- 
jarah pemerintahan di DKI Ja- 
karta. Untuk itu, ia bersama Joko 
Widodo akan bekerja keras. 


Benahi mesin birokrasi 

Di tempat yang sama, seja- 
rawan Universitas Indonesia, JJ 
Rizal, mengatakan, pasangan 
ko Widodo dan Basuki memil 
tugas berat untuk membenahi 
Jakarta. Salah satunya adalah 
membenahi mesin birokrasi. 

”Birokrasi Jakarta itu sudah 
seperti 'mandor kawat, kerj: 
kendor, korupsi kuat. Ini menjadi 
tantangan yang harus diper- 
baiki,” ujarnya. 

Menurut Rizal, meski berat, 
bukan berarti persoalan di Jakar- 
ta tidak bisa diselesaikan. "Per- 
soalan Jakarta itu akumulasi dari 
persoalan lama. Namun, persoal- 
an Jakarta itu bukan berarti tidak 
bisa diselesaikan. Persoalannya, 
dari kita dan elite itu sering ber- 
pikir bahwa masalah-masalah itu 
"takdir, Ini kesalahan persepsi,” 
lanjutnya. 

Berdasarkan kajian sejarah 
permasalahan di Jakarta seperti 
jir sejak abad kelima telah 
Diperlukan perubahan 
bahwa masalah ini bisa 
diselesaikan. 

Pembenahan di Jakarta, me- 
nurut Rizal, juga bukan soal uang, 


Ta mencontohkan Gubernur Ali 
Sadikin dulu yang tidak memiliki 
banyak uang dalam membangun 
Jakarta, tetapi relatif berhasil ka- 
rena kerja keras. 

”Pada masa Ali Sadikin itu pu- 
nya kas cuma Rp 44 juta, Ba- 
yangkan, persoalan begitu hebat, 
pemerintah pusat tidak mau ta- 
hu. Tetapi, satu kata yang saya 
ingat dari Bang Ali saat saya tanya 
apa yang membuatnya berhasil. 
Ta bilang, 'Gue kerja. (Gubernur) 
yang lain kagak” 

Kata "kerja” ini adalah kunci. 
"Yang kita perlukan adalah pe- 
jabat yang bekerja. Bukan 'man- 
dor kawat,” papar Rizal. 


Jangan terjebak glorifikasi 
Namun, pakar psikologi politik 
Hamdi Muluk mengingatkan 
agar semua pihak tidak terjebak 
pada glorifikasi, membesar-be- 
sarkan, atau mistifikasi. 
Kemenangan Joko  Wido- 
do-Basuki adalah koreksi terh: 
dap bias-bias praktik politik. Ini 
adalah contoh kembalinya politik 
akal sehat di Indonesia. 
Politik itu tidak harus berpo- 
ros pada pusaran kekuatan uang, 
kekuasaan, intrik-intrik politik,” 
ujarnya. (RAY) 


Lihat Video Terkait "Fauzi 
Bowo Berkemas Pindah 
Rumah” di vod, 
kompas.com/fokepindah 


Semalam di Tengah Savana Pidang 


(Sambungan dari halaman 1) 


mengagumi alam Sumbawa 
yang eksotik. Hanya di Sumba- 
wa, ia bisa melihat kawanan ku- 
da bergerombol, berlari di tepi 
sungai. Perbukitan perdu juga 
membuatnya ingin kembali 


Bali pun melepas baju dan bei 
nang di pantai di belakang tenda 
peleton. Sejak awal keberang- 
katan di Bali hingga Pidang yang 
berjarak sekitar 400 kilometer, 
mereka baru bisa bermain dan 
mandi di pantai bebas. 


Gagap darurat 


Tidur di tenda militer sebe- 
narnya bukan hal baru bagi se- 
bagian peserta tim jelajah se- 
peda. Namun, sebagian dari me- 
reka masih gagap memakai per- 
alatan dan fa: tentara yang 
serba darurat. Para anggota tim 
jelajah perempuan, misalnya, 
harus ribet berurusan dengan 
kamar mandi tentara. 

Mereka bingung menghadapi 
kamar mandi yang tak berkunci. 
Mereka juga bingung harus me- 
letakkan baju di mana saat ber- 
ada di kamar mandi mengingat 
tak ada paku gantungan satu 
pun, "Mau disampirkan di din- 
ding, khawatir dilihat orang. Ti- 
dak disampirkan, nanti bas 
kata Ernawati Bintoro, 


Soal hidup di tenda di pegu- 
nungan, Erna sudah sangat ber- 
pengalaman, tetapi mandi di ka- 
mar mandi militer jadi hal baru 
baginya. 

Berbagi kamar mandi juga ja- 
di pengalaman unik hidup di 
tenda peleton. Pada sore dan 
pagi hari antrean di kamar man- 
di mengular, Sebagian peserta 
jelajah pun akhirnya mengalah 
memakai kamar mandi "ekono- 
mi”, Disebut ekonomi karena 
kamar mandi itu hanya berupa 
kotak berukuran 1,5 meter x 1,5 
meter mengelilingi sumur kecil. 
Berbeda dengan toilet darurat 
yang selalu dipasok air, peng- 
guna kamar mandi darurat ha- 
rus menimba air sendiri. 

Tidur di tenda memang men- 
li satu-satunya pilihan saat 
melintas di tengah Pulau Sum- 
bawa dengan sepeda. Di sepan- 
jang jalur lintas 
jauh 250 kilometer, dari 

bawa Besar menuju Bima, tidak 
ada satu tempat penginapan 
pun kecuali rumah penduduk 
atau padang savana, 

Tim Jelajah Sepeda Bali-Ko- 
modo pun akhirnya memutus- 
kan untuk membangun tenda 
sebagai istirahat peserta. Tem- 
pat menginap anggota tim me- 
mang terletak di pinggir jalan 
lintas Sumbawa. Di sekeliling- 
nya adalah hamparan perdu de- 
ngan latar belakang pantai Pin- 
dang dan bukit-bukit yang ber- 
warna coklat tanah. 


Ketua Panitia Kompas Jelajah 
Sepeda Bali-Komodo Jann 
Eudes Wawa mengatakan, 
empat kali tur sepeda jarak ji 
yang digelar harian Kompas 
hingga tahun 2012, baru kali ini 
peserta menginap di tempat ter- 
buka. 

"Menginap di hotel adalah 
hal biasa. Di Sumbawa, kami 
mencoba hal baru, yakni meng- 
inap di dalam tenda TNI. Hal 
ini tentunya akan memberikan 
warna baru dan kenangan tei 


sendiri bagi peserta,” ujarnya. 
Koramil 1607-02 Empang 
pun turut membantu. Koman- 
dan Koramil 1607-02 Empang 
Kapten (Inf) Mulyanto menga- 
takan, prajuritnya dan warga 
Kunil ikut bekerja membei 


ih- 


isa digunakan untuk 
menginap oleh peserta jelajah 
sepeda. Warga pun turut men- 
ari 400 ikan untuk santap ma- 
lam peserta Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo. 

Di tenda, kebersamaan de- 
ngan warga terjalin. Pada ma- 
lam hari, warga Desa Kunil ikut 
bergabung, berbaur, dan bernya- 
nyi bersama menyambut keda- 
tangan tim jelajah sepeda. 

Organ tunggal yang digelar di 
lingkungan tenda menjadi obat 
rindu warga Kunil yang jauh da- 
t keramaian. Dengan se- 

ya, tenda 
FI Pidang menjadi pemberhen- 
tian istimewa, (NIT/SEM/JAN) 


Benghazi Kembali Membara 


(Sambungan dari halaman 1) 


Salim, sementara 
tes lain mengusir par 
empat bangunan publik. 

Massa, yang sebagian memba- 
wa senjata api dan roket peluncur 
granat (RPG), kemudian menyer- 
bu markas Brigade Rafallah 
al-Sahati di pinggir Bengha 

Berbeda dengan di markas An- 
sar al-Sharia, para milisi Rafallah 
al-Sahati yang berada di bawah 
kendali Kementerian Pertahanan 
membalas serangan para demon- 
stran. Selama dua jam, pertem- 
puran sengit terjadi, menewas- 
kan empat orang. 

Menurut Ahmed Faraj, salah 
satu anggota Rafallah al-Sahati, 
para pemrotes itu datang tidak 
untuk mengusir para milisi, teta- 
pi hendak menjarah gudang sen- 
jata yang mereka lindungi. "Kami 
adalah bagian dari Kementerian 
Pertahanan. Kami ikut bertem- 
pur saat revolusi. Kami tak bi: 
pergi begitu saja dan menyerah- 
kan senjata-senjata berat kepada 
segerombolan pemabuk dan kri- 
minal,” ujarnya. 

Jejak darah yang ditemukan di 


dekat dua mobil di dekat markas 
Rafallah al-Sahati membawa po- 
lisi menemukan enam jenazah 
korban lainnya. Menurut petugas 
medis yang memeriksa enam je- 
nazah tersebut, mereka semua 
adalah polisi dan tentara. Korban 
tewas karena dieksekusi dengan 
cara ditembak di bagian kepala 
dan dada. 


Berawal damai 


Secara keseluruhan, sekitar 70 
orang terluka dalam gelombang 
kekerasan yang berawal dari de- 
monstrasi besar-besaran setelah 
shalat Jumat sehari sebelumnya. 
Demonstrasi berjudul "Selamat- 
kan Benghari” itu awalnya ber- 
langsung damai dan diikuti tak 
kurang dari 30.000 orang. 

Mereka menuntut pemerintah 
membubarkan kelompok-kelom- 
pok milisi bersenjata yang meno- 
lak menyerahkan senjata mereka 
atau bergabung secara resmi ke 
angkatan bersenjata Libya. 

Keberadaan milisi-milisi ber- 
senjata itu menjadi dilema yang 
dihadapi pemerintahan baru di 
Libya setelah rezim Khadafy di- 
gulingkan tahun lalu. 


Mereka dulunya merupakan 
bagian dari pasukan pemberon- 
tak yang bertempur melawan pa- 
sukan Khadafy, tetapi kemudian 
tidak membubarkan diri setelah 
revolusi selesai. Mereka masih 
memegang senjata berat, seperti 
meriam anti-serangan udara dan 
RPG, dan lebih kuat daripada 
pasukan resmi pemerintah, 

Meski bukan aparat keamanan 
resmi negara, pemerintah mem- 
butuhkan mereka untuk me- 
ngendalikan keamanan. Sebagian 
dari mereka, seperti Rafallah 
al-Sahati, Brigade 17 Februari, 
dan Tameng Libya, menyatakan 
mendukung pemerintah dan 
bahkan menerima gaji resmi. 

Namun, sebagian lagi memilih 
haluan yang lebih radikal dan 
secara terbuka menentang peme- 
rintahan demokratis dan bahkan 
dunia Barat. 

Setelah insiden penyerangan 
tersebut, Presiden Kongres Na- 
sional Libya Mohammed al-Me- 
garif menyerukan kepada para 
demonstran agar bisa membe- 
dakan antara milisi yang ”legal” 
dan "ilegal". 

(AEP/REUTERS/AP/DHF) 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Bu 


Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antonlus Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy 
10, Anita Yossihara, Andy 


Gyprlanus Anto Saptone 


BAWUWANGI: Sivie 


1 MI 
Dina PONNANAK daun Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 771 
SI UPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


KANTOR REDAK: 
013/SK/Menperi 


Palmera 


LANGGANAN: RP 79.000/BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kota No, 141 
' YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Galah Mada, Ja 


Shambazy, Mulyai 
Elok Dyah Messwati, Jolce Taur 


in Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


Ria Hidayat, Koserudn, 


sai 


Bambang Sukartiano, Taufik Mihargja, S J. Osdar, Chris Pudjlastuti, Pleter 


STAF REDAKSI: 
Harianto, Bre Rec 
Gunawan Diregja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, 5 


ana. Mara Hartinincsih, Mrladi Saptono Simon Saragih, Abin Santa, 


adiawane, Brigita Isworo Laks 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caroline Pattisine, "osan Tri 


ransiska, Priyombode, Heru Sr! Kumore, Totok Wijayanta, Agnes Rita Sui 


Cokarda Yudistira Ayu SulSyowati, MATARAM Khaerul Anwar ENDE: Samuel Oktra, KUPANG: ang Sorong, Kor MAKI p, JAN 'BON! 
Kl le BANDA Ace khamir BEKANGAAD, Syam Rangkai BATAM: Ko kana Mada PADANG, Tn Rap JAMBI Tana TON BANDARLAMPUNG Yuvaan on BANJARMAKSN Dati Werlonn PALANGKAHAYA, Du! nu Kadis BALIKPAPAN Lakon hat 


2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


diterima 
12 00, MINGGU TUTUP 
08 @ Gira Pos: A 1344 


KN Ke 02021433 BEMAIL Kana Nono do 


At 
-asti Kurnia, M. Yuntadihi Agung, Hamzi 


Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rarni 
lana Indriasari, Sidik Pramon6, Nas 


wati, Agung Setvahadi 


na Ratna M., Johnny T. Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Aston 
tlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntart 


tta Panda, LAMONGAN: Adi Si 
Kewa Ama, MANADO: Jean RIz 


461 RTA 12016 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR. No. 37710657 11/A/20D2 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subanya, GM IKLAN Ely Handa TARIF IKLAN: Reguler (umur iplay) BW Ro 105.00 mm FC R 147.000/mm Kasika atava: 1 kolam Rp 5 000/mnic mini rin tr, mak 120) Rp 45000/arisdukarita s/d 300 mmk Rp 39.000/twnk. Nusantara: kolom Rp 5200/meok mini Ci 
i mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 


Ibrahimsyah Rahman, Frans 
o, Adi Prinantya, Danu Kosi 


atoro, 


Kk, PALU: Reny Sri Ay 


BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 T 
BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-303521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004479 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//vww.kompas.com 


Elly Rov 
aro, Sutta Diarmasi 


Susi vvaty, Mareellus Hemowo, Luki Auli 
Wo, Ester Lince Napitupulu, Fajar Marta 
, Ahmad Ar, Ne Ilang, Brigita Mata Luka, Haryo Danrdono, Iham Khorl, M. Zald Wahyudi, Helena ranssca Nabeban Raditya Helaboni Jajakarn, Pransisa Romana Nic Ami 

Aji Dewabrata, nwan Susanto, Fx Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Ahturahmnan, BANDUI 
, MOJOKERTO: Adul Lan PROBOLINGGO: Dania ix 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215 


an, Yulia Se 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08. 


ABTI 
PESAWAT 


nthani Aziz, Johanes Waskita 


li Ichwan, Clara 


Harto, Demitrius Wi 
ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 


LA Gb Lan AK 240 16 


putra, Rusdi Armral, Ac 
Nugraha, Maruli Tobing 


nawan Setiadi, 
cal 5, Bin 
sy Berindra A, 


ya Insin Affan Adera Ria Eaton 


u Wialantora, Aryo Wisanggeni Genthong, C. 
Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 
UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


YAPURA: B, Josie Susilo Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, Al 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


5.000/ baris, 
30-12.00, MINGGU 13.00-16.00, JL, GAJAH 


maks 


2 brs) Rp 5! 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Suatu Hari 


Pesisir nan Elok 


matahari menim- 
bulkan warna biru mer 
la pada permukaan air di 
at Madura, Perjalanan dari 
Sampang menuju sebuah pu- 
lau kecil di selatannya, Pulau 
Mandangin, Madura, Jawa Ti- 
mur, dipayungi hari cerah. Pulau 
seluas 1,65 kilometer per i 
kepadatannya melebihi Pulau Ja 
wa, dengan penduduk hampir 
Mayoritas pendu- 
duknya merupakan nelayan yar 
aut di sekitar 


a. 
Pulau Mandangin menyimpan 
alam yang indah. Pantai pasi 
putih, iru yang dipenuhi 
a-warni, Sementara 

k 


dura menyebut Pu- 
i Pulau 
Kambing, Memang, kambing- 
kambing di pulau i: 
bel N anjing atau ku- 
cing di setiap sudut jalan di per- 
kotaan, 
Namun, sebagian be: 
lama ini belum bi kmati 
au ada pun, me- 
ya menampung air 
n. Agustus lalu berdiri 
buah instalasi penyediaan ai 
$ mengubah air laut men- 
r dengan sistem os 


Perempuan Pulau Mandangin 


Reverse Osmosis yang dibangun 

Kementerian Peke n Umum, 

Keberadaan air bersih diharap- 

kan bisa mengubah kehidupan di 
pulau kecil ini. 

Teks dan foto: 

Rony Ariyanto Nugroho 


Fajar Menyingsing 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2 


FOTO PEKAN INI 


gi 


P ria 


Satu dari Segelintir Mobil 


Manakah Bangunan 
Tertinggi di Eropa? 


INGGRIS 


he Shard, menara yang memiliki 95 la 
terdiri atas 1000 panel kac: 
inggi di E 
i beling, bangun- 
tu memang menyerupai 
# menjulangdi langit London. 


London 5 


Terusan Inggris 


dang gelar bangunan t 
The Shard yang di 
dimanfaatkan s 
hotel mewah serta deretan resto: 
Namun, kejayaan The Shard sepertinya tidak 
rena dalam waktu dekat gelar ituakan 
mbut Mercury Center 


meter. Meski dari ukuran tinggi The 


ukuran keir belum tentu. Si beli 
lebih mem 


Sungai Thames 


KOMPAS | minccu, 28 SEPTEMBER 2012 TG 


ehidupa 


INDAH" 


Hiburan: Merayakan Kemerdekaan 
dengan Simfoni 


Bagairnanakah sebuah institusi musik merayakan kemer- 
dekaan Indonesia? Konduktor Avip Priatna dengan The 
Resonanz Music Studio and Entertainment yang dike- 
lolanya menjawab pertanyaan ini dengan menggelar 
“Simfoni untuk Bangsa 2012”, »5HAL 15 


”Ketika simfoni sudah di ujung 
hari, akhiri perjalanan di tempat 
yang indah dan berkesan”. Itu 
bukan bunyi iklan tempat wisata, 
melainkan iklan kuburan. Citra 
tentang kematian dibungkus 
sedemikian indah. 


ari kita 
tengok San 
Diego Hills 
Memorial 
Parks and Fu- 
neral Homes di samping Ja- 
lan Tol Cikampek Km 46, Ka- 
rawang. Di pintu masuk kita 
disambut papan iklan besar 
bergambar sepasang orang 
berusia lanjut yang terse- 
nyum di taman asri. Papan 
iklan itu dibubuhi tulisan, 
”Untuk Anda berdua selama- 
nya. Dapatkan harga paket 
pasangan hanya dengan 
Rp 35 juta”. 


Tidak hanya bunyi iklannya, su- 
asana San Diego memang indah. Ma- 
kam-makam untuk berbagai agama 
dirancang seperti taman hijau dengan 
gazebo mewah di atas bukit yang 
tenang. Klien bisa memilih lokasi ter- 
baik seperti makam dengan peman- 
dangan danau atau matahari teng- 
gelam. 

Jalan di pemakaman seluas 500 
hektar itu beraspal mulus dengan ta- 
naman bunga di gana sini, Fasilitas 
penunjang juga lengkap. Ada kapel 
indah, ruang serbaguna mewah, fa- 
mily center lengkap dengan restoran 
standar hotel, kolam renang ukuran 
olympic, gerai bunga, telaga buatan 
seluas 8 hektar, bahkan helipad tem- 
pat helikopter bertengger pun ter- 
sedia. 

"Sehabis berziarah, keluarga bisa 
makan di restoran, berenang, atau 
jalan-jalan di danau, Banyaklah yang 
b ni, Kalau di TPU, 
orang paling cuma menemukan tu- 
kang gali kubur,” ujar Suzi: 
Direktur San Diego Hi) 
tawa, 

Ta juga sampai memikirkan ke- 
nyamanan pengunjung termasuk pe- 
rempuan urban yang datang ke upa- 
ra pem: an dengan sepatu 
high-heels. "Dijamin hak sepatu me- 
reka tidak akan menancap ke tanah 
karena setiap pemaka 
ditutup karpet tebal," ujar Suziany. 


Gaya hidup 

San Diego memang dirancang se- 
bagai makam sekaligus tempat wisata 
keluarga. Dengan konsep itu, dia yakin 
ng sedang berduka akan me- 
sa terhibur. "Mereka juga tenang 
karena orang yang mereka cintai ber- 
istirahat di lokasi yang indah,” kata 
Suziany. 

Makam-makam yang indah itu di- 
banderol mulai Rp 20-an juta hingga 
lebih dari Rp 1,5 miliar. Anda bisa 
mendapat diskon hingga 45 persen 
dan satu buket bunga persembahan 
San Diego saat pemakaman. "Anda 
membayar sekali untuk selamanya,” 
kata Suziany berpromosi, 

Boleh dikata, San Diego adalah 
pelopor dalam bisnis pemakaman me- 
wah. Suziany menceritakan, awalnya 
sulit memasarkan makam. "Orang 
yang kami tawari makam malah 
teriak, 'Elu nyumpahin gue supaya 
cepat mati ya?” 

Agar bisnis berjalan, Suziany gen- 
car menyosialisasikan pentingnya me- 


——— POTO: POTO: KOMPAS/WAWAN II PHABOWO 


Salah satu potret di sudut kompleks pemakaman San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat, Jumat (14/9). Saat ini banyak kalangan menengah atas yang telah mempersiapkan kematian mereka 
dengan memesan makam sejak dini di kompleks pemakaman tersebut. 


nyiapkan makam melalui siaran radio. 
”Pertanyaan yang sering muncul ada- 
lah kenapa makamnya harus keren? 
Saya menekankan bahwa kematian 
itu indah sehingga harus disiapkan 
sebaik mungkin," tutur Suziany. 

Strategi lain, lanjut Suziany, bisnis 
pemakaman digabungkan dengan h 
nis gaya hidup. Makanya, di San Diego 
ada restoran, kolam renang, jalur ber- 
sepeda, arca berkemah, dan gedung 
untuk pesta perkawinan. "Kalau cuma 
jualan kuburan susah,” katanya. 

Hasilnya, sejak dibuka pertama kali 
tahun 2007, San Diego telah menjual 
30.000 unit makam. Pembelinya mu- 
lai orang biasa, pejabat, hingga kong- 
lomerat. "Sekarang (makam) jadi tem- 
pat bergengsi,” tambah Suziany. 


Tinggal menangis 

Sekitar 5 kilometer dari San Diego, 
pembangunan Al Azhar Memorial 
Garden yang berkonsep tempat ziarah 
bernuansa Timur Tengah sedang ber- 
langsung. Jumat 4/9) siang, sejum- 
lah pekerja merampungkan pintu ger- 
bang berbentuk kubah lengkap de- 
ngan air mancur dan jejeran pohon 
kurma, Pekerja lainnya merapikan ja- 
lan setapak dan melapisi tanah pe- 
makaman dengan rumput. 

Pemakaman khusus Muslim seluas 
25 hektar itu menyebut dirinya se- 
bagai "the first sharia memorial garden 
in Indonesia”. Lokasinya berada di sisi 
Tol Cikampek, dan rencananya akan 
dilengkapi masjid besar, area istirahat, 
dan area bermain. 

”Dari tol, pengunjung tinggal mam- 
pir di rest area. Kami akan men- 


jemputnya dengan kendaraan khusus 
yang mengantar mereka ke makam 
keluarga,” ujar Harry Efriyal, General 
Manager Al Azhar Memorial Garden, 

Al Azhar juga menawarkan layanan 
"one-stop dying”. Maksudnya, kelu- 
arga yang sedang berduka tidak usah 
memikirkan apa pun untuk prost 
pemakaman keluarganya. Al Azhar 
menyediakan ustaz, 
memandikan, mengkafani, menggali 
makam, menguburkan jenazah, hing- 
ga memelihara makam sesuai syariah 
Islam. "Ibaratnya keluarga tinggal na- 
ng kata Harry. 

Untuk tahap pertama, sebanyak 
200 unit makam tipe single (satu 
makam) yang dibangun pada tahun 
2011 habis terjual dalam empat bulan. 
Sementara ratusan unit tipe double 
(dua makam) sudah terjual 80 persen. 
Harganya antara Rp 18 juta-Rp 50'an 
juta per unit. Harga itu menurut Har- 
ry tidak mahal karena sudah termasuk 
biaya perawatan dan pengamanan se- 
lamanya. "Insya Allah selama Al Azhar 
berdiri,” tegasnya. 

Suasana 'asri dan indah juga di- 
temukan di Oasis Lestari di kawasan 
Jatake, Tangerang, Rumah duka plus 
krematorium dan rumah abu itu di- 
tata seperti taman yang megah. Se- 
lepas pintu gerbang, terhampar ha- 
laman berumput hijau, pohon rin- 
dang, bunga, dan kolam berhi: 
teratai. Sebagian bangunan di Oas 
dibuat setengah terbuka sehingga ci 
haya matahari dan angin semilir le- 
luasa menerobos ke dalamnya. 

Di Rumah Abu, guci-guci berisi abu 
jenazah disimpan di dalam kotak pe- 


Alat berat mengeruk tanah di bantaran Kali Pesanggarahan yang juga menjadi kompleks pemakaman Blok Al, 
Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (19/9). 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nyimpanan di lemari panjang. Kotak 
guci abu itu dil oto mendiang dan 
bunga plastik. Ada yang menambah- 
kan patung-patung malaikat, miniatur 
perabot rumah tangga, hingga mi- 
niatur mobil kesayangan mendiang. 
Sepanjang hari musik instrumental 
mengalun di antara desau angin yang 
dikirim alam. Pendek kata, tidak ada 
kesan seram di Rumah Abu itu. 

Sr Ulfrida YMY, Kepala Rumah 
Duka Oasis Lestari, menyebutkan, ko- 
tak tempat guci abu itu bisa disewa 
dengan harga Rp 4 juta hingga Rp 5 
juta per kotak per tahun bergantung 
posisinya. Kotak yang posisinya se- 
jajar dengan garis pandang mata lebih 
mahal dibandingkan kotak yang po- 
sisinya lebih tinggi atau rendah. Oasis 
juga memberikan pelayanan lengkap 
termasuk mengkremasi jenazah, 


Amal lebih penting 


Rektor Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Komaruddin Hi- 
dayat berpendapat, minat orang un- 
tuk membangun makam yang megah 
dipengaruhi keyakinan bahwa orang 
yang meninggal akan menjalani ke- 
hidupan baru di alam lain. "Itu se- 
babnya orang berusaha membangun 
rumah kematian yang indah sesuai 
keyakinan dan persepsi masing-ma- 
sing” 

Praktik seperti ini sudah ada sejak 
dulu. Di berbagai kebudayaan lampau, 
lanjut Komaruddin, selalu ditemukan 
para penguasa yang membangun ma- 
kam megah, contohnya Piramid dan 
Sphinx. Sekarang, kebutuhan memi- 
liki makam yang megah tetap ada. 
Banyak tokoh atau keluarga kaya 
membangun makam megah sebagai 
monumen kehebatan dan keagungan 


sebuah keluarga atau dinasti, terma- 
suk di Indonesia. 

Meski, lanjut Komaruddin, dalam 
pandangan berbagai agama, bekal 
yang menyertai orang mati adalah 
amal, bukan kemegahan kuburan. 
"Kalau kuburan megah menjadi ja- 
minan kehidupan yang baik di alam 
baka, bisa-bisa para koruptor berebut 
membangun kuburan yang megah 
dong” kata Komarudin setengah 
bergurau, 

(BSW/MYB/IYA/DAY/ROW) 


SUSAHNYA MENCARI 
TANAH MAKAM 


agi sebagian warga Jakarta bukan 
B hanya mencari tanah untuk tempat 

tinggal saja yang makin susah. 
Mendapat sejengkal tanah untuk 
memakamkan jenazah anggota keluarga 
atau kerabat yang meninggal dunia juga 
bukan hal yang mudah. Hal itu tampak 
dari hasil jajak pendapat yang diseleng- 
garakan Litbang "Kompas". Setidaknya 
40,3 persen responden mengaku saat ini 
cukup sulit mencari tanah makam bagi 
anggota keluarga mereka yang 
meninggal. Kelangkaan ini akhirnya 
menjadikan tanah makam sebagai 
komoditas. Kini para pengembang juga 
menawarkan tanah makam eksklusif dani 
mahal kepada warga Jakarta. Meski 
demikian, hanya 12 persen dari seluruh 
responden saja yang tertarik dengan 
penawaran tanah makam yang terbilang! 
mahal untuk kantong warga kebanyakan. 

(Umi/Litbang "Kompas”) 


METODE JAJAK PENDAPAT 


Lahan pemakaman di 
Al Azhar Memorial 
Garden di Karawang, 
Jawa Barat, Jumat (14/9). 


Tidak tahu/tidak jawab 
PG 
1 N— N 
| Mudan 


aa 
NI tanah Makam | 51,2| 


Jajak pendapat dilakukan melalui telepon terhadap rumah tangga pada 10-12 September di 
Jakarta. Dengan "sampling error" sebesar 5,6 persen, jajak pendapat ini tidak dimaksudkan 


untuk mewakili seluruh pendapat masyarakat Jakarta. 


ANDRI 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


@g PERJALANAN 


KOMPAS/F RANS SARTONO 


Tanda persembahan untuk Bung Karno tertatah di relief. 


Musikal Legendary of Journey 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


Mozaik tari tradisional karya Gregorius Sidharta Soegijo di Paviliun Ramayana, 


JEJAK RASA BANGGA 


Hotel Indonesia tahun ini berusia 
50 tahun. Hotel yang diresmikan 
pada 5 Juli 1962 itu telah menjadi 
artefak yang menyimpan 
semangat zaman Indonesia yang 
digelorakan Bung Karno. 


OLEH FRANS SARTONO 


"Dipersembahkan kepada PJM 
Presiden Republik Indonesia/ Pemim- 
pin Besar Revolusi Dr Ir Soekarno dan 
seluruh bangsa Indonesia jang ter- 
binta." 


ulisan tersebut tertatah di kaki 

relief batu di areal pintu masuk 

1 utama Hotel Indonesia yang 

kini bernama Hotel Indonesia Kem- 

i. Ditulis dalam ejaan lama, PJM 

ingkatan dari Paduka Yang 

Mulia, gelar yang melekat pada nama 
Soekarno. 

Relief memanjang 24 meter ber- 
judul "Kehidupan Masyarakat Bali” 
itu dikerjakan dalam rentang masa 20 
Desember 1961-20 April 1964 oleh 
Sanggar Selabinangun, Yogyakarta, 
Tak kurang dari 27 artisan da 
niman terlibat pada proyek relief itu 
termasuk perancangnya seniman Ha- 
rijadi S. 

Relief itu merupakan bagian dari 
karya seni di Hotel Indonesia yang 
semuanya dibuat berdasarkan aspira: 
seni Bung Karno. Tersebutlah antar 
lain mural "Puspita Margasatwa” ai 
ya Lee Man Fong, m 
pan Gregorius Sidharta ai 
Pavilion Ramayana & Lounge. Di eks- 
terior pavilion ini ada mural "Ga- 
dis-gadis Bhineka Tunggal Ika” karya 
Surono. Ada pula sejumlah patung 
karya seniman Trubus, Sulistyo, Sap- 
toto, dan lainnya. 

Di foyer atau ruang antara sebelum 
Bali Room, kita akan mbut oleh 
mural "Puspita Margasatwa” garapan 
Lee Man Fong (1913-1988). Lukisan 
itu menjadi cara Bung Karno mem- 
banggakan Indonesia dari sisi mar- 
gasatwa negeri ini. Binatang yang se- 
benarnya hidup di dunia terpisah itu 
disatukan dalam satu habitat. Gajah, 
banteng, merpati, elang, kuda, di ba- 
gian kanan dan kiri. Sementara di 
bagian tengah tampak beragam ikan. 

Kritikus seni, Agus Dermawan T, 
menilai "Puspita Margasatwa” sebagai 
karya yang perfek, manis, teknis, es- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


tetis, dan bebas dari paradigma gelora 
perjuangan Bung Karno. Karya ter- 
sebut menjadi ventilasi dari kesibu- 
kan revolusi. 

Lee Man Fong adalah pelukis 
tana masa 1961-1968. Dalam penger- 
jaan "Puspita Margasatwa” ia dibantu 
oleh Lim Wasim, Siauw Swie Tjing, 
dan Lee Rern (anak Lee Man Fong) 
Keterlibatan Bung Karno jelas kuat 
dalam lukisan tersebut. Seminggu se- 
kali, Bung Karno menengok langsung 
nnya, 
perancang utama, Lee 
Man Fong melukis di atas kertas. 
Master itu ditunjukkan ke Bung K: 
no, Lalu Bung Karno memberi koreksi 
untuk digarap lagi oleh Lee Man 
Fong,” kata Agus Dermawan yang 
sejak tahun 2009 menjadi Narasum- 
ber Ahli Koleksi Benda Seni Istana 
Presiden RT. 

Dalam catatan Agus, terdapat 3 
kopi dari karya tersebut, yaitu master 
pertama, master koreksian, serta kar- 
yajadi yang kini terpajang di foyer Bali 
Room. Master pertama kini berada di 
tangan kolektor Tossin Himawan, se- 
dangkan master kedua tersimpan di 
Istana Presiden. 


Bukan bangsa tempe 


Hotel Indonesia dibangun ketika 
Indonesia merias diri untuk meng- 
gelar Asian Games di Jakarta pada 24 
Agustus-4 September 1962, Untuk itu 
dibangunlah hotel berbintang yang 
menjadi etalase Indonesia. Bung Kar- 
no dalam pidato pembukaan HI sudah 
mewanti-wanti supaya petugas HI 
dan rakyat Indonesia pada umumnya, 
bisa menunjukkan wajah Indonesia 
dengan kepribadiann 

"Tunjukkan bahwa bangsa Indo- 
nesia bukan bangsa tempe ...” kata 
Bung Karno dalam pidato berjudul "A 
Dramatic Symbol of Free Nations 
Working Together." 

Pesan itu ditangkap Bob Tutupoli 
yang sejak 1968 sampai 1969 tampil 
tetap sebagai penyanyi merangkap 
mandu acara di Hotel Indonesia, 
"Bung Karno mewanti-wanti, Jagalah 
Indonesia kecil ini” Beliau memacu 
kami untuk menunjukkan kita ini 
bangsa besar, Kami bekerja tidak me- 
lihat gaji, tapi bangganya minta am- 
pun walau kami datang naik becak 
he-he...” kata Bob Tutupoli yang tam- 
pil dalam acara The Legendary Jour- 
ney garapan Garin Nugroho, Rabu 
49/9) malam, untuk merayakan 50 


Tahun Hotel Indonesia. 

Untuk menerjemahkan keinginan 
Bung Karno, awak hotel digembleng 
secara khusus di Tanjung Timur, Ci- 
jantung, Jakarta Timur, Selama enam 
bulan pertama mereka dilatih seluk 
beluk perhotelan. Paruh kedua me- 
reka diberi latihan militer, 

"Kepada kami digambarkan Hotel 
Indonesia sebagai bottle neck, leher 
botol dari pintu gerbang pariwisata di 
Indonesia, Kami menjadi taruhannya 
rakyat Indonesia,” kata seorang bel! 
boy yangdimuat di Kompas pada 7 Juli 
1965. 


Tamu naik becak 


Tamu-tamu Hotel Indone 
itu adalah orang-orang besar, seperti 
Pangeran Norodom Sihanouk dari 
Kamboja pada akhir 1962, Presiden 
Filipina Diosdado Macapagal pada 
Februari 1964. 

Adapun tamu pertama HT adalah 
Allen Atwelt, karyawan Rockefeller 
Foundation, Amerika Serikat. Ia da- 
tang pada 2 Juli 1962 naik becak, 
lengkap der bes ' 
memenuhi "! becak, Tarif hotel 
saat itu antara 10-24 dollar AS se- 
Saat ini tarif termahal untuk 
harga Rp 150 juta. 
ga selera yang ka- 
takanlah ”berkelas”, Hotel Indonesia 
membentuk Art and Culture Depart- 
ment yang pada era 1960-an dipegang 
oleh Tim Kantoso dan Steve Lim. Tim 
yang pencinta jazz menggelar 
secara tetap dengan menyuguhkan 
Jazz Riders yang antara lain didukung 
Bill Saragih, Didi Chia, Oele Pati- 
sellano, dan Bob Tutupoli. 

Steve Lim yang belakangan ber- 
nama Teguh Karya membentuk Te- 
ater Populer yang sejak Oktober 1968 
tampil tetap di Bali Room. Teguh 
Karya melibatkan aktor-aktor antara 
lain Slamet Rahardjo, N Riantiarno, 
Tuti Indra Malaon, dan Hengky So- 
laiman. Mereka mementaskan lakon 
seperti "Dua Perempuan” karya Alice 
Gerstenberg, sampai "Perkawinan" 
dari Nikolai Gogol. "Pesan Bung Kar- 
no, HI tidak hanya tempat makan dan 
tidur,” kata Slamet Rahardjo, 

Di tengah Indonesia yang telah 
berubah, HI yang kini bernama Hotel 
Indonesia Kempinksi, masih tegak 
berdiri. Di dalamnya kita masih bisa 
mengais-ngais si a rasa bangga 
menjadi Indonesia yang dulu diba- 
ngun oleh Bapak Bangsa. 


'KOMPAS/AGUS SUSANTO 


Foto-foto 
pembukaan 
Hotel 
Indonesia 
5 Agustus 
1962 yang 
dibuka 
oleh 
Presiden 
Soekarno. 


KOMPAS /AGUS SUSANTO 


Hotel Indonesia, Jakarta. 


KOMPAS/AGUS SUSANTO 


Lukisan dinding "Puspita Margasatwa” karya Lee Man Fong di Hotel Indonesia, Jakarta. 


CoHR tor NON 


23-24 Oktober 2012 109.00 -37.00 WIB | Le Meridien Hotel - Jakarta 


TAN “ Eary bird ? dn 
«Memberikan gambaran peran strategis Fungsi Human. Registration 
Resource Management sebelum | 


» Memahami peran HR Manager untuk memberikan 2 Oktober 2012 

|. dukunganpelayananpadaseluruhline manajemen 
«Memahami & peran strategis Human Resource 
Management 

«Mampu menggunakan alat-alat (tools) untuk 

menjalankan peran strategis sebagai HR Manager 

021-4515718 | SMS: 0821-2325-3700 www.gmiperformance.com' 


E-mail: gmi@g9mipertormance.co.id 


SKA 


KAMI MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH KEPAD 
SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOL DE 
ATAS PERAN DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBER 
SEHINGGA 
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK 
MEMPEROLEH 


PERINGKAT I 
KATEGORI PRIVATE KEUANGA 
&— 


PERINGKAT 


EGO 
ANNUAL REPO 


JAKARTA SEPTEMBER 2012 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


HIBURAN 


MERAYAKAN KEMERDEKAAN 


DENGAN SIMEONI 


Bagaimanakah sebuah institusi 
musik merayakan kemerdekaan 
Indonesia? Konduktor Avip 
Priatna dengan The Resonanz 
Music Studio and Entertainment 
yang dikelolanya menjawab 


menyuarakan peran masing-masing 
dengan audibilitas, derajat keterde- 
ngaran, yang tinggi 

Simak misalnya ”Overture Fata- 
hillah”. Program musik yang meng- 
gambarkan perjalanan Fatahillah ini, 
selain masih belia, memberi peran 
yang cukup dominan kepada seksi 


perkusi dalam dinamika yang subtil. 
pertanyaan ini dengan Di tangan konduktor yang tidak cakap 
mengembangkan imajinasi musikal 


menggelar "Simfoni untuk 
Bangsa 2012”. 


OLEH SALOMO SIMANUNGKALIT 


ip Priatna mengetengahkan 
Assivatana simfonik, paduan 

iara, lagu anak-anak, lagu-lagu 
daerah, maupun lagu-lagu populer da- 
ri komponis Indonesia baik yang su- 
dah dikenal maupun yang baru di- 
ciptakan, Ta tidak terjebak pada suatu 


dari pembacaannya atas partitur, au- 
dibilitas karya komposer muda ber- 
24 tahun yang masih kuliah mu- 
sik di Universitas Pelita Harapan ini 
isa jatuh ke tingkat yang paling ren- 
dah. Jakarta Concert Orchestra pada 
malam itu memudahkan sekitar 800 
penonton melintaskan kode-kode he- 
roik dengan gravitasi Timur Tengah 
dari nomor ini hingga dapat dinikmati 
seketika. 


klise bahwa musik kemerdekaan iden- 
tik dengan lagu-lagu perjuangan pada 
masa revolusi fisik, tetapi membangun 
sebuah konser bertajuk "Simfoni un- 
tuk Bangsa 2012” dengan semangat 
”music is much more about becoming 
Ihan about being” seperti yang pernah 
dikatakan konduktor dan pianis ke- 
namaan Daniel Barenboim. 
Berlangsung pada Rabu, 19 
tember lalu di Aula Simfonia Ja 


Karya menantang 

Begitu pula dengan "Puing" karya 
Nortier Simanungkalit yang dibawa- 
kan secara duet oleh Diani R Sitompul 
dan Untung P Siahaan dengan latar 
paduan suara Batavia Madrigal 
Karena kerumitan melodi dan 
-akornya, banyak karya paduan 
suara Nortier Simanungkalit yang su- 
lit masuk ke memori: diperlukan ke- 
sabaran dan rmatan yang tinggi 


Kemayoran, ko 
ngan lagu kebangsaan "Indonesia 


ya” itu antara lain memerdanakan, 
simfonik 
Fero 


world premiere, dua kary 
dari dua komponis muda kita, F 
Aldiansya S (“Overture Fatz 

dan Joko Suprayitno (” 
tema "Tanah Air 


snyanyi kenamaan di ma 
imun, melalui dua lagu te 
Wajahmu Kulihat Bulan” 
Embut) dan "T 
Alamsjah). 
Bergerak dalam tradisi musik kl: 
Barat, The Resonanz Musi 
yang membawahkan Jakarta Con 
Or 


enam bintang tamu: Diani R Siton 
(sopran), 
Fitri Muliati (mi 


(klarinet), dan Randy Rian (pia 
Para pengisi acara ini di bawah 
mando Avip Pi 


(Mochtar 
1 Malam" (Sakti 


2 Studio 


hestra, Batavia Madrigal Singers, 
dan The Resonanz Children Choir 
pada pergelaran kali ini menampilkan 


'arman Binani, (teno), 


atna selaku konduktor 


untuk menerjemahkan tanda-tanda 
m 


Ra- 


kan oleh satu napas, Kedua sol 
Diani dan Untung, belajar m 
cara formal akademi 


sing aktif 


sama denga 
tualkan audibi 
lam konser ini a 
oleh Renaldi Wicaksono, 


Karya menantang lain dalam kon- 
ser yang didukung oleh Lingkar Bu- 
ia pimpinan wartawati 
i Diah (95) itu adalah 
Singgih 
jaya untuk orkes dan solo piano, Ber- 
usia 17 tahun, Randy Ryan yang me- 
tiga kategori junior 


asik 
daya Indon 


cert 


Kidung Mahardika” da. 


pul rupak: 


ju: 


di Hongkong tahun ini bi 
lewat permainan pianonya di 


no). 
ko- 


sik dalam partitur dari awal sampai 
akhir sebab satu sama lain dihubung- 


sik s 
an masing-m 
mengembangkan diri se- 
bagai solis maupun dirigen paduan 
Tidak sulit bagi mereka bel 
Avip untuk mengak- 
s "Puing", yang da- 
ansemennya diga 


Kompetisi Musik Kaum Muda Asi 


nada-nada pentatonis yang bergantian 
ditiupkan klarinet, flute, dan obo de- 
ngan latar yang halus dari seksi tiup 


p 


n- 


lain sering kali 
juga”. 
v Seperti 
tr. “Simfoni untuk Bang 
jal membawakan lagu: 
dikenal. Porsi ini dibaw 
duan suar 


dikatakan di 


Konser musik "Simfoni untuk Bangsa 2012” 


rta, Ini pa 
tu orkes dengan 
yang itu-itu 


sa 2012” 
igu yang sudah 
akan dua pa- 
The Resonanz Children 
Choir dan Batavia Madrigal Singers, 


Lagu anak dan Sam Saimun 

ra Anak Indonesia” yang di- 
an The Resonanz Children 
Choir beranggotakan 46 anak-anak itu 
merupakan medley karya AT Mah- 
mud, Pak Kasur, dan Ibu Sud yang 
aransemennya dikerjakan Fero Aldi- 
ansya S. Mengenakan kostum hijau 
ah terang, anak-anak itu 
ikan diri mereka selaku ka- 
anak lewat lagu-lagu anak-anak 
bermutu tinggi yang dihasilkan kom- 
gus pendidik itu: "Balon- 
Pelangi”, "Potong Bebek Angsa”, 
ik Delmar tang Kecil”, dan 
"Anak Gembala" Tentu tak dikaitkan 
dengan ari menjelang pilkada gu- 
bernur DKI, "Ondel-Ondel" dalam or- 


kestrasi dan paduan suara Fero Al- 
diansya S mereka lantunkan kemu- 
dian dengan gerak sambil berkelakar. 

Batavia Madrigal Singers ng la- 
zim dengan repertoar paduan sua 
Eropa malam itu menyanyikan "Ma- 
rencong-rencong” dari Makassa 
lam aransemen paduan suara Budi 
Susanto Y dan Agustinus Bambang Y 
rta "Tak Tong Tong” dari Sumatera 
Bar at dalam aransemen Irsa Destiwi. 

Unsur menarik dari menu sajian 
perayaan Hari Kemerdekaan itu ada- 
lah lagu-lagu yang dipopulerkan pe- 
nyanyi ke an tempo dulu, Sam 
Saimun, yang dalam bahasa "bintang 
radio” di mi itu dikategorikan ke 
dalam jenis hiburan. Avip Priatna 


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


dengan Konduktor Avip Priatna di Aula Simfonia, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/9). 


agaknya hendak mempertegas bahwa 
ng disebut khazanah musik dalam 
Indonesia merdeka mencakup semua 
jenis musik yang pernah dan sedang 
hidup dalam 67 tahun terakhir. Diolah 
dalam format orkestra oleh Renaldi 
Wicaksono, "Di Wajahmu Kulihat Bu- 
lan” dan "Lukisan Malam” dibawakan 
dalam rentang tenor dengan cara yang 
terang dan ringan oleh Farman Pur- 
nama, 

"Simfoni untuk Bang 
akan menjadi jadwal tahunan The 
Music Studio. Akan ada 
$ rangkali mengetengahkan 
dangdut dalam format orkes dengan 
pakem klasik Barat. Tentu diperlukan 


” bisa jadi 


Siapakah Jagoan Indonesia? 


yang personelnya direkrut melalui au- 


amis /9) siang, warga Ja- 
Kk karta sibuk memilih gubernur 

mereka. Malam harinya me- 
reka bertemu dengan "A Real In- 
donesian Hero” dan bertepuk riuh. 
Siapakah jagoan atau pahlawan In- 
donesia tulen itu? Ah, itu hanya tu- 
lisan yang tertulis di kaus penyanyi 
Kyle Patrick yang membuka konser 
boyband The Wanted Inggris di 
Istora Senayan, Jakarta, Kamis (20/9) 
malam. 

Setengah jam berlalu, The Wanted 
yang menjadi an utama konser 
alam itu muncul di panggung. Ke- 
n lima personel The Wanted 
yang ganteng-ganteng dan baru ber- 
usia 18-22 tahun itu membuat ser- 
ibuan penonton yang kebanyakan re- 
maja putri menyambut seru. Saking 
histerisnya ada penonton putri yang 
nekat melemparkan bajunya ke atas 
panggung. 

The Wanted yang terdiri atas Max 
George, Jay McGuiness, Siva Kanes- 
waran, Tom Parker, dan Nathan Sykes 
langsung menggebrak dengan lagu 
”Invincible” diikuti berturut-turut 
”Lose My Mind” dan “Rocket”. Di lagu 
keempat “Lightning” yang berirama 
pop-disko penonton baru benar-benar 
panas. Mereka serempak menyanyi- 
kan lagu itu bersama-sama sambil 
melonjak-lonjak. 

Aksi panggung band rakitan industri 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kask. 


dikatakan tidak pe- 
duli dengan koreografi dan kostum. 
Masing-masing personel tampil de- 
ngan kostum sederhana: kaus dipadu 
celana jins. Gaya panggungnya juga 
terserah mereka masing-masing. Ada 
sonel yang kerap mematung ketika 
menyanyi, ada yang senang melom- 
pat-lompat. Mereka mer 
bergantian atau menyanyi bersama de- 
ngan harmonisasi suara, Di setiap jeda 
gu, personel The Wanted 
bergantian menjelaskan lagu yang akan 
mereka bawakan. 


Penonton antusias 


Yang luar biasa malam itu justru 
”penampilan” penonton. Mereka sa- 
ngat antusias melihat The Wanted. 
Sejak konser dimulai mereka terus 
menjerit dan berjingkrak girang. Su- 
asana makin gaduh ketika The Wan- 
ted mengundang lima remaja putri 
yang menonton di kelas festival untuk 
naik ke atas panggung. Mereka men- 
dapat hadiah kecupan, pelukan, dan 
gandengan tangan dari para personel 
The Wanted. Setiap personel The 
Wanted mencium atau memeluk ke- 
lima remaja putri itu, penonton lain- 
nya berteriak. 

Puncaknya, sebagian penonton 
yang berada di tribun berhamburan 


us 


KOMPAS/WAWAN H! PRABOWO 


turun ke area penonton kelas festival. 
Mereka langsung merangsek ke depan 
sambil berteriak, "Pick me: 
akuuuuu.” 

Energi penonton kian meluap saat 
mendengar The Wanted menyanyikan 
lagu-lagu andalannya yang dikenal di 
Indonesia seperti "Chasing The Sun”, 
”AIl Time Low”, dan "T Found You”. 
Konser ditutup dengan “Glad You 
Come”. 

Lagu-lagu The Wanted seperti "AI 
Time Low” mulai diputar di radio-radio 
anak muda Jakarta k awal tahun 
2012, Belakangan ini, single "Chasing 
The Sun” juga sering diputar. Dalam 
catatan pengarah program Motion Ra- 
dio 975 FM, Anton Wahyudi. pekan ini, 
lagu tersebut menempati urutan ke-8 
chart mingguan Motion Radio, 

"Lagu-lagu The Wanted cukup di- 
kenal di kalangan pendengar radio di 
Jakarta, tapi band ini belum sepopular 
boyband Inggris seangkatannya, yakni 
One Direction, Lagunya oke, tapi 
brand-nya belum kuat benar,” ujar 
Anton. 

Anton menilai, The Wanted kurang 
rajin memberikan gimmick kepada 
penggemarnya. Karakter personelnya 
kurang diangkat sehingga tidak ba- 
nyak yang bisa dibicarakan atau di- 
gosipkan penggemarnya. "Sebagai bo- 
yband dia kurang dibubuhi bumbu,” 
tambah Anton. (BSW) 


Ye sama Iraveling, shopping, 
dan meeling, mi-jit yang penting-pen- 
ting. 
Itu banyolan kelompok Sahita 
ng memanen tawa penonton acara 
Legendary Journey” di Grand Ball- 
room Hotel Indonesia Kempinski, 
Rabu (19/9) malam. Acara dalam 
50 Tahun Hotel Indonesia itu 
para eksekutif dan sc a. 
a adalah kelompok tari ber- 
awak empat penari yang dibentuk di 
Solo tahun 2001. Mereka berawak 
Wahyu "Inonk" Widayati, Sri Lestari, 
Sri Setyoasih, dan Atik Sulistyaning 
Kencono Sari. Mereka adalah lulusan 
Sekolah Tinggi Seni Indori 
Surakarta yang terampil men: 


i, me- 


nembang, dan ternyata juga berko- 
h 


medi, Penampilan fisik yang t 
menjadi “brand” mereka adalah s 
mbok-simbok ndeso, berkain-keb 
dan berkesan tua, polos, dan jelat: 
Namun, mereka tampak gesit, ber- 
tenaga, cengengesan, dan "usil" me- 


kangan cukup sering 
tampil al bagian dari pertun- 
jukan. Dalam Legendary Journey 
garapan Garin Nugroho, mereka mun- 
cul di bagian intermezo. Sahita juga 


tampil dalam Kabaret Oriental 
garapan otika 'Karmawibhangga 


Indonesia. Sahita menjadi penyegar 
dalam drama Matah Ati di Singapura, 
Jakarta, dan Solo. Mereka kebagian 
posisi Iimbukan alias banyolan. Pada 
kedua pergelaran tersebut Sahita ber- 
hasil menghidupkan  sua: di 
tengah keseriusan cerita dar 

Dalam Matah Ati, mi: 
tara gending klasik garapan B Subono 
itu, terdengar tembang berupa pa- 
rikan atau pantun seperti berikut. 
”Dung dung pak, dung dung gung, 
kerasa penak kok wegah mudun... 


Bi 
# 


! 


(Dung dung pak, dung dung gung 
1 enak kok tidak mau turun), 
Parikan itu terkesan sekenanya, tapi 
mengena sebagai satire sosia 
mun, terbuka pula untuk berbagai 
dan oleh karena itu ber- 
potensi memicu tawa. 


Komedi 


hita kini makin sering tampil 
sebagai semacam kelompok komedi 
di Jakarta. Mereka tampil di acara 
makan malam, atau acara yang di- 
gelar bank dan berbagai perusahaan, 
Bahkan juga di acara pesta ulang 
tahun tokoh-tokoh. Artinya, banyolan 
mereka diterima, komunikatif. Pe- 
nokohan Sahita sebagai kaum jelata 
rupanya diterima untuk kelas me- 
nengah atas. 

Elemen komedik dulu hanya me- 
rupakan bagian dari garap Sahita. 


Misalnya, dalam karya seperti Srimpi 
Srimpet,  Pangkur — Brujul, — dan 
Iber-Iber Tledek Barangan, cle 


men-elemen komedik itu muncul se- 
bagai bagian garap. Dalam Srimpi 
impet misalnya mereka memasuk- 


kan gerak yang jauh di luar pakem tari 
Srimpi. Misalnya gerak menggoyang 


pinggul, menggelangsar di lantai, bah- 
kan menungging-nungging. Efeknya, 
gerak-gerak itu menimbulkan taw: 
Unsur pemicu tawa dalam garap 
Sahita juga muncul dalam, parikan 
atau pantun sampai tuturan spontan. 
"Kami ada ruang untuk improvisasi. 
Itu yang kami gunakan, dengan 
sikon (situasi dan kondisi),” kata Sri 
Lestari yang bersapaan Cempluk. 
Elemen-elemen yang berpotensi 
membuat orang tertawa itulah 
karang yang di 


Dan 


bok-simbok berkain kebaya itu ber- 
goyang dan bernyanyi lagu "Ke Bina 
Ria” dalam The Legendary Journey. 
Dalam Matah Ati, Sahita membuat 


| AN 


lewat lagu 


"Ouiras Out 


Serius 


Sahita muncul dalam acara ber- 
tema Bedah Serat Kalatida di Solo 
tahun 2001. Pada acara tersebut, pe- 
serta diberi kebebasan menafsir Ka: 
latida lewat beragam medium. Sahita 
menafs alatida den, 
mi mau berdandan ka 
ya enggak mungkin, Y: 
ekstremkan dengan tampil (berdan- 
danan) tua,” kata Wahyu Wid 

Tampil tua itu pada awalnya me- 
rupakan penegas sikap mereka bahwa 
tari pada hakikatnya adalah ekspresi 
tubuh. Sudut pandang tua itu mereka 
1 untuk menepis citra bahwa 
harus cantik, mud lau 
orang tua apa terus tidak bisa ber- 
ekspresi,” kata Sri Setyasih. 

Konsep dandan yang dikesankan 
tua itu rupanya bernilai komedik. 
Sudut pandang simbok-simbok se- 
derhana dan renta juga digunakan 
dalam mengolah bahan banyolan. 
Isu-isu politik aktual, atau perilaku 
politisi, pejabat, yang menjadi berita 
di media juga disambar Sahita, tetap 
dari sudut pandang simbok-simbok 
tua sederhana. Dalam posisinya se- 
bagai perempuan, Sahita juga dengan 
cerdas memasukkan wacana pem- 
berdayaan perempuan, 

”Awalnya kami serius. Kami lentur 
dengan karakter mbah Kawit, wanita 
tua usia 60-70-an tahun. Ternyata 
karena dianggap lucu, orang tertawa,” 
kata Wahyu Widayati. 

Sahita berpotens 
pentas komedi Indonesi 
taraf tertentu terasi 
memberi pilihan kese, 
dut pandang berbeda. Sudut pandang 
dari perempuan-perempuan tua, si- 
mbok-simbok yang mewakili sua 


merampaikan 
yang dalam 


KOMPAS/RIZA PATHONI 


Sahita dalam The Legendary Journey di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Rabu (19/9). 


16 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


SANTAP 


MELEPAS RINDU 


Menikmati santapan Tanah Air di 
negeri orang memang 
menggetarkan pengalaman 
tersendiri. Di Berlin, Jerman, kami 
bertemu gado-gado, gurami 
balado, ayam semur, gulai sapi, 
sampai bebek bali: Sensasi lapar 
berlauk kangen. 


OLEH IRMA TAMBUNAN 


entari baru akan tenggelam 
| /I walaupun waktu sudah 
menjelang pukul 2100, Ka- 


mi bergegas menyusuri Jalan Kot- 
hener, Berlin. Octav Setiadji, pelatih 
silat yang sudah 80 tahun menetap di 
Berlin, menunggu kami dalam Ma- 
buhay Imbiss, bersama tiga anggota 
keluarganya. 

Memasuki imbiss, atau warung ma- 
kan, kami jadi merasa tidak sedang 
berada di Eropa. Dalam ruangan ber- 
ukuran 5 meter x 8 meter itu, setiap 
orang saling menyapa ramah: semu- 

a asal Indonesia, Pe- 

na, menawari kami 

an, rupanya ada teh bo- 

tol, di antara sederetan daftar jus, 
wine, cocktail, dan bir, 

Tidak lama Lusi datang membawa 
teh, serta emping dan kerupuk. Dia 
pun cepat menghidangkan gado-gado, 
tumis kangkung, gurami goreng ba- 
am semur, dan sambal pedas 
kangen pada masakan di 
rumah sendiri terobati. Lusi seperti 
memahami perasaan para tamu wa- 
rungnya. 

Dari balik bar, Michael Wichmann, 
suami Lusi, tertawa geli melihat no- 
raknya tingkah para tamu yang s 
dang bertemu masakan kampung ha- 
laman itu. Hidangan ludes dalam hi- 
tungan beberapa menit, Terutama ga- 
do-gado yang wajib dinikmati karena 
a bumbu kacangnya yang manis, 

Rupanya Lusi belum selesai. Dia 
meletakkan sepiring bebek bali tepat 
di haadapan tamu. Potongan daging 
bebek berbalut saus tiram serta bum- 
bu ulek cabai merah, bawang putih, 
dan jahe. Rasanya cukup pedas dan 
sedikit manis, cocok untuk lidah 
orang Indonesia. 

Saya menyesuaikan lidah tamu. 
lau yang datang bukan dari Asin, 


menuntaskan 
seluruh hidangan, sejumlah tamu ma- 
sih saja berdatangan. Di luar imbiss, 
kursi telah terisi sekelom- 
sal Turki dan Jerman. 
ika menikmati santap 


Mereka le 
di luar di musim panas yang ber- 
sahabat. 


Hari kemerdekaan 

Hari itu bertepatan dengan tanggal 
17 Agustus, Mabuhay jauh lebih ramai 
karena sebagian warga yang habis 
mengikuti upacara bendera di kantor 


Restoran Mabuhay, Berlin. 


Kedutaan Besar RI di Berlin mampir 
ke Mabuhay. 
ya kewalahan k: 
saja puluhan orang datang untuk ma- 
kan pada waktu bersamaan, semen- 
tara imbiss ini tidak cukup luas. Ha- 
laman depan pun jadi penuh,” kata 
Lusi yang lebih dari 20 tahun me- 
netap di Berlin, 
Tetapi, untuk urusan memuaskan 
ana dan Michael 
1 juga dibantu 
k, Agus Deliana, yang spe- 
sialis mengolah bebek bali, ayam ma- 
buhay, juga gado-gado. Sedangkan 
rendang sudah dimasak terlebih da- 
hulu pada pagi harinya, mengingat 
masakan khas Minangkabau ini 
membutuhkan pengolahan minimal 2 
jam supaya dagingnya lebih empuk 
dan bumbunya meresap. 

Saya tergelitik bertanya kepada 


arena tiba-tiba 


FOTO OTO: KOMPAS /IHMA TAMBUNAN 


Michael yang 
menyukai masakan Indonesi: 
ya malah suka mi 
yang pedas-pedas 
cabai saya malah lebih banyak di- 
bandingkan dia," ujar Michael 
tertawa sambil menunjuk Lusi. 
Ternyata Mabuhay tidak hanya 
mengobati kerinduan kami, para pen- 
datang Berlin, yang rindu akan ma- 
sakan Indonesia. Mabuhay juga telah 
membius selera makan orang dari 
beragam kultur, Ia juga ikut me- 
ngenalkan Indonesia lewat rasa. 


Dari Filipina ke Nusantara 


ma Restoran Mabuhay berasal 
dari baha: ang berarti se- 
lamat datar juga berarti 
hidup, Pemilik pertama restoran ini 
semula adalah pasangan asal Tndo- 
nesia dan Filipina. Awalnya, restoran 


Jerman, apakah dia 
"Tentu 


ini menyuguhkan masakan asli dari 
kedua negara, namun lebih banyak 
menu khas Filipina. Kepemilikan im- 
berpindah-pindah — beberapa 
orang sampai kemudian jatuh ke 
tangan pasangan Lusi-Michael. 

Lusi sendiri sebelumnya merupak- 
an pelanggan setia Mabuhay sejak 
awal restoran itu berdiri. Saat me- 
ngetahui adanya persoalan manaje- 
men di restoran, Lusi sempat ber- 
cerita kepada Michael, bahwa dia 
ingin sekali memiliki dan mengelola 
Mabuhay, 

Satu ketika, Lusi mudik ke In- 
donesia. Sekembali ke Berlin, Michael 
manggil Ik Lusi makan di Mabuhay. 

ke 5 


hael mengatakan bahwa Mabuhay 
sudah menjadi milik mereka. Michael 
rupanya membeli restoran tersebut 
dari pemilik terdahulu. agat 
se, Impian untuk memiliki Ma- 
buhay akhirnya terwujud pada Maret 
2012,” kenangnya, 

Sejak saat itu, pasangan Lusi-Mi- 
chael mengubah brand Mabuhay da 


PA khas Nus "Kami 
ingin restoran ini dikenal otentik ber- 
cita rasa Nusantara, Karena itu, tidak 
ada lagi menu-menu asal Filipina. 
Sedangkan menu-menu Nusantara 
kami perbanyak," katanya. 

Mabuhay buka setiap hari dari pu- 
kul 12.00 hingga pukul 24:00. Pada 
jam makan siang mulai pukul 12.00 
hingga 14.30, Mabuhay menyiapkan 
menu khusus makan iang seperti 
gulai sapi, gulai ikan, ayam balado, 
sate ayam, bakmi goreng, dan nasi 
goreng. Pada malam harinya, menu 
lebih beragam mulai dari bakso, soto 
ayam, mi ayam, oseng tahu tempe, 
sate, dan bebek bali. Tersedia pula 
sejumlah jenis sup, mi dan nasi go- 
reng, ikan dan daging olahan, serta 
makanan vegetarian. Menikmati hi- 
dangan Mabuhay, berada di Berlin 
sa berada di kampung sendiri. 


Hidangan Segar 


'OLEH NYONYA RUMAH 


etelah berhari-hari me- 
S nyantap hidangan yang ba- 

nyak mengandung lemak 
dari daging dan ayam serta 
kue-kue yang manis dan gurih, 
marilah mulai sekarang kita me- 
nyuguhkan hidangan dari sayur 
mayur dan buah-buahan yang 
segar dan cukup bergizi. 


Selada Campur 
Bahan: X bengkuang, 4 nenas, 
1 ketimun, 1 tomat apel yang 
merah dan masih kera 
goreng, 1 ons taoge rebu 
selada, 2 lembar kol. 


Ipohon 


Bumbu:2lombokmerahyang Rujak Pengantin 


sudah dibuang 
bawang putih, &ons 


2 siung 


ngtanah Bahan: 3 lembar kol, buang 
yang sudah disangrai, garam, gula tengahnya, iris halus, 6 lembar 
secukupnya, 2 sdm tomato ket- daun selada, belah 2, iris tipis, 2 
chup, 4 cup air matang, cuka. butir telur rebus, 2 butir kentang 


FOTO-FOTO: KOMPAS /RONY ARIYANTO NUGROHO 


2 tahu Rujak Pengantin (kiri) dan Selada Campur 


Cara Membuat: Buah-Buah- rebus, kupas, potong dadu, go- 2 
an dikupas, potong persegi kecil, reng sebentar, nanas, jambu me- Asinan 


tomat dibelah 4, keluarkan 
nya, potong persegi 


Bahan-bahan di 


ir, 


Jikan dipi 


matang. 


Asinan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


rah potong-potong. 

Bumbu: 100 gr pindakaas (se- 
Selada dan kol diiris halus. Ba- lai kacang), 1 sdm hebi (rendam), 
han-bahan untuk bumbu digerus, 2 lombok merah, gula, garam, air 
bubuhitomatoketehup,cukadan jeruk nipis (cuka), X4 gelas air 


g yang sudah dialas Cara Membuat: Bumbu di- 
daun selada, bumbunya disajikan  gerus, bubuhi air, ratakan sampai 
tersendiri, merupakan saus gado-gado, bu- 


dihidangkan. 


buhi air jeruk nipis atau cuka 
sampai cukup asam 

Penyajian: Taruh bahan-ba- 
han di piring saji, siram dengan 
sausnya. Taburkan emping go- 
reng sebagai pelengkap. 


Bahan: Daun selada, X kg ke- 


Aa | Prudential Indonesia Raih Dua Penghargaan 
Indonesia Best Brand Award 2012 


bengkuang, kupas, potong persegi 
tipis, 3 lembar kol, iris tipis, 150 gr 
taoge, buang ekornya, 1 ikat sawi 
asin, potong-potong, 2 tahu iris 
persegi kecil, kukus sebentar, ke- 
rupuk mi, kacang tanah goreng 

Saus: 3 sdm hebi, rendam air 
panas, 1 pt terasi bakar, 5 cabe 
merah, buang bijinya, 100 gr gula 
pasir, 1 sdt garam, 4 sdm cuka, 
kira-kira 1 liter air. 

Cara Membuat: Bahan-ba- 
han digerus, taruh dipanci berisi 
air, didihkan, bubuhi cuka, ang- 
kat. Setelah dingin masukkan ba- 
han-bahan kecuali selada, diam- 
kan kira-kira 2 jam baru dapat 


Sirop Kental: 200 gr gula ja- 
wa, iris-iris bubuhi 50 ce air, 
rebus sampai larut, saring. 
Penghidangan: Taruh bahan 
asinan di mangkok taburkan ka- 
cang goreng, kucuri sirop gula 
jawa. Taruh 1-2 lembar daun 
selada dipinggiran mangkok, ke- 
rupuk mi taruh di atasnya. 


anya. 


EIATANYAIR 73 -MHA 


NSEREMONIAN 


Duta AHM Juarai Kompetisi Instruktur “Safety Riding” 
di Suzuka Circuit Traffic Education Center, Jepang 


“4 1 TT (iga duta PT Astra Honda 
| 


Motor (AHM) berhasil 
JL menjuarai kompetisi 
instruktur safety riding tingkat 
internasional yang berlangsung di 
Suzuka Circuit Traffic Education 
Center, Jepang pada 12-14 
September 2012. Tampak dalam 
foto adalah GM Marketing AHM 
A Indraputra (kedua dari kiri), 
bersama Manager AHM Anggono 
Iriawan, ketiga pemenang yaitu 
Ary Yuanto, Maryanto, Budi 
Dharma, dan Chief Instructor 
AHM Emerson Tantono, serta 
Manager PT Astra International- 
Honda Sales Operation Hadijanto 
Santoso. Selanjutnya, para 
instruktur akan mengedukasi 
ara keselamatan berkendara 
yang aman kepada para pengguna 
sepeda motor. “/GPWJ 


MY! Prudential Life 
Assurance (Prudential 
&-. Indonesia) berhasil 
mendapatkan penghargaan 
Indonesia Best Brand 
Award 2012 dari lembaga. 
riset MARS dan Majalah 
SWA, untuk kategori life 
insurance dan unit link. 
Penghargaan ini diberikan 
atas hasil survei merek 
yangdilakukan oleh MARS 
terhadap 10.000 responden 
yangtersebar di beberapa 
kota besar di Indonesia, untuk 
mengetahui merek terbaik 
dari berbagai kategori produk. 
Penghargaan diterima oleh 
Presiden Direktur Prudential 
Indonesia William Kuan, 20 
September 2012 di Jakarta. 
P/vTOl 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


17 


LATAR 


RUANG TAMU " 


Ruang tamu pada sejumlah 
keluarga makin langka 
disambangi teman dan kerabat. 
Melepas kangen dengan sahabat 
atau bercengkerama dengan 
kerabat lebih praktis dilakukan 
sambil ”nge-mal”. Budaya 
bertamu telah bergeser ke 
sekadar bertemu. 


afe, restoran, atau mal bukan 

K lagi dipandang sebagai ruang 

publik sekadar untuk berken- 

can dengan kawan atau rekan bisnis. 

Kafe pun menjadi ruang yang cukup 

personal untuk bersilaturahim de- 
ngan keluarga. 

Alvia Gita (46), misalnya, lebih ba- 

nyak bertemu orangtua dan kera- 
batnya yang juga tinggal di Jakarta di 
mal daripada saling berkunjung ke 
rumah. Selama sembilan bulan ter- 
akhir—sejak pindah ke apartemen di 
kawasan Kalibata, Jakarta Se- 
latan—misalnya, baru sekali kakak Al- 
via berkunjung ke apartemennya. Ttu 
nya 10 menit. 
mi lebih sering bertemu di mal. 
Sama saudara lain juga begitu. Ngopi 
dan nonton selalu dipakai alasan buat 
ketemu. Ngumpul sama keluarga di 
rumah hanya terjadi saat Lebaran,” 
kata Alvia. 

Pertemuan dengan orangtua yang 
sudah berusia 78 tahun dan 86 tahun 
pun tak jarang dilakukan di mal. "Ka- 
lau di mal pilihannya banyak, bisa 
pindah-pindah kalau sudah bosan, Bi- 
samakan, bisa nonton, bisa jalan-jalan 
juga. Sementara kalau di rumah, bo- 
kata Alvia. 

Kebi: n bertemu keluarga di mal 
ini, menurut Alvia, bahkan dilakukan 
pula oleh kakak iparnya untuk ber- 
temu cucunya. Saat sang cucu main, 
dia pun ngobrol dengan anak dan 
menantuny: 

"Kalau masih kangen, baru cucu- 
nya diminta nginep di rumahnya. Ka- 


nya juga lebih sering bertemu klien 
dan rekan kerja di mal, kafe, atau 
restoran. Menurut Alvia, lalu lintas 
Jakarta yang tiada hari tanpa macet 
membuatnya harus mengatur perte- 
muan bisnis sedemikian rupa demi 
efisiensi waktu. 

"Semua pertemuan kalau bisa di- 
tumpuk dalam satu hari. Saya pernah 
berada di satu mal dari pukul 1.00 
hingga 2100 untuk menemui empat 
klien dan satu teman,” cerita Alvia. 
Ada alasan lain mengapa Alvia lebih 
suka bertemu klien di mal. "Kalau 
pertemuan ditumpuk dalam satu hari, 
waktu untuk ketemu setiap orang 
terbatas. Jadi, agak enak untuk 
'ngusir' atau 'kabur, ha-ha-ha,” ka- 
tanya, 

Senada dengan Alvia, Lisa Soe- 
marto, pendiri dan penasihat keu- 
angan senior di Akbars Financial 
Check-up, berpendapat, bertemu ka- 
wan dan kerabat di mal atau kafe 
menjadi jalan keluar di tengah ke- 
melut keruwetan lalu lintas Jakarta. 

Pada hari kei dipilih mal atau 
kafe yang posisinya paling terjangkau 
dari kantor masing-masing. Semen- 
tara di akhir pekan dicarilah mal atau 
kafe yang posisinya di titik tengah 
rentangan jarak rumah masing-ma- 
sing. 


au mau bertemu teman di hari 
kerja, siang hari, kan enggak mungkin 
pulang dulu ke rumah, Sore juga be- 
lum sampai rumah. Paling enak sam- 
bil makan siang atau ngopi sore di 
kafe,” ujar Lisa. 

Bagi Lisa, bertemu kawan 
rabat di mal juga lebih efisi 
bandingkan menerima m 
tamu di 


ketemu dan berapa lama. K: 
rumah, tamu bisa datang j 
saja. Kadang pas kita dalam kond 
belum siap terima tamu, belum be- 
res-beres rumah misalnya,” ujar Lisa, 

Tamu yang berkunjung mendadak 
ke rumah bisa jadi soal yang me- 
nyusahkan, Di tengah keterbatasan 
waktu pribadi untuk berada di rumah, 
tamu mendadak akan mengacaukan 


Suasana di restoran Al Jaz 
tamunya. 


i begitu, ada satu momen yang 
Lisa paling pas untuk mengun- 
dang sahabat atau kerabat ke rumah: 
ketika merayakan Natal. Dalam su- 


mewaan 
kepada sahabat dan keluarga diban- 
dingkan mal atau kafe, 

ana kekeluargaan lebih terasa 


Sotyan (88) bahkan mempertimbang- 
kan untuk menghilangk: 
tamu di rumahnya karena jarang di- 
gunakan. 

"Kami mempertimbangkan tidak 
lagi membangun ruang tamu jika 
membeli rumah baru nanti. Yang se- 
karang saja jarang digunakan,” kata 
Niken yang kini tinggal di Jatiwa- 


PINDAH” KE MAL 


bih praktis dan rumah enggak kotor, 
Kalau ngundang ke rumah juga jarang 
yang mau datang,” tambahnya. 
Dengan menggelar acara keluarga 
di mal, anak-anak biasanya akan ber- 
semangat untuk ikut. Sebaliknya, jika 
acara keluarga di rumah salah satu 
kerabat, anak-anak kerap mengang- 
gapnya membosankan. Di mal, seusai 


4 


KOMPAS/WAWAN H 


srah, Cikini, Jakarta Pusat. Banyak kalangan yang menjadikan restoran atau pusat perbelanjaan sebagai tempat untuk menerima 


Psikolog Ratih Ibrahim mengamati, 
ritme kehidupan urban memang me- 
nuntut orang semakin mengefisien- 
kan waktu, termasuk untuk bertemu 
kerabat. Pergeseran ruang bertemu 
tak lagi di rumah itu pada sejumlah 
kalangan tak lagi terhindarkan, 

”Bukan berarti buruk. Tak selalu 
perkara tempatnya di mana. Selama 


lau enggak, pulang deh setelah agenda pribadi yang sudah dibuat, di rumah," ujar Lisa yang tinggal di ringin, Bekasi, ini. pertemuan keluarga, mereka bisa se- tetap akrab dan bertemu dengan hati 

ngopi-ngopi," tutur Alvia, walaupun itu sekadar agenda untuk apartemen di kawasan Kuningan, Ja- —— Selama ini, Nikenterbiasabertemu  kaligus berbelanja atau sekadar ja- dan pikiran kita di situ, itu yang 
an menjajal resep masakan baru, menata — karta Selatan, ini, rekan bisnis, teman, dan kerabat di  lan-jalan, terpenting," kata Ra 

Efisiensi halaman, atau menyelesaikan mem- 53 ii mal atau restoran. Jika ada arisan ”Ketika Lebaran pun hanya ber- Ruang tamu boleh saja hilang, asal 
Untuk urusan pekerjaan, Alvia baca novel yangsempat tertunda-tun-  Ritme kehidupan urban keluarga, misalnya, Niken lebih suka salaman dengan tetangga di teras bukan silaturahimnya, yang kini pur 

yang menjalankan usaha media or- dakarenaselamasepekandikejartun- — Manager Corporate Communica- — mengajak keluarga besarnya bertemu rumah, Ruang tamu lebih baik di- sudah semakin jarang, 


ganizer bersama suami dan saudara- 


tutan pekerjaan. 


tion PT Merck Tbk Niken Suryo 


di restoran di pusat perbelanjaan. "Le- 


tiadakan sajalah," kata Niken, 


(WKM/IYA/DAY) 


Kesehatan 


1 : | a , 1 or T7 Ne, 
| CN Ea n 


J 


. JI (ABU, 


with Dian Sastrowa doyo 


Ini Alasan “Bumil” 
Harus Berolahraga 


MINGGU, 30 September 2012 
mbly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta 
pk. 08.00 - 13.00 WIB pk-313:30:-18.30 WIB 


Saat hamil, para ibu cenderung malas berolahraga. 
Alasannya, mereka takut membahayakan kehamilan. Sesi 1: 
Padahal, banyak ahli yang menyarankan ibu hamil 
(bumil) berolahraga sedini mungkin. 


@ 
Ls) 


Sesi 


“Belly dance” 

Pertanyaan selanjutnya, olahraga apa 
yang dianjurkan untuk bumil? Pilihannya 
ada banyak sih. Kita bisa mulai dengan 
yang umum, seperti berjalan, berenang, 
yoga, hingga yang unik seperti belly 
dance. 

Belly dance atau tari perut adalah 
tarian yang berasal dari Timur Tengah. 
Tarian ini dipercaya sebagai ritual tarian 
kuno untuk kesuburan. Pada dasarnya, 
belly dance adalah tarian untuk 
menguatkan otot perut dan melangsingkan 
tubuh. 

Namun, khusus untuk ibu hamil, 
gerakan-gerakan belly dance diadaptasi 
dan dimodifikasi sehingga menjadi 
olahraga yang menyenangkan. Bagi bumil, 
tarian ini bisa memperkuat otot panggul 
dan perut, memperbaiki postur tubuh, 

serta mempermudah proses kelahiran. 
Belly dance juga dapat meningkatkan 
rasa percaya diri karena gerakan- 
gerakannya yang artistik dan feminin. 

Tarian ini sebenarnya tak memiliki 
efek samping, tetapi sebaiknya para bumil 
tetap memastikan dulu ke dokter 
kandungan. Menariknya, tarian ini bisa 
dilakukan sejak usia kehamilan muda 
hingga saat menanti pembukaan. 


IA ita semua tentu bertanya-tanya, 
ce sebenarnya apa sih manfaat olahraga 

IP Nbagi bumil? Ternyata, olahraga yang 
tepat bisa memperlancar sirkulasi 
pernapasan dan mempermudah 
berlangsungnya proses persalinan, Nah, 
yang patut diperhatikan juga, olahraga 
menjadi wajib hukumnya bagi bumil yang 
sejak awal sudah memiliki kelebihan bobot 


e tubuh, 
Berat bad 

O Mengutip dari Kompas.com, kelebihan 
berat badan sebelum hamil atau kenaikan 

1 @ berat badan yang terlalu banyak saat hamil 

bisa meningkatkan risiko cacat lahir atau 
memiliki bayi terlalu besar yang 
membutuhkan bedah caesar. 


h Bagaimana mengatasinya? Para ahli 
menyadari, pengaturan pola makan dan 


Nutrisi 

Selain olahraga, para bumil sebaiknya 
memperhatikan asupan nutrisi. Salah 
satunya dengan mengonsumsi Prenagen 
Mommy yang mengandung nutrisi penting 
untuk perkembangan fisik dan sel otak 
janin. . 

Tak hanya itu, bumil juga bisa belajar 
belly dance dalam acara Prenagen & The ri SENAGEN - 
City bersama Dian Sastrowardoyo di (mer t nar k og. hand 


Belly Danxercise” 


Gerakan Belly Dance yang baik untuk ibu Hamil karena dapat mempermudah. 
proses kelahiran & menjaga supaya ibu tetap fit selama kehamilan 


d olahraga merupakan rumus yang tepat 
untuk menjaga bobot tubuh. Namun, 
| e bukan berarti sekali makan dua porsi, 
melainkan makan lebih banyak (sekitar 
Ce Lalu, bagaimana dengan waktu yang 
tepat untuk berolahraga? Mengingat lebih J 
taj sulit untuk latihan rutin saat memasuki usia 
RN, kandungan trimester ketiga, idealnya bumil 
Sementara itu, berdasarkan penelitian 
IKA yang melibatkan sekitar 90 perempuan 
CO hamil, terungkap fakta bahwa banyak 
o perempuan yang berhenti melakukan 
antara mereka bahkan mengaku tak pernah 
CC berpikir untuk melakukan aktivitas yang 
Menurut para ahli, latihan dalam tingkat 
| moderat selama 30 menit atau lebih, setiap 


memberi asupan makan untuk dua orang 
|o 
200-300 kalori per hari). 
| 
@ mulai berolahraga sejak awal kehamilan. 
aktivitas fisik setelah hamil. Beberapa di 
sangat aman seperti berjalan. 
Nie 


idanMenyusui / 


hari selama seminggu, aman dilakukan Assembly Hall JCC, Jakarta (3019). Selain dan pr 4 NAG 
bumil tanpa komplikasi. Sementara itu, belly dance, bumil bisa mengikuti ana 3 
aktivitas yang memiliki risiko tinggi untuk talkshow dengan para ahli sekaligus Pan AIA , na 
jatuh, olahraga kontak, dan menyelam tak konsultasi gratis seputar kehamilan. c Ti: vi 0 , 2 oo 2 P 2 
(IKLAN/INOT at Pk! ” Aya Pra 


ce dianjurkan. 


CN er PP 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


18 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


KESEHATAN 


Buang Air Besar Hitam 


OLEH DR SAMSURIDJAL DJAUZI 


Saya laki-laki berumur 58 tahun, Selama ini saya sehat-sehat saja. 
Seminggu yang lalu, buang air besar saya berwarna hitam. Semula 
masih agak padat, namun belakangan ini berubah seperti kecap. Saya 
berkonsultasi dengan dokter. Dokter melakukan pemeriksaan Ia- 
boratorium dan juga pemeriksaan endoskopi. Hasilnya di luar dugaan, 
ternyata saya menderita sirosis hati dan ada pembengkakan pembuluh 
darah di esofagus. Pembuluh darah tersebut pecah dan menyebabkan 
perdarahan yang kemudian keluar sebagai buang air besar hitam. 

Saya memang juga merasa mual, tapi tak sampai muntah darah. 
Dari hasil pemeriksaan darah yang terakhir, diperoleh nilai hemoglobin 
saya 9, Saya sudah mendapat terapi dengan cara endoskopi sehingga 
sekarang tidak ada perdarahan lagi dan saya juga sudah bekerja 
kembali. Namun dokter menasihati agar tetap berhati-hati karena pada 
keadaan sirosis hati perdarahan dapat berulang disebabkan tekanan di 
pembuluh darah esofagus menjadi meningkat pada keadaan sirosis 


hati. 


Setelah ditelusuri, ternyata sirosis hati saya disebabkan oleh hepatitis 
B, Jumlah virus hepatitis B dalam tubuh saya tinggi, hampir satu juta, 
Karena itu dokter merencanakan untuk mengobati virus tersebut 
dengan obat antivirus. Menurut dokter, biaya obat tersebut sekarang 
relatif murah sekitar Rp 125.000 sebulan. 

Benarkah obat tersebut buatan Indonesia dan apakah mutunya 
dapat dipercaya? Saya mempunyai istri yang umurnya 52 tahun dan 
dua anak berusia 80 tahun dan 28 tahun. Apakah istri dan anak-anak 
saya dapat tertular hepatitis B dari saya. Terima kasih atas informasi 


dokter, 
OdiB 
nda juga perlu berhati-hati 
Asam kemungkinan 
omplikasi sirosis hati 


yang lain, seperti misalnya asites 
(cairan dalam rongga perut), in- 
feksi dan penurunan fungsi hati 
yang dapat mengganggu kesa- 
daran. Jadi, Anda perlu berkon- 
sultasi dengan teratur pada dok- 
ter dan mematuhi nasihat dok- 
ter, 

Penderita sirosis hati di negeri 
kita cukup banyak dan pada 
umumnya di apankan Aleh Ing 


dan aa ban kecil saji 
yang menjadi kronik serta dapat 
berkembang menjadi sirosis hati. 
Namun, karena banyaknya jum- 
lah penderita hepatitis B maka 
penderita sirosis hati juga men- 
jadi banyak. 
irosis hati dibagi dalam be- 
berapa stadium dan terapi sirosis 
hati diharapkan dapat bertahan 
keadaannya dan jangan sampai 
keadaannya justru semakin ber- 
tambah buruk: Seperti yang telah 
dikemukakan sebelumnya, kom- 
sirosis hati cukup banyak 
mulai dari muntah dan buang air 
besar berdarah, asites bahkan pe- 
nurunan kesadaran, Anda perlu 
menjaga agar keadaan sirosis hati 
tetap tenang, 

Diharapkan dengan pemberi- 


an obat antiviral hepatitis B ke- 
adaan sirosis hati akan menjadi 
lebih baik. Dokter akan mene- 
tapkan apakah Anda perlu m 
num obat antiviral hepatitis B 
atau tidak. Obat antiviral hepa- 
titis B di negeri kita cukup ba- 
nyak, ada yang dalam bentuk 
tablet, tapi juga ada yang dalam 
bentuk suntikan, Obat antiviral 
umumnya memerlukan masa 
terapi yang lama. 

Memang benar, pemerintah 
kita sedang mengusahakan untuk 
mengendalikan masalah hepati- 
tis di negeri ini. Upaya yang di- 
lakukan misalnya melalui penyu- 
luhan, upaya pencegahan, diag- 
nosis dan terapi. Di samping upa- 
ya penyuluhan dan pencegahan 
juga telah disiapkan terapi de- 
ngan obat antiviral yang terjang- 
kau oleh mi rakat. Obat ter- 
sebut dibuat oleh perusahaan 
farmasi milik pemerintah (Kimia 
Farma) dan diharapkan dapat 
bermanfaat bagi mi akat luas 
yang memerlukannya. Harganya 
memang jauh lebih murah, na- 
mun mutunya harus memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh 
badan pengawas obat dan ma- 
kanan, 


Penularan 


Virus hepatitis B dan hepatitis 
C menular melalui cairan tubuh, 
Karena itu kebiasaan untuk hi- 


@ KonsutTasi 


TRANSFORMASI 
KEMARAHAN 
BERHASILKAH? 


OLEH SAWITRI SUPARDI SADARJOEN 


dup bersih seperti sering men- 
cuci tangan harus diamalkan. 
Untuk hepatitis B telah tersedia 
vaksin hepatitis B. Vaksin ini te- 
lah menjadi salah satu vaksin 
yang dimasukkan dalam program 
imunisasi nasional untuk anak. 
Namun sebagian orang dewasa 
mungkin belum pernah divaksin 
hepatitis B. 

Penularan hepatitis B yang se- 
ring terjadi adalah dari ibu ke 
bayinya. Untuk itu bayi yangbaru 
lahir, pada hari pertama sudah 
disuntik vaksin hepatitis B dan 
kemudian dilanjutkan sebulan 
lagi, berikutnya sesuai jadwal. 
Orang dewasa yang belum di- 
vaksin mungkin belum punya an- 
tibodi terhadap hepatitis B se- 
hingga rentan tertular hepatitis. 
Jadi istri dan anak-anak Anda 
sebaiknya diperiksa, apakah su- 
dah mempunyai antibodi atau 
justru sudah terinfeksi hepatitis 
B. Jika belum punya kekebalan 
antibodi terhadap hepatitis B dan 
dalam keadaan belum terinfeksi, 
maka terbuka kesempatan untuk 
vaksinasi hepatitis B supaya ri- 
siko penularan menjadi berku- 
rang, Sedangkan bagi yang sudah 
tertular, dokter akan melakukan 
evaluasi apakah hepatitis B ini 
akan sembuh atau menjadi kro- 
perlu terapi anti- 


Untuk penyakit hati yang lan- 
jut, di Indonesia sudah dilakukan 
terapi cangkok hati. Namun, tin- 
dakan ini belum banyak dila- 
kukan. Tindakan ini termasuk 
op bi dan biayanya juga 


mahal, Karena itu setiap orang 
harus peduli terhadap kemung- 
kinan infeksi hepatitis B. Kita 
kesempatan 


mempunyai dua 
yang tak boleh d 


asi hepatitis B jika 
belum punya kekebalan dan be- 
lum terinfeksi. Kesempatan ke- 
dua adalah diagnosis dini he- 
patitis kronik supaya jangan sam- 
pai berkembang menjadi sirosis 
hati stadium lanjut. 
imunisasi maupun diagnc 
tersebut sudah tersedia di negeri 
kita, kita perlu mengajak ma- 
syarakat untuk memanfaatkan- 
nya bagi kesehatan mereka. 


Pertanyaan untuk semua rubrik di 
halaman ini dapat diajukan kepada 
penulis melalui alamat kompas@ 
kompas.com atau 
kompas(dkompas.co.id 


INVESTASI 


Sentra Dana Berjangka 


OLEH ADLER HAYMANS MANURUNG 


roduk berjangka yang di- 
P transaksikan di Bursa Ber- 

jangka (Futures dan for- 
ward contract) telah banyak di- 
kenal masyarakat, tetapi banyak 
investor kecewa karena meng- 
alami kerugian. Timbul perta- 
nyaan, bisakah produk yang di- 
perdagangkan di Bursa Berjangka 
dibuat menjadi bentuk portofo- 
lio. Salah satu bentuk kumpulan 
dana yang dananya dibeli untuk 
produk yang diperdagangkan di 
Bursa Berjangka dikenal dengan 
Sentra Dana Berjangka (SDB), di 
mana dituangkan dalam UU No- 
mor 10 Tahun 2011 tentang Per- 
dagangan Berjangka Komoditi. 

Sentra Dana Berjangka secara 
konsep definisi dalam undang un- 
dang tersebut yaitu wadah yang 
digunakan untuk menghimpun 
dana secara kolektif dari masya- 
rakat untuk diinvestasikan dalam 
kontrak berjangka dan atau ko- 
moditas yang menjadi subyek 
kontrak berjangka dana/atau in- 
strumen lainnya yang diatur de- 
ngan peraturan kepala Bappebti 
(Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi). SDB di 
Amerika Serikat dikenal dengan 
Commodity Pool Operator. 

SDB tidak bisa berdiri sendiri 
tanpa adanya lembaga yang me- 
ngelola SDB atau pengelola SDB. 
SDB bisa dibangun atas kerja 
sama antara pengelola SDB de- 
ngan Bank Penitipan Sentra Da- 
na Berjangka. Kerja sama ini ha- 
rus dituangkan dalam akta no- 
taris di mana dibuat perjanjian 
kerja sama yang memuat hak 
kewajiban dari masing-masing 
pihak. Tetapi, dalam kontrak ker- 
ja sama tersebut harus juga di- 
muat mengenai hak dan kewa- 
iban investor pada SDB. 

Adanya kontrak kerja sama an- 
tara pengelola SDB dan Bank Pe- 
nitipan SDB lalu diajukan ke Bap- 
pebti untuk mendapatkan per- 
setujuan akan terbitnya atau sah- 
nya SDB tersebut. SDB belum sah 
keberadaannya bila belum men- 
dapatkan persetujuan dari Bap- 
pebti. SDB dikaji Bappebti untuk 
kelayakannya dijual kepada ma- 
syarakat agar produk tersebut be- 
nar dapat diterima masyarakat. 
Bappebti harus mendengar ber- 
bagai pihak untuk memberikan 
izin akan terbitnya SDB. 

Salah satu tindakan yang harus 


diuji oleh Bappebti yaitu para 
pengelola SDB, karena pengelola 
SDB harus berbentuk PT yang 
izin usahanya dari Bappebti. 
Tetapi, Bappebti juga harus me- 
mastikan orang yang bekerja me- 
ngelola SDB dapat dipercaya dan 
belum pernah mendapatkan 
sanksi pengadilan. Akibatnya, 
Bappebti harus melakukan uji 
kelayakan kepada setiap pihak 
yang ingin bekerja sebagai pe- 
ngelola SDB. 


Lindung nilai 

Secara konsep dan normatif, 
Sentra Dana Berjangka tidak bisa 
berisikan seluruhnya dalam kon- 
trak berjangka dikarenakan kon- 
trak berjangka merupakan alat 
investor untuk melakukan lin- 
dung nilai atau hak untuk mem- 
beli komoditas yang diinginkan. 

Sebagai contoh, bila Polan 
membeli kontrak berjangka CPO 
pada harga Rp 1.010 per kg pada 3 
bulan mendatang dan atas kon- 
trak ini Polan membayar biaya 
Rp 5 per kg. Bila satu kontrak 
berisikan 1000 kg maka Polan 
membayar biaya kontrak sebesar 
Rp 5000. Bila harga CPO me- 
lebihi Rp 010 per kg, misalkan 
Rp 020 per kg, maka Polan akan 
tetap membeli CPO pada harga 
Rp 1010 per kg. 

Bila Polan hanya ingin men- 
dapatkan keuntungan maka Po- 
lan memperoleh selisihnya dan 
langsung bertambah pada reke- 
ning Polan. Tetapi, bila Polan 
tetap ingin mendapatkan komo- 
ditas fisiknya maka Polan harus 
membayar banyak (volume) CPO 
tersebut dikalikan harganya se- 
besar Rp 1010000 (1000 x Rp 
1010). Nilai Rp 5000 merupakan 
biaya bukan investasi pada kon- 
sep portofolio. Biaya pada por- 
tofolio bukan merupakan inves- 
tasi, terkecuali biaya itu terma- 
suk dalam harga komoditas. 

Biaya dalam portofolio me- 
ngurangi total aset portofolio ba- 
ik untuk SDB maupun bentuk 
portofolionya. Oleh karenanya, 
biaya kontrak tidak bisa dima- 
sukkan sebagai portofolio dalam 
SDB. Sehingga SDB tidak bisa 
memuat isian seluruhnya kon- 
trak berjangka. Bila SDB selu- 
ruhnya berisikan kontrak ber- 
jangka maka investor akan men- 
dapatkan NAB atas SDB tersebut 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nol, padahal investor membeli 
SDB untuk mendapatkan keun- 
tungan, 

Adapun portofolio dari SPB 
harus komoditas fisik dan produk 
yang diperdagangkan pada Bursa 
Berjangka selain kontrak ber- 
jangka. Resi gudang bisa juga 
menjadi isian portofolio dari 
SDB. Selain resi gudang maka 
produk lain bisa juga menjadi 
n SDB, di mana isian por- 
tofolio merupakan wewenang da- 
ri ketua Bappebti dalam sebuah 
peraturan. Oleh karenanya, ka- 
dian Bappebti atas produk yang 
menjadi isian portofolio perlu 
mendapat perhatian, Kajian ter- 
sebut bisa dalam bentuk empiris 
maupun dalam berdiskusi kepa- 
da pihak yang memahami dan 
mengerti teknis SDB. Pihak yang 
memahami reksa dana bisa di- 
pakai acuan untuk membentuk 
SDB tersebut. 

Kontrak berjangka bisa men- 
jadi isian portofolio SDB tidak 
terlalu besar, kemungkinan mak- 
simum 30 persen sehingga por- 
tofolio SDB paling besar diluar 
kontrak berjangka. Bila isian por- 
tofolio SDB minimum 70 persen 
pada komoditas berjangka atau 
produk lain yang diatur ketua 
Bappebti maka uang investor 
akan kembali prinsipalnya pada 
periode tertentu sesuai perhi- 
tungan kasar dengan asumsi ter- 
tentu, 

Misalkan, investor membeli 
SDB sebanyak Rp 100 miliar dan 
70 persen dibuat untuk membeli 
komoditas, resi gudang, dan ob- 
ligasi pemerintah. 30 persen di- 
gunakan untuk membeli kontrak 
berjangka. Atas komposisi ini 
maka pengelola SDB dapat 
menghitung berapa lama nilai 70 
persen tersebut kembali menjadi 
100 persen. Bila perhitungan pe- 
ngelola SDB bahwa periode kem- 
bali dana setelah 3 tahun, maka 
investor sudah tahu bahwa da- 
nanya akan tetap kembali pada 3 
tahun dan bila melakukan pen- 
cairan setelah 3 tahun, maka in- 
vestor akan mendapatkan mi- 
nimal dananya sebesar yang di- 
masukkan 3 tahun lalu. Investor 
juga mempunyai kemungkinan 
untuk mendapatkan keuntungan 
atas pembelian kontrak berjang- 
ka. Bila pengelola SDB tidak ba- 
gus membeli kontrak berjangka 
maka dana investor akan kembali 
hanya 100 persen. 


Transformasi emosi 
adalah suatu proses di 
mana terjadi aliran 
energi psikis dari pola 
disfungsional yang 
bersifat negatif menjadi 
lebih terbuka, bebas, 
dan mengarah pada 
pembentukan pola 
kehidupan perasaan 
yang sehat (V Satir). 


Proses tersebut membawa 
perubahan yang meliputi: 

- Persepsi seseorang. 

- Arti yang dibangun/dicipta- 

kannya. 

- Perasaannya terhadap kema- 
rahan yang dihayati. 

- Harapannya. 

- Motivasi dan aksi yang dit- 
unjukkan sesuai dengan hasrat 
kehidupannya. 
Mengelola kehidupan perasa- 

an diri sendiri dengan sadar dan 

bertanggung jawab adalah tugas 
yang terpenting, misalnya de- 
ngan mengelola rasa marah yang 
ingsional men 
terintegrasi 


dan 


nal, 
kongruen. 


Rasa marah 

Rasa marah adalah salah satu 
penghayatan emosi yang umum- 
nya sulit serta kurang mendapat 


perhatian untuk dikelola dengan 
baik, Rasa marah sering dianggap 


sebagai suatu reaksi terhadap si- 
tuasi lingkungan. Namun banyak 
juga orang berpendapat bahwa 
rasa marah tersebut sebenarnya 
merupakan akibat dari hal-hal 
yang justru berasal dari kita sen- 
diri. 


Apa pun penyebabnya sebe- 
narnya kemarahan memang sua- 
tu reaksi. Untuk itu kita harus 
mempertanyakan peristiwa apa- 
kah yang terjadi diluar diri kita 
yang sangat mudah memicu ke- 
marahan dalam diri kita? Apa 
yang kita lakukan sesudahnya? 
Dan bagaimana cara kita me- 
lepaskan diri kita dari rasa ke- 
marahan tersebut? Bila kita me- 
nyimak rasa marah yang kita 
hayati, kita sebenarnya memiliki 
beberapa alternatif untuk meng- 
atasinya sbb : 

- Kita bisa memukul orang 

lain. 

- Kita bisa memberitahu diri kita 
sendiri bahwa saat itu kita se- 
dang sangat marah dan me- 
rasakan benar kemarahan me- 
nguasai diri kita. 

- Kita bisa menyimpan kema- 
rahan tersebut dalam hati dan 
kemudian pelan-pelan mene- 
kan hingga kedalam hati yang 
paling dalam. 

- Kita bisa menyimak pada taraf 
sedalam apakah dari pengalam- 
an masa lalu kemarahan yang 
sedang kita alami saat ini? 

- Kita mungkin saja mengalihkan 
rasa marah kita pada perasaan 
sakit hati, takut, dan justru 
menghadapinya dengan rasa 
terluka dan ketakutan yang ber- 
lebihan. 


Terakumulasi 

Rasa marah tersebut bisa ter- 
akumulasi selama bertahun-ta- 
hun dan terkumpul dalam tum- 
pukan kemarahan, takut, dan ra- 
sa sakit hati yang mendalam. Gu- 
na membuat diri kita menyadari 
akan kemarahan yang selalu 
mengikuti diri kita, maka kita 
juga harus menyimak kedua per- 
asaan yang lain yaitu rasa takut 
dan rasa sakit hati yang amat 


sangat. Biasanya salah satu dari 
ketiga jenis penghayatan pera- 
saan tersebut relatif dominan, 
sehingga manifestasi kemarahan 
but bis a dilandasi oleh 
rasa sakit hati atau justru rasa 
ketakutan yang berlebih, dan 
menjadi entitas kemarahan yang 
bisa bersifat disfungsional. 

Mengelola r: marah yang 
disfungsional menjadi fungsio- 
nal, 

Rasa marah yang disfungsional 
adalah rasa marah yang tanpa 
kita sadari menjadi entitas aku- 
mulatif dan membuat diri kita 
terbelenggu oleh perasaan ne- 
gatif, yang serta-merta berpenga- 
ruh terhadap penurunan harga 
diri. Untuk itu seyogianya kita 


m 


melepaskan diri dari kondisi dis- 

fungsional menjadi fungsional 

dengan upaya proses transfor- 
masi kehidupan emosi sbb: 

- Mengubah persepsi/pengamat- 
an awal yang membuat kita 
terpaku pada sikap negatif ter- 
hadap lingkungan di mana kita 
berada dengan cara, menerima 
diri seperti apa adanya dengan 
jiwa besar, artinya, berlatih un- 
tuk menempatkan diri sewa- 
jarmya dalam lingkungan sosial 
kita. 

- Membangun citra diri melalui 

upaya menunjukkan prestasi 

sosial, sehingga kecuali terba- 
ngun rasa harga diri, serta-mer- 
ta kita menghayati perubahan 
sikap lingkungan yang terasa 
semakin menghargai diri kita. 

- Menyadari penghayatan ma- 

rah yang muncul sebagi 

reaksi dari persepsi negatif 
yang pernah terbangun dan 
mulai memanfaatkan ha- 
sil evaluasi diri dengan 
sikap positif, sehingga pe- 
lan tapi pasti kita akan mampu 
mengungkap kemarahan de- 
ngan cara proporsional, bila 
memang perlu menunjukkan 

kemarahan, 

- Mengembangkan kemampuan 
menilai diri dan potensi diri 
sehingga harapan yang terung- 
kap dalam diri kita terpenuhi, 
karena sesuai dengan potensi 
yang kita miliki, 

- Mengenali motivasi dan aksi 
yang terkait dengan hasrat hi- 
dup, antara lain dengan me- 
manfaatkan hasil intr 
di samping mawas diri ter- 
hadap pemanfaatan umpan ba- 
lik dari lingkungan. 

Mari kita mulai melakukan 
transformasi kehidupan emosi 
kita demi terbangunnya reaksi 
marah yang lebih fungsional. 


Dell" merekomendasikan Windows? 7. 


Sejauh apapun saya berada, 


sedekat ini layanan Dell menghampiri. 


Pro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, 
countries, Microsoft and Windows are trademarks of the microsoft group of companies. COPYRIGHT: 6 2012 Del Inc. 


Dell XPS 13 Ultrabook". Inspired by Intel. 
Powered:by 2nd generation Intel” Core" i5 processor. 


Inside, 


Setiap pembelian laptop Dell, Anda mendapatkan 
jaminan layanan service di tempat gratis selama 
1 tahun tanpa rasa khawatir karena kami hadir 
di lebih dari 222 kota di Indonesia. Untuk Anda 
Dell selalu memberi layanan service terbaiknya. 


Ask DELL :(021) 2358 4338, 
BB Pin 26FBAAFA 


(9 @dell.indonesia 9 dellindonesia 
More info about Dell" 


'TRADEMARKS: Ultrabook, Celeron, Celeran Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel/Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel 
on, and Xeon Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S, and/or other 


rights reserved, 


:www.delilovers.com 


- Agnes Monica 


The power to do more 


CORE 15 
Ultrabook 


Inspired t 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


19 


menyumbangkan Kp 11000 
meningkatkan sanitasi 
di Indon 


Detail tebih lanjut,d 


mrioperkoran @ 


Jargon ini mungkin telah lama 
mengendap di benak. Setiap 
orang pun sadar arti penting 
menjaga kesehatan. Namun, 
kesadaran ini kerap datang 
terlambat, ketika kuman 
penyakit telah menggerogoti. 
Bicara sehat pun tak melulu 
menyangkut kebutuhan nutrisi 
dan gizi, tetapi juga kebiasaan 
individu menjaga 
lingkungannya sehari-hari. 


erilaku sehari-hari terhadap diri 

maupun lingkungan sekitar dapat 

berakibat langsung pada kesehatan 

yang memengaruhi produktivitas, serta 

kualitas hidup. Ketika salah satu faktor 
mengalami gangguan atau tidak sesuai dengan 
kondisi idealnya, akan berdampak pada faktor 
berikutnya, 

Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian 
adalah pemahaman akan sanitasi. Kamar mandi, 
yang notabene salah satu fasilitas utama dalam 
kehidupan manusia modern, justru menjadi sumber 
penyakit dan media ideal bagi perkembangan 
kuman penyebab penyakit, seperti diare, tifus, dan 
muntaber, 

Terdapat 100 juta kuman yang bisa ditemui di 
dalam kamar mandi, Data dari AISE, Technical 
TaskForce Hypchlorite, Scientific Dossier 
mengungkapkan, lebih dari 4.000 kuman per meter 
persegi ditemui di dudukan toilet dan satu kuman 
bisa berkembang menjadi jutaan dalam waktu 
kurang dari 24 jam. 

Ironisnya, hal ini juga terjadi di lingkungan 
sekolah, tempat di mana anak-anak menghabiskan 
banyak waktu setiap harinya. 


erakan Toilet Higie 
Untuk setiap “like”, Domest 


dilihat di 


yang Sehat 


Si toilet 


Bangsa 


Sadar kuman 

Kuman tak bisa dilihat mata sehingga membuat 
banyak orang tak sadar dirinya berada dalam 
kepungan kuman. Dr Handrawan Nadesul, 
pengasuh rubrik kesehatan, health motivator, dan 
penggagas program Dokter Kecil di sejumlah 
provinsi mengatakan, di seluruh dunia, toilet sekolah 
selalu bermasalah karena banyak anak tidak tahu 
cara memakai toilet yang benar. "Makanya anak 
perlu paham tentang toilet sehat dan cara 
memeliharanya. Germ conscious bagian dari 
pendidikan kesehatan sekolah,” tuturnya dalam 
acara bincang-bincang acara Gerakan 1000 Toilet 
Higienis Domestos, Selasa (18/0), di SDN Gunung 
01-04, Jakarta. 

Tanggal 18 September 2012 itu merupakan hari 
pencanangan Gerakan 1000 Toilet Higienis yang 
akan dilakukan di 370 sekolah di 18 kota di 
Indonesia, dengan total menjangkau 1.981 toilet, 
Pencanangan tersebut ditandai dengan melakukan 
aksi bersih toilet di SDN Gunung 01-04, Jakarta, 
serta di kota Surabaya dan Bandung, Lewat kegiatan 
ini, diperkirakan lebih dari 100,000 anak sekolah 
dasar akan memiiki toilet sekolah yang higienis. 

Aksi berkelanjutan dari Domestos, produk 
pembersih toilet dan porselen dari PT Unilever 
Indonesia Tbk, ini sebenarnya telah dimulai sejak 
bulan Oktober 2011 yang diawali dengan tahap 
edukasi lewat penyuluhan pada masyarakat, para 
guru, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). 
Untuk memberi pemahaman lebih menyeluruh 
tentang pentingnya hidup sehat dan menjaga 
higienitas toilet, Domestos memberikan seminar 
“Training for Trainers" dengan membuat booklet dan 
komik edukasi yang mudah dicerna, 

“Bersih hanya sekadar tidak kotor, sementara 
higienis tidak mengandung kuman, Higienitas sangat 
penting, terutama toilet sekolah karena sebagian 
besar waktu anak berada di sekolah," terang Johan 
Mantik, Asisten Brand Manager Domestos, PT 
Unilever Indonesia Tbk. 

Menurutnya, menjaga higienitas toilet bisa 
dilakukan dengan menyiram setelah memakai, tidak 
membuang sampah ke dalam toilet, dan pilih 
pembersih yang bisa membersihkan sekaligus 


Kesehatan 


Menciptakan 


(FOTO-FOTO: WIRA PRIHANTO 


membunuh kuman. "Yang susah itu menanamkan 
kebiasaan ini,” tambahnya. 

Gerakan massal ini pun mendapat dukungan 
dari berbagai pihak, antara lain Asosiasi Toilet 
Indonesia, “Kita perlu bangsa yang sehat. Anak 
sekolah pun bisa menjadi agent of change sehingga 
pemahaman di sekolah amat penting. Pelajaran di 
sekolah ini bisa mengubah mindset murid, dan 
setiap anak akan memengaruhi orang-orang di 
sekitarnya,” ujar Naning S. Adiwoso, pemrakarsa 
dan pimpinan Asosiasi Toilet Indonesia. 

Menurutnya lagi, yang utama adalah menjaga 
toilet kering. Air yang tertinggal di sudut kamar 
mandi itu bisa menjadi media pertumbuhan jamur 
mengingat Indonesia beriklim tropis dengan 
kelembapan tinggi. 

Sebanyak tujuh LSM, yaitu Yayasan Emanuel, 
Yayasan Peduli Negeri, BMP, ICSD, Persada, 
Spektra, dan Heart Indo, serta Persatuan Rumah 
Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan manajemen 
sekolah—termasuk murid dan POMG—juga turut 
terlibat dalam kegiatan ini. 

Domestos menjaga komitmennya untuk terus 
melakukan kegiatan berkelanjutan dalam 
mengedukasi masyarakat dengan mengajak 
berperan serta melalui Facebook Gerakan Toilet 
Higienis, Untuk setiap satu “ike" Facebook Fanpage 
Gerakan Toilet Higienis, berarti menyumbangkan Rp 
1.000. Hingga bulan ini telah berhasil dikumpulkan 
dana sebesar Rp 105 juta, Hal ini membuktikan 
bahwa masyarakat juga punya kepedulian yang 
sama. 

Rangkaian kegiatan ini hanyalah langkah awal 
untuk menginspirasi masyarakat. Diperlukan 
komitmen dan perubahan dari setiap individu 
dalam menjaga higienitas toilet, untuk akhirnya 
menjadi agen perubahan di lingkungan 
sekitarnya, IIKLAN/ADTJ 


Lengkapi diri dengan perlengkapan pembersih 
toilet yang tepat, seperti sikat toilet, sikat lantai, | 
sarung tangan karet, dan pembersih toilet yang | 
mampu membunuh kuman. | 
Semprotkan pembersih toilet tersebut ke seluruh | 
bagian dalam toilet. Biarkan cairannya | 
menyebar ke seluruh dinding sisi dalam kloset, | 
lalu diamkan selama 20 menit. 
Sikat kloset dengan sikat khusus WC lalu bilas 
dengan air bersih. 
Penting untuk memilih produk pembersih toilet 
yang ampuh membunuh kuman, tetapi aman 
bagi kesehatan dan aman 
untuk septic tank, seperti 
Domestos Toilet & 
Porcelain Cleaner, 
Pembersih toilet ini 
mengandung Sodium 
Hyphochlorite, yang 
direkomendasikan oleh 
WHO sebagai pembunuh 
kuman yang aman untuk 
kulit dan tidak merusak 
permukaan toilet. 


FHanyaldengan/satu/klik, Anda 


R5 Lie Ya 


— Y TroietHigiems ki Gerakan Toilet Higienis 


20 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


umahku sangat nyaman, Sepan- 
Rs bisa mengingat, rumahku 

elalu terbuka, tetapi tak ada 
anak yang bermain di situ. Mungkin 
karena aku juga tak pernah bermain ke 
rumah mereka. Ibuku tak pernah me- 
larang, tetapi aku enggan. Pintu tak 
pernah dikunci tetapi kakiku tertahan 
di batas pagar. 

Sampai pada suatu petang sehabis 
hujan pertama pertengahan bulan Sep- 
tember, tanpa sadar, mataku bertum- 
bukan dengan bunga kacapiring yang 
kelopaknya bertumpuk di halaman te- 
tangga. Putih merekah. Wanginya ber- 
senyawa dengan bau tanah menggam- 
barkan aroma memabukkan, yang sam- 
pai sekarang tak bisa aku menjabar- 
kannya. 

Malamnya aku bermimpi melihat 
seribu bidadari berjalan di atas awan, 
bermandi cahaya di antara kembang 
setaman dengan aroma menjenjam, 
yang tertinggal di rongga hidung ketika 
aku terbangun. Juga sisa alunan Gen- 
ding Asmarandana.... 

Mimpi aneh itu tak berhenti. 

Suatu hari, aku kembali bermimpi 
melihat diriku seusia balita, berbantal 
awan, di antara sosok-sosok bercahaya, 
yang tingginya menyentuh horizon la- 
zuardi, Aku terpesona, Beberapa wajah 
itu sangat kukenali, Aku ingin berteriak 
memanggilnya, tetapi mulutku terkun- 
ci, 

Pemandangan itu perlahan memu- 
dar sebelum lenyap di dalam kabut, dan 
kutemukan diriku di antara anak-anak 
bayaku. Suasananya sangat nyaman, 
seperti pagi yang panjang. Masih terasa 
tetes embun, juga sisa kabut, mungkin 
kabut yang sama yang membawa pe- 
mandangan menakjubkan itu raib en- 
tah ke mana. Aku mengenal anak-anak 
itu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi 
sebatas bertegur sapa. 

Ketika terjaga, tiba-tiba kudengar 
suara memanggil, "May, May..." 

Tak kutemukan dari mana suara itu 
datang, tetapi suara itu terus meng- 
apung di udara, bergerak dari dalam 
rumah, melintasi halaman, ke luar, lalu 
melayang masuk ke halaman rumah 
tetangga. Aku yang terpesona kelem- 
butan suara itu tak menyadari kalau 
kakiku sudah melangkah ke luar pagar 
dan memasuki halaman rumah tetang- 
ga 


Suara itu pelan-pelan raib. Aku ter- 
paku di tempat yang asing, meski le- 
taknya hanya selangkah dari rumahku. 
Dari dalam rumah aku mendenga 
ra yang sangat lembut, "Masuklat 


... 


Dengan ragu aku melangkah. Pintu 
tak terkunci. Begitu masuk, aku di- 
sambut kehangatan sapa dan suasana. 
Penghuninya sangat ramah. Kami ber- 
bincang banyak hal dengan perasaan 
ringan. Inderaku mengirim gelombang 
pertanda penerimaan. Aku merasa be- 
tah, Lalu kuputuskan untuk tinggal. 

Tapi aku ini suka sekali tidur. Di 
rumah aku dikenal sebagai si penidur. 
Ketukan atau cara terkeras apa pun 
yang pernah ibuku lakukan, tak mem- 
buatku terjaga. Aku malas membuka 
mata, atau paling-paling hanya sejenak, 
lalu tidur lagi. Mula-mula, istanaku 
adalah kamar tidurku, tapi kemudian 
aku bisa tidur di mana saja. Mula-mula 
aku tidur sore, lama-lama aku tidur 
kapan saja, bahkan bisa sepanjang ha- 
ri, 


Hobiku yang tak terpuji itu tak jauh 
dari cerita tentang seorang anak la- 
ki-laki yang sulit dibangunkan untuk 
sekolah. Ia tak mau sekolah, karena, 
”Bosan. Teman-teman di sekolah suka 
malak. Aku mau tidur saja.” 


Sang ayah menghardik, "Tapi kau 
harus bangun. Ke sekolah itu tugas. 
Umurmu sudah lebih 40 tahun, dan 
kau kepala sekolahnya!””) 

Seperti itulah aku.... 

Bedanya, ibuku tak pernah meng- 
hardikku. Mula-mula ibu masih me- 
negurku. Lama-lama, ia berhenti. Ta 
bahkan membiarkan aku tidur di mana 
pun dan kapan pun aku bangun, Ta 
masih sering menggumam, "Bangun", 
lebih seperti bicara pada diri sendiri. 

Kasihan ibuku 

Tapi entah mengapa, hatiku tak ter- 
sentuh juga. Kegemaranku tidur meng- 
alahkan cintaku pada ibuku. Ia hanya 
tersenyum ketika aku dengan langkah 
tertatih-tatih, dengan mata setengah 
terpejam, menyapanya di dapur sedang 
memasak, di taman belakang, sedang 
menyiram bunga, di ruang tengah se- 
dang merajut. Di mana pun... 

Di rumah tetanggaku, hal yang sama 
terjadi. Bedanya, aku lebih tahu diri 
sehingga lumayan tertib, tidur hanya di 
kamar tidur. Pada awalnya, ibu pemilik 
rumah itu membiarkan aku tidur sore 
dan bangun jam berapa pun. Kadang 
sampai siang, kadang sore. Mimpiku 
macam-macam, kadang mimpi itu me- 
lompat jadi kenyataan, Kadang kenya- 
taan melompat jadi mimpi. Keduanya 
sering bertukar tempat, sampai aku tak 
bisa membedakannya. 

Makin lama aku makin malas ba- 
ngun. Aku bahkan lupa makan dan 
minum, seakan-akan seluruh kebutuh- 


@ si 


RUMAH 


OLEH AHIMSA MARGA 


Entah sejak kapan aku suka main ke rumah tetangga. Aku 
hanya ingat, waktu kecil aku suka melamun di mulut 
jendela, memandang rumah-rumah tetanggaku yang asri 
dengan anak-anak sebayaku yang bermain di halaman. 


Karya S Sarwoko 


an hidup terpenuhi dari tidurku. 

Sejak hari pertama sebenarnya aku 
sudah mendengar ketukan halus di 
tengah malam, diikuti suara lembut, 
”Bangun!” 

Dengan malas kujawab, "Terima ka- 
sih”, tetapi lalu tidur lagi. Begitu se- 
terusnya. Pada hari kesembilan, ke- 
tukan itu tak berhenti di depan pintu, 
tetapi memasuki ruang tidurku, diikuti 
suara lembut, tetapi terdengar seperti 
perintah. 

"Bangun!" 

Suara itu terus bergema di ruangan, 
sampai mataku tak bisa lagi terpicing 
dan aku betul-betul terjaga, Kubuka 
pintu. Tak kutemukan siapa pun, tetapi 
kubaui aroma kembang yang kutemui 
dalam mimpi masa kecilku. Aku ber- 
gidik, dan ingin lari ke dalam kamar, 
menutup mukaku dengan bantal, 
kakiku seperti dipaku di tanah. Ki 
rasakan dingin yang menusuk, meng- 
antar suasana entah.... 

Sejak kejadian aneh itu malam itu, 
aku tak perlu lagi dibangunkan. Aku 
mudah sekali terjaga, bahkan ketika 
mataku terpejam. 

Setelah itu banyak hal aneh yang 
kulihat. Kadang kulihat ular yang ber- 
gerak cepat menuju lubang gelap. Ma- 
tanya, meski tak bisa melihat dengan 
baik, tahu di mana letak lubang itu. Kali 
lain kulihat burung yang tak jenak 
diam, mau segera terbang. Kali lain lagi 
aku melihat anjing yang buru-buru 
masuk dapur. Kelaparan dia. Tak lama 


kemudian, kulihat anjing hutan, ku- 
litnya hitam pekat, matanya terang 
menyala, moncongnya terus terbuka, 
mau makan apa saja, sekali pun bangkai 
tikus yang sudah keluar belatungnya. 

Entah dari mana asalnya, suatu ma- 
lam aku melihat buaya yang berge- 
rak-gerak menuju rawa di belakang 
rumah. Mataku tak bisa lagi menang- 
kapnya, karena ia segera menengge- 
lamkan tubuhnya. Kepanasan rupanya. 
Tapi yang paling sering datang adalah 
monyet yang berlompatan ke sana ke- 
mari. Liar sekali, ““) 


... 


Suatu hari, entah kenapa, aku kangen 
pulang. Aku berpamitan. Ibu pemilik 
rumah memelukku, Dengan lembut ia 
berpesan, "Kau boleh kembali kapan 
saja, Ini rumahmu juga. Ibu mencin- 
taimi 

Mataku berkaca-kaca, 

Ibuku di rumah menyambutku de- 
ngan senyum yang teduh. Mataku me- 
nyapu seluruh rumah. Tak ada yang 
berubah, tapi aku merasakan semua 
berubah. Tak ada barang baru, tetapi 
aku melihat barang-barang lama itu 
berkilauan, Tanaman pohon dan perdu 
juga tak berubah, tetapi halaman 
rumahku terasa sangat asri. 

”Kenapa kau Nak?” tanya ibuku. 

Ah, rupanya ia mengamatiku. 

"Kau seperti tak pernah melihat 


utanya padanya apa yang ia 


lakukan selama aku pergi, ibu meng- 
gelengkan kepala. Ketika kutanya lagi 
apakah ibu meminta orang member- 
sihkan rumah untuk menyambutku pu- 
lang, ia kembali menggeleng. 

"Rumah ini tak pernah berubah May. 
Dari dulu seperti ini, Kau kebanyakan 
tidur, jadi tak melihat apa-apa.” 

Mungkin ibuku heran karena se- 
karang aku tak lagi penidur. Tapi ia tak 
pernah bertanya, Ta hanya terse- 
nyum..., 


... 


Suatu siang, kudengar ketukan di 
pintu. Di luar kulihat seraut wajah yang 
sangat kukenal, tetapi tak bisa kuingat 
kapan kita pernah berjumpa. Ta ter- 
senyum hangat, dan tanpa kata-kata 
menggamitku ke luar. Ta mengajakku 
ke satu rumah, tak jauh dari rumahku. 
Aku sering melewatinya, tetapi tak per- 
nah singgah. 

Ia mengajakku masuk, dan mem- 
persilakanku duduk. Dengan segera 
aku menyukai tata letak rumah ini. 
Rumah itu terang, pintu danjendelanya 
besar-besar dan terbuka lebar, Plafon- 
nya tinggi. Kudengar sayup-sayup alun- 
an Gending Asmarandana seperti da- 
lam mimpi masa kecilku. Aku segera 
menyukai suasana ini. Temanku tak 
perlu dua kali menawariku untuk 
mempersilakan aku tinggal. 

Suatu sore saat minum teh ber- 
samanya, kukatakan, "Semua orang di 
sini sangat baik padaku. Terima kasih 


sudah mengizinkan aku tinggal." 

Jawabnya tak terduga, "Kau sedang 
menemui bagian terbaik dirimu,” 

Aku tersentak. Perlahan mulai ku- 
lihat gambar bergerak dari banyak pe- 
ristiwa yang telah lewat... 

Sejak itu, rumahku tak lagi sepi. 
Teman-teman datang dan pergi, meng- 
inap lama, atau sekadar berkunjung. 

Begitu pun aku. 

Setelah itu aku terbiasa pergi-pulang, 
dan memasuki rumah-rumah yang di- 
buka untuk kukunjungi atau menginap. 
Begitu seringnya, sampai aku tak bisa 
lagi membedakan rumahku dan yang 
lain. Hanya model rumah yang berbeda, 
Itu saji 

Tapi jalanan pergi dan pulang tak 
selalu mulus. Beberapa kali kakiku ter- 
antuk batu dan berdarah. Pernah sekali 
tubuhku dibanting angin yang tiba-tiba 
menerjang dari depan. Tak jarang aku 
terkilir oleh sebab tak jelas. Padahal 
kupikir aku cukup hati-hati. 

Suatu hari, ibu sepuh penghuni 
rumah yang jauh di ujung, bilang, ja- 
lanan akan selalu demikian. Itu se- 
babnya, jarang orang lalu lalang. Tapi ia 
tkan, "Kau punya dua sau- 
wa yang jarang kausapa, empat 
tu sukma-jiwa yang tak per- 
ma, dan Mah- 
kota Cahaya yang masih kau biarkan 
terbenam di dalam kotoran yang me- 
numpuk dari enam binatang yang kau 
lihat pada suatu malam.” 


penjaga 
nah kau ajak jalan bersa 


... 


Aku tersentak. 

Kuceritakan pengalaman itu pada 
ibuku di rumah. Dia lalu membuatkan 
bubur merah dan bubur putih. Ke- 
duanya ditaruh berdampingan pada 
tu takir “P#) yang diletakkan di atas 
nampan bersama gelas berisi air de- 
ngan kembang mawar merah-putih dan 
sekuncup kantil. Sejak kecil aku selalu 
melihat ibuku membuat sesaji seperti 
itu pada hari-hari tertentu, seperti hari 
wetonku. 

Kata ibuku, "Tubuh yang terlihat 
memang satu, tetapi sebenarnya ada 
dua. Dua dalam satu, satu dalam dua. 
Tidak satu. Tidak dua. Seperti laut 
dengan gelombangnya. 

Ah ibuku selalu membuatku bi- 
ngung. Tetapi sejak itu, hari-hariku 
menjadi sangat berwarna, Aku seperti 
anak kecil yang mendapatkan main- 
annya kembali. Aku asyik membongkar, 
menyusun, membingkai, bermain ben- 
tuk, warna, angka, dan meniupkan ra- 
sa, 

Permainan itu membuatku mem- 
baca daun yang luruh menyentuhku, 
kupu-kupu yang hinggap di kelambu, 
bulu-bulu halus yang jatuh di wak- 
tu-waktu antara, bau dan aroma yang 
berkelebat, jaring laba-laba yang liat, 
sarang lebah di sudut kusen rumah, 
kicau dan lengking burung, derit 
serangga, kokok ayam pada waktu yang 
tak biasa, lolong anjing dan raung 
kucing, dan banyak lagi, dan banyak 
lagi. 

Lalu, aku mulai bisa melihat jejak 
angin, hujan, awan, tanah, udara, api, 
kayu dan manusia lain dalam sekepal 
nasi dan seteguk air. Aku belajar me- 
lihat yang penuh dalam gelas yang 
kosong, yang kosong di dalam gelas 
yang penuh. 

Di ruang yang paling lapang di dalam 
rumahku, aku merasakan semua di 
dalam semua. 

Jakarta, Agustus 2012 

4 Dari ilustrasi Anthony de Mello 
dalam Awarenes: 

“8 Diinspirasi kisah Dhamma 

“e) Wadah segi empat terbuat dari 
daun pisang 


ari kalam seniman serba-bisa 
pw Sumardjo 4916-1968), 

seni rupa Indonesia mewarisi 
dua perbendaharaan “ istilah—yaitu 
"Bandung Mengabdi Laboratorium Ba- 
rat” dan "Sudjojono Bapak Seni Lukis 
Indonesia Baru”. 

Yang pertama berasal dari siaran 
“Mutu Ilmu dan Seni” di Radio Re- 
publik Indonesia, Jakarta, yang ke- 
mudian terbit sebagai tulisan di ma- 
jalah Siasat, 5 Desember 1954. Se- 
kalipun telah mendapat bantahan dari 
Sudjoko dalam "Kritik terhadap Pe- 
lukis-Pelukis Bandung”, Siasat, 19 De- 
sember 1954—dan kini telah lapuk oleh 
kenyataan mutakhir seni rupa (di) Ban- 
dung—ia tetap bermanfaat sebagai sa- 
lah satu referensi penting yang mem- 
buka wawasan pengetahuan pengamat 
seni rupa dari dalam dan luar negeri 
tentang kritik seni rupa yang berkem- 
bang pada masa itu, sebagaimana ter- 
lihat, misalnya, dalam kajian Helena 
Spanjaard "The Controversy between 
the Academies of Bandung and Yog- 
yakarta” (1993). 


Yang kedua merupakan judul tu- 
lisannya bersambung di majalah Mim- 
bar Indonesia, 8 dan 15 Oktober 1949. 
Hingga saat ini ia terus bei 
ta—alih-alih tak terbantahkan—di lidah 
dan hati penghayat seni rupa Indo- 
nesia. 

Itu benar adanya—sehingga kita pun 
harus mengakuinya sebagai sumbang- 
an berharga seorang seniman yang me- 
miliki kapabilitas seorang sejarawan 
seni rupa. Sebegitu berharganya kedua 
tulisan tersebut bagi sejarah seni rupa 
Indonesia, Bambang Bujono dan Wi- 
caksono Adi—selaku editor—tak sung- 
kan memasukkannya dalam buku Seni 
Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai 
(2012), meskipun sebelumnya telah di- 
muat dalam buku Seni Rupa Modern 
Indonesia: Esai-Esai Pilihan (2006) 
yang disunting oleh Aminudin Th Si- 
regar dan Enin Supriyanto. 

Kalau kita baca ”Sudjojono Bapak 
Seni Lukis Indonesia Baru”, maka kita 
akan mendapati pengakuan yang me- 
mungkinkan penghayat seni rupa me- 
renungkan kebenaran pikiran, kesak- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ESAI 


Krisis Sejarah(wan) Seni Rupa 


OLEH WAHYUDIN 


samaan daya cipta, dan keindahan lu- 
kisan-lukisan Sudjojono. 

Kemungkinan itulah yang disebut 
sejarawan seni rupa Irving Lavin (1983) 
sebagai ”the art of art history”—sebuah 
keahlian yang hanya bisa dimiliki oleh 
sejarawan-sejarawan seni rupa yang 
berikhtiar penuh seluruh untuk "tidak 
hanya melukiskan bentuk, makna, dan 
perkembangan budaya materiil, tapi 
juga hubungan artefak-artefak manusia 
dengan pikiran, perasaan, dan keadaan 
yang menciptakannya”. 

Dengan begitu—sekalipun mungkin 
kita masih sungkan mengakui Trisno 
Sumardjo sebagai seorang sejarawan 
seni rupa—kitatak bisa menyangkalnya 
sebagai seorang kritikus seni rupa yang 
menguasai ”seni sejarah seni rupa”. 


Berkalang tanah 


Setelah Trisno Sumardjo berkalang 
tanah, pada beberapa dasawarsa 
berikutnya, dari 1970-an hingga 
1990-an, Indonesia memiliki cukup ba- 
nyak kritikus seni rupa yang menguasai 
“seni sejarah seni rupa”—antara lain 


Kusnadi, Sudarmadji, Dan Suwaryono, 
Sudjoko, Sanento Yuliman, dan Agus 
Dermawan T. 

Kecuali Agus Dermawan T—yang 
lainnya sudah almarhum tanpa kita 
tahu sebanyak apa warisan pengeta- 
huan yang mereka tinggalkan. Di si- 
nilah, saya kira, salah dua pangkal ter- 
jadinya krisis sejarah(wan) seni rupa di 
Indonesia. Kita tidak hanya telah ke- 
kurangan sejarawan andal, tapi juga 
abai merawat peninggalan gagasan-ga- 
gasan tertulis mereka yang masih ber- 
serakan di mana-mana, 

Siapakah kini yang membaca risalah 
akademis Sudarmadji, Dari Saleh Sam- 
pai Aming: Seni Lukis Baru Indonesia 
dalam Sejarah dan Apresiasi (Sekolah 
Tinggi Seni Rupa "ASRI" Yogyakarta, 
1974)? Yang mengherankan, tak satu 
pun tulisan Sudarmadji masuk dalam 
buku Seni Rupa Indonesia dalam Kritik 
dan Esai, terbitan Dewan Kesenian 
Jakarta itu. Padahal, dia pernah me- 
nulis esai panjang yang bagus berjudul 
"Sejarah Seni Rupa di Indonesia”— yang 
diterbitkan Komite Seni Rupa, Dewan 


Kesenian Jakarta, pada 1984. 
Pertanyaan kita, lepas dari perkara 
prerogatif editor buku itu, tak ter- 
simpankah esai Sudarmadji tersebut 
dalam arsip Dewan Kesenian Jakarta 
saat ini? Sehubungan dengan hal ini, 
kita pantas bersyukur kepada Yayasan 
Kalam, Jakarta, atas upayanya mener- 
bitkan puluhan makalah dan esai Sa- 
nento Yuliman dalam sebuah buku 
berjudul Dua Seni Rupa pada 2001. 
Sementara itu, sesuatu yang meng- 
gembirakan datang dari Agus Derma- 
wan T dengan buku terbarunya, Ri 
wayat yang Terlewat: 11 Cerita Ajaib 
Dunia Seni (PT Intisari Mediatama, 
November 2011). Membaca tulisan-tu- 
lisan di buku ini—dalam bentuk dan 
teknik penulisannya—akan mengingat- 
kan kita pada tulisan-tulisan Rosihan 
Anwar yang terbit dalam empat jilid 
buku Sejarah Kecil "Petite Histoire” 
Indonesia (Penerbit Kompas, 2004, 
2009, dan 2010). Apalagi, belakangan 
ini, Agus Dermawan T rajin menulis di 
sejumlah media massa cetak dengan 
pendekatan ”to look at the present 


through the past”—sebagaimana dia- 
malkan dengan setia oleh Rosihan An- 
war. Tak berlebihan jika ada yang men- 
julukinya sebagai Rosihan Anwarnya 
seni rupa Indonesia. 

Kalau Agus Dermawan T adalah Ro- 
sihan Anwar-nya seni rupa Indone- 
sia—siapakah Sartono Kartodirdjo-nya 
seni rupa Indonesia? Sulitnya men- 
jawab pertanyaan ini akan membawa 
kita kepada sebuah krisis yang lain 
lagi. 

Membayangkan seni rupa Indonesia 
memiliki seorang Sartono Kartodirdjo 
sama artinya dengan membayangkan 
seni rupa Indonesia memiliki seorang 
sejarawan akademis yang susah-senang 
bertungkus-lumus membangun sejarah 
seni rupa sebagai sebuah teori pe- 
ngetahuan berdasarkan gagasan-gagas- 
an tentang kebaruan dan kebakaan. 

Apa mau dikata, seni rupa Indonesia 
saat ini tak punya sosok sejarawan 
seperti itu! 


WAHYUDIN 
Kurator Seni Rupa, 
Tinggal di Yogyakarta 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


21 


SENI 


RUPA HITAM 


Seni rupa tak melulu 


mengeksplorasi keindahan, tetapi 


memberi ruang yang terbuka 
untuk membicarakan soal-soal 
sosial kemanusiaan. Di area itu 
sering kali seni menemukan 
konteks sosial politiknya, yang 
bermanfaat sebagai pengingat 
sebuah kekelaman zaman. 


OLEH ARYO WISANGGENI G 


ara perupa Serrum Jakarta Art 
P Seamaty dan Komisi untuk 
Orang Hilang dan Korban Tin- 
dak Kekerasan (Kontras) menggelar 
pameran September Hitam. Sejumlah 
12 karya lukisan, seni cukil, serta 
gambar hadir bersama dua in 
menjadi pengingat empat tragedi hak 
i manusia yang terjadi di bulan 
sptember. 
Empat kotak kayu palet kasar di 
panggung kecil berukuran 120 
sentimeter x 200 sentimeter itu rusuh 
oleh jilid-jilid tebal putusan peng- 
adilan, kliping berita pelanggaran 
HAM, tumpukan foto para tahanan 
Pulau Buru, dan poster. Empat tiang 
di empat sudut panggung kecil itu 
di n pita kuning Dilarang Me- 
lis” 


polisi” tersebut 
i tak berjudul 
pengunjung pameran, 
olah mewaki 
keterpisahan berbagai delik dan an- 
caman pemidanaan para pelanggar 

kenyataan peneg 
kum di Indonesia. 

Sebuah poster merah yang te 
onggok di sela tumpukan berkas-be 
kas tebal, berlatar merah, mencuri 
perhatian, Poster 
pada tahun 2005 itu bergamt: 
puluh wajah Munir Said, denga 
kalimat yang mengingatkan orang pa- 
da fakta ba ang HAM itu 
dibunuh, ngkat GA 974" dan 
”Berpulang 7 September 2004”. 

Dalam pameran September Hitam 
di Kantor Kontras, Jakarta Pusi 
yang berlangsung 12-30 September 
itu, wajah atau tulisan nama Munir 


jaris demar 


Serrum Jakarta Art Community. 
n Arief Atto, "Melawan Ke- 


tidakpedulian”, berukuran 100 cm x 
Munir 


100 cm, menghadirkan waja 
bersama tulisan berwarna puti 
lawan ketidakpedulian”. 

Foto pemakaman Munir di Batu, 
Jawa Timur, ditaruh bersebelahan de- 
ngan sebuah kalender tahun 1991 
yang memuat ilustrasi Yaya Kencrit 
tentang perampasan tanah pada mi 
Orde Bar man Munir 
pada masa reformasi dan ilu: 
Yaya yang membi 
Orde Baru menjadi benang met 
potret perlindungan HAM di Indo- 
nesia yang sarat praktik impunitas 
yang melindungi para penjahat TAM 
dari jeratan hukum, 

Perupa Serrum Jakarta Art Com- 
munity (Serrum), JJ Adibrata, meng- 


akui, Munir memang seperti pengail 
tan publik tentang ketidakpedu- 
lian negara terhadap para korban pe- 
langgaran HAM di negeri ak 
alah Simbelikugt Te seorang 
pembela HAM yang lantang berbi- 
cara, tetapi justru menjadi korban 
langgaran HAM,” kata Adibrata. 


Kegamangan 


Serrum, komuni 
ni rupa Unive 


para mahasis- 
is Negeri Ja- 


wa 


karta yang terbentuk 17 September 


2006, memang kerap mengangkat 
berbagai mas 
Indonesia, be 
litik. Pada Januari 2011, komun 
membuat geger karena mengikuti pa- 
meran "Indonesia dan — Dunia 
1959-1966: Sebuah Dekade Penentu”, 

Pameran yang diselenggarak: 
Serrum dengan Friedrich-Ebert-Stif- 


Pa, 
SDA 


K 3 
TT jan H 
Wr U PAN were 


(lg 
Per la 


pen 
NYWA Rp 


NYneR' 


NN 


Ti 


MIN 
Tea ASEP! Morin, 
wa 


Wara 


“ At 
hat PEN sita 


tung, Gramedia, Historia Online, Pa- 
permoon Puppet Theatre, Pusat Se- 
jarah dan Etika Politik, ruangrupa, 
Tempo dan Tempo Institute itu akhir- 
nya dibubarkan masi lah satu or- 
ganisasi kemasyarakatan, Namun, 
Serrum tak jeri mengangkat kembali 
tragedi HAM di Indonesia. 
"Bagaimanapun empat tragedi pe- 
langgaran HAM di bulan September 
adalah bagian yang tidak bisa di- 
hapuskan dari 
bandingkan m: 
negara lebih berani meng- 
kan pemenuh- 
kan hukum 
" kata Adi- 


an HAM, Namun, pene 
HAM belum memb 


n karya-karya indah 
yang enak ditonton mata, Bertum- 
puk-tumpuk poster, foto, dan doku- 


ANN 


MSDIK KSKON 


Sikat, Doopakee 0g 


NN 


TER A 


SUYAT 


AU 


KOMPAS/ANYO WISANG 


men tebal yang mulai menguning 
kertasnya menambah penat 
pameran. Ratusan nama yang t 
pampang di dinding depan Kantor 
Kontras pun menambah kerumitan 
memahami ujung-pangkal empat tra- 
gedi HAM di bulan September. 


Koordinator Kontras Haris Azhar 
menyatakan, September Hitam hadir 
sebagai bentuk lain menyeru penun- 
pelanggaran 


asan berbagai kasus 
HAM dalam 
ginya, tuntutan penuntasan 
langgaran HAM nyatanya tidak cukup 
digaungkan di ranah politik atau hu- 
kum, 

Haris menilai, reformasi tak mem- 
perbaiki kondisi perlindungan dan 
penegakan HAM di Indone 
masa reformasi, orang bebas bert 
menuntut pengungkapan 


dan 
penindakan berbagai kasus pelang- 


VAN 


Ona 


MA 
Te, Serrum Jakarta 
Art Community 
dan Komisi 
untuk Orang 
Hilang dan 
Korban Tindak 
Kekerasan 
menggelar 
pameran 
September Hitam 
di Kantor 
Kontras, Jakarta 
Pusat, 12-30 


NI GENTHONG September 


garan HAM,” kata 

Dosen Seni Rupa Institut Tekno- 
logi Bandung, Aminudin TH Siregar, 
menyebut seni dan politik selalu ber- 
taut dalam sejarah seni rupa Indo- 
1 Sejarah seni rupa Indonesia 
men mana $ Sudjojono 
(1913-1986) berupaya menggusur do- 
langgam mooi indie, mena- 
warkan karya realis sebagai gantinya. 

"Bagi Sudjojono, seni rupa sesung- 
ah seni yang menggam- 
ib petani, buruh. Su 
n pemandangai 


menolak lul 


tetapi tidak meninggalkan nilai cs- 
tetika ka egar, 
Pameran September Hitam £ 


jelas memperlihatkan bahwa 
mesti peduli, Ta harus mengiris sisi 
hati para pemirsanya untuk kemudian 
punya pandangan yang sama: HAM 
mesti ditegakkan! 


R 


Napas Panjang Saraswati 


Bali 


2012, kelompok ini sudah berusia 
44 tahun, 

Syair berbahasa Bali terdengar 
lamat-lamat di 
gamelan baleganjur dan bilah 
bambu gamelan jegog. Seorang 
pembawa dupa memimpin ba- 


n 


Keseni 


Boca 


depan 
mulai 


panggung. Lapi 


karan 


perempuan itu, berputar dalam 
putaran yang saling berlawanan. 


ra 
tik: 


lap 


embaga senia 
IL jang dalam mewai 


Pesta Desa dalam rangkaian 
Schouwburg G 


para penarinya duduk ber- 
la, membentuk ling 
Is-lapis, diam, denga 


Kesenian 


ati punya na 


i kepada anak dan 
urban seperti Ja- 
ampai pada pementasan 


lung Ke- 
September 


Jakarta, 15 


ntara tetabuhan 


panjang paed yang mem- 
n penonton Gedung 
n Jakarta (GKJ). 

ah terkecil di barisan ter- 
ampai di panggung me- 
berjalan cepat melingkari 
demi lapis ling- 
terbentuk dari rantai para 


an manusia itu terhenti ke- 


an ber- 


nasap du- 


pa menggantung di atas kepala 
mereka, 


ki "“ 


rempu 


seru keras. Tangan-tangan para 
penari kecak tertangkup di depan 


dada, 


wa dari lantai tempatnya bei 


pelan 


lam posis 
tiba-tiba dipeca 
rempuan itu, 


lelaki 


aba-aba lagi. 
para penarinya. 
Lalu terdengarlah irama bunyi 


mulut 


"cak: 


kan ri 
duduk melingkar agar kedua roh 


leluhui 


seorang bocah perempuan dan 


bocah 
dium 
1932 
pekik 
bagai 
karna 
yana. 


pakem kecak Spies dengan ga- 


gasan 


sebagai tari pembuka Games of 


the 


(GANEFO) tahun 1962. 
Seratusan bocah dan perem- 

puan dari LKB Saraswati men- 

jadikan kecak perempuan bak 


mrioperkorai 


lelaki pemimpin para pe- 
ian penari kecak itu ber- 


lalu seperti menyedok ha- 

a, 
bergerak ke atas tetap da- 
tertangkup. Kesunyian 
a pi 
iii”. 1” 
pemimpin memberi 
'uuuuuuuu” sahut 


terkenal lu, 
ak,” tangan para 
Ilur ke atas 
cak” itu. 


yang 


bunyi 
diperdengar- 
tmis oleh para lelaki yang 


r segera masuk ke tubuh 


lelaki yang menjadi me- 
roh kedua leluhur. Tahun 
Walter Spies menjadikan 
”cak-a-c: ak” itu se- 
pengiring tarian Kumba- 
dalam sendratari Rama- 
Soekarno mengubah lagi 


Ringan 


tentang kecak perempuan, 


New Emerging Forces sama-sama 


n @ ScraperOne & Kaskus 


Seorang pembawa dupa 
memimpin barisan 
panjang 'paed' yang 
membelah barisan 
penonton Gedung 
Kesenian Jakarta (GKJ). 


permainan anak-anak. Bait rit- 
mis 


pengantar 


pada 15 September lalu adalah 
petikan tembang dolanan bocah, 


Dua bocah yang berlompatan 
di antara lapis lingkaran para 
pemekik "cak" menari jenaka bu- 
kan sebuah tarian seorang bocah 
yang kemasukan Sanghyang De- 
dari atau Sanghyang Jaran. 


Kecak perempuan Saraswati 
itu mengantarkan puncak per- 
tunjukan tari Pesta Desa, frag- 


sang penguasa, dituturkan seo- 

rang narator berbahasa Bali dan 

seorang berbahasa Indonesia. 
Seperti kecak yang riang, frag- 


Tari Kecak pada pentas Tari dan Musik Bali dalam Potret Pesta De: 
Sabtu 5/9). 


«. 


dalam per 


ninggalkan sel 
kepadanya. 
keri 


pekik 
ak" yangterdengar sela kisah per 
Dora menjela 
Kemulan. Aji 


yang goyan 
goyang 
ak-a-cak-a- 


Ma Ga Ba Th 
saling bersel 


men tari Aji Saka. Kisah kelalaian mati). 
seorang raja, yang membuat dua . 
pengikutnya saling bunuh karena Napas panjang 


mematuhi perintah 


men mitologi aksara Jawa itu 
juga tak rumit, dimain 
empat penari dewasa, disertai ra- 
tusan penari bocah dan remaja 
berbagai umur, Aji Saka yang 
jalanan berkeliling Ja- 
wa meninggalkan abdi setianya, 
Sembada, di tengah perjalanan. 
Sembada diminta membangun 
permukiman, dan Aji Saka me- 
ah keris pusaka 
Saka berpes 


itu tidak boleh berpindah 
tangan, kecuali Aji Saka sendiri 
yang memintanya. 

Dolanan par: 


anan Aji 
jah negeri Medang 
Saka akhirnya 
membunuh Dewata Cengker, ra- 
ja Medang Kemulan yang kejam 
dan menindas, dan menjadi pe- 
nguasa Medang Kemulan. Aji 
ka lalu menyuruh Dora meng- 
ambil keris pusakanya dari Sem- 
bada, yang tentu s: 
Sembada. Aji Saka mengabadikan 
kisah kedua abdinya menjadi ak- 
sara Jawa, Ha Na Ca Ra Ka, Da 
Ta Sa Wa La, Pa Dha Ja Ya Nya, 
jga (Ada utu 
h pendapat, ke- 
Ikti, sama-sama 


duanya sama s 


Tragedi kematian Dora dan 
Sembada yang sama-sama me- 
matuhi amanat junjungan mereka 
tersaji tanpa berlarut-larut. Ber- 
bagai tarian dolanan bocah justru 


KOMPAS /WAWAN IL PRANOWO 


m oleh mi: 


tari — Gadung 


Dewa Yadnya. 


san, 


tia memelihara ak 
bocah hadir di 
Saka dan 


terlahirkan dari 


ditolak oleh 


”Masih ada 


kita, 
tele 


kata Kompiang. 


di Gedung Kesenian Jakarta, 


kuat mewarnai kisah asal-usul 
sejarah tanah Jawa itu. 

elain fragmen tari Aji Saka, 
pertunjukan juga menghadirkan 
Kasturi 
Saraswati (Ni Luh Nyoman Swas- 
thi Wijaya Bandem), Palegongan 
Abimanyu ( Wayan Dibia 
Janger yang berawal dari ritual 


Kerja budaya LKB Saraswati 
selama 44 tahun menjadi wadah 
orang-orang Bali yang bermukim 
di Jakarta. Orang-orang yang se- 
r budayanya 
sebagai orang Bali, 
anak-anak Bali di Jakarta, juga 
anak dari berbagai latar belakang 
budaya, untuk bela 
senian Bali. Ribuan penari Bali 
nggar LKB 
Saraswati, yang disebut pimpin- 
an sekaligus Direktur Artistik 
LKB Saraswati, I Gusti Kompiang 
Raka, sebagai buah kegigihan 
anak-anak itu sendiri. 


anak-anak yang mau menerus- 
kan tradisi ini, di tengah gem- 
puran kesenian dari luar budaya 
g setiap hari dihantarkan 
i ke rumah-rumah 
Anak-anak Saraswati mau, per- 
tama mau untuk tahu, kemudian 
mau untuk mendalami, berlatih 
kesenian tradisi. Walaupun me- 
reka tidak menjadi seniman, me- 
reka nantinya akan 
penggemar kesenian tradisi kita,” 


(ARYO WISANGGENI G) 


NT 


dan 


tari 


tahun sebelumnya. 
mendidik 


Istimewa 


segelintir 


kita. 


menjadi 


au bukti, tengok saja D. Black Menthol 

Power Beat Spinach All Stars Road Trip 

2012 seri kelima yang berlangsung 
21-29 September 2012. 

Setelah kesuksesan empat seri sebelumnya, 
D, Black Menthol Power Beat Spinach All Stars 
Road Trip 2012 semakin mendapatkan tempat di 
hati penikmat dance music dan menjadi dance 
event yang paling ditunggu. 

Selain itu, event ini telah menjelma menjadi 
barometer electronic music dan perkembangan 
dance event di Tanah Air, khususnya di Jawa dan 
Bali yang menjadi fokus dari kegiatan ini. 

Road trip tahun ini akan hadir di tujuh 
kota dengan memakan waktu sembilan hari 
perjalanan. Dari rangkaian tersebut, acara ini 
dipastikan akan kembali mendapat perhatian 
lebih dari 6.000 pengunjung seperti di tahun- 


Tahun ini Junior Sanchez dari Amerika Serikat 
dan Sarah Howells dari Inggris secara khusus 
didatangkan dan didukung musisi lokal ternama, 
seperti Rejoz The Groove (percussion), Nicky 
Manuputty (saxophonist), 
(Gigi), Bams, dan Sara Wijayanto. 


Yang membuat D. Black Menthol Power Beat 
Spinach All Stars Road Trip 2012 seri kelima 
istimewa antara lain karena untuk. pertama 
kalinya Junior Sanchez tampil di Indonesia. Bagi 
yang belum akrab dengan sosok ini, dia adalah 
seorang produser musik, remixer, dan DJ yang 
telah bekerja sama dengan Madonna, Shakira, 
Katy Perry, Good Charlotte, Placebo, The Bravery, 
Daft Punk, Gorillaz, Blagk Audio, Hot Hot Heat, 
Roisin Murphy, Felix Da Housecat, New Order, 


Pasang Gaya 
di Lantai Dansa 


Pesona lantai dansa memang tidak ada matinya. Lampu 
kelap-kelip, sabetan sinar laser, dan hentakan musik, 
selalu berhasil membuat orang larut dalam keriaan dan 
keriuhan. Apalagi kalau acaranya dikemas dengan apik dan 
menghadirkan DJ-DJ dan musisi yang piawai, wooww. 


Tulisan ini adalah RALAT untuk Info Event yang terbit di Kompas, 


Selasa (18/9), halaman 4. 


The Faint, Emiliana Torrini, Jamiroguai, Giorgio 
Moroder, Moving Units, Les Rhythmes Digitales, 
dan lain-lain. 

Album terbarunya, Seize The Fewcha, banyak 
dipuji dan Sanchez disebut "pria tenaisans sejati 
yang bakatnya dicari". 

Sementara Sarah Howells, penyanyi, penulis 
lagu, dan vokalis trance Inggris ini mengejutkan 
semua orang dengan Out Of The Sky yang 
diproduksi bersama Lange pada tahun 2008. 

Lagu tersebut menjadi hit trance dan di- 
remix oleh Kyau & Albert dan Aly & Fila. Bahkan 
Armin van Buuren memilih lagu tersebut untuk 
album kompilasinya, A State of Trance 2008. 

Setelah sukses dengan single debutnya, 
Howells bekerja sama dengan musisi trance 
lainnya di tahun 2009, seperti Fist State, John 
O'Callaghan, dan Dash Berlin. Single tersukses 


adalah Find Yourself, kolaborasi dengan John 


Thomas Ramdhan 


O'Callaghan. 

Pada 2010, dua lagunya yaitu Changing 
Lane muncul di album First State dan Harmonic 
Motion di album Lange. 


“Talent” terbaik 


Untuk memperlihatkan kepedulian terhadap 
perkembangan dance scene di Tanah Air, digelar 


ASPJ 


juga Spinach DJ Hunt untuk mencari talent 
terbaik dari tiap kota yang dilewati. Satu dari 
mereka akan mendapatkan kesempatan untuk 
menjadi bagian dari salah satu management 
terbaik di Indonesia, Spinach Records. Pemilihan 
akan dinilai berdasarkan mixtape, penilaian juri, 
dan terutama seberapa besar keinginannya untuk 
berkembang di dance scene Tanah Air. IIKLAN/“/ 


22 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


DEDY TRI RIYADI 
Rumah Kopi 


Rahasia dari bibir kita sederhana: 
yang beku, mirip kabar sendu dari jendela lebar, dari beranda 
penuh kursi dan dari tiap daun meja. Sedang Kau menyaru 
dalam bau yang kuhidu dari asap tipis rindu di bibir cangkir. 


Dan mata kita diam-diam mulai menyimpan rahasia yang lain: 
Hangat tubuhmu menghitam dan sedikit berbuih, seperti 
pada sebuah pantai aku menemu bangkai ketam. Sementara 
sebentar-sebentar ada kalut yang mengarah ke laut, jauh 

dari aku dan sebuah sesal yang dipintal oleh kata-kata. 


Aku bukan musafir, hanya perut petualang yang tak lapar 
benar, Helai roti berselai nanas, bukan sesuatu yang pantas 
untuk dihidangkan, sebab - suclah dikabarkan sebelumnya — 
manusia bisa dipuaskan hanya dengan firman. 


Maka rahasia-rahasia hanyalah percakapan biasa di tubuh 
waktu. Diam-diam, di meja seberang ada yang mencuri tawa 
kita. Menyembunyikannya pada pekat malam, pada dada laut 
dalam, dan juga pada bangkai ketam. 


Lalu, apakah sesal? Dingin merapat di ketat cangkir. 
Dan kita hanya bisa saling memandang. 

Dan kita merapikan bibir masing-masing, 
Sementara meja dan kursi berderet-deret panjang 
di beranda, menyebar keharuman sederhana. 


Keharuman yang belum bisa diucapkan. 


2012 


DEDY TRI RIYADI 


Gs 
PUISI 


ARENA, JAKARTA BIENNALE XIII 2009 


Karya Rudi Mantofani — "NADA YANG HILANG” 


Di Kedai Bibit Tanaman 

Yang dipinggirkan daunan adalah anyaman cahaya 
menyintas lubang-lubang paranet lalu acuh melin 
tak menyapa juga tak menyentuh rambutmu yang ki 
mulai sering dikelabui kenangan. 


Yang disajikan aneka bunga selain harum dan warna 


DEDY TRI RIYADI 


TAHUN 2007-2009, WOOD, PAINT, 
ELECTRIC STRINGS AND PICKUPS VARIABLE 


DIMENSION 


DEDY TRI RIYADI 


Tabah Dahan 


Dia saksikan embun yang tadi pagi singgah 
diam-diam menghilang ke mana entah. 


Dia saksikan daun yang beberapa waktu 
baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. 


Dia saksikan juga bunga belum lama kuntum 
lalu mekar dan mahkotanya pun tersebar, 


Adalah angin kerap menggodanya, agar 
kelak, dia lebih tabah jadi kayu bakar. 


2012 


ZELFENI WIMRA 


sajak surau patah tiang 


kami jabat surau ini 
pengisi musim yang berlepasan dari jantung kami 
surau patah tiang 

tumbang menjelang hari raya terang 


di remang mihrab, masih ada yang tegak 
menggumam barzanj 
ke surau adik ke surau 
ke surau membasuh kaji 
risau bersambut rarau 
alif kami tak lagi berdiri 


2012 


ZELFENI WIMRA 


kampung tak bernabi 


perkampungan kembali tenang 


adalah nama-nama dan peristiwa, berkelindan dari 
aneka tandan dan buketan. Tanganmu rajin menyibak 
dan menyimaknya, meski ada getar halus itu. 


Getar serupa sayap serangga, kepik atau entah apa 
tetapi jelas mendengung seolah bunyi dari seberang 
gagang telepon begitu pembicaraan kita hentikan. 


Setelah Kau Mengunci Pagar 
Malam makin marak, 

senapan-senapan sepi 

saling menyalak. 


Dan dia - korban bulan bisu - 
baru berwarna biru, 
seperti habis ditahbiskan 


setelah ayat terakhir alfatihah diaminkan 
lidah kami berhenti pada alif lam mim 
tiga huruf berangkulan dalam rahasia 
mereka tidak sempat jadi kalimah 
kata alif: aku tak sanggup berdiri di titik kesendirian 
ucap lam: kau masih menjauh tak terjangkau tubuhku 
mim pun berseru: rajah aku lam. aku kedinginan. 


ZELFENI WIMRA 


puisi bungsu 
ibrigitte oleschinsky 


aku salut pada helaian rambut yang berpenggalan 
jatuh di lantai salon kecantikan 

sebilah gunting telah memisahkannya dari kepala seorang puan 
yang berias menjelang tiba hari pernikahan 


aku salut pada perut sepatu yang pandai merawat cemburu 
sebelum sebuah perjalanan direncanakan 

selalu bagian punggung yang dibersihkan 

dipugari dan diminyaki 

padahal sakit perjalanan tertumpu pada sisi dirinya yang tertekan 


aku salut pada jiwa tulus anak-anak ikan gabus 
menetas beratus-ratus 

langsung berhadapan dengan arus 

namun bila lapar menguras usus 

mereka serahkan badan dimakan induk yang rakus 


aku salut pada kepandaian seekor belut 
meskipun badan dibalut lumpur 

tetapi selalu bisa meluncur 

tanpa sedikit pun berlumur 


aku salut pada ketaatan si kaki seribu 
merangkak lambat menekuni lumut tebing batu 
seolah tidak tahu, laju waktu selalu terburu 
baginya, hidup sekenyang rahang 

mengapa harus berlari kencang seperti kijang 
atau melayang di awang serupa elang 


aku salut pada landak 

terbiasa menahan duri di atas daging sendiri 

aku salut pada kesetiaan burung hantu pada pasangannya 

aku salut pada airmata nelayan yang menetes ke tengah samudra 
aku salut pada puasa induk ayam yang mengeram 

aku salut pada pintu yang sedia menutup diri 

sebelum penghuni rumah bepergian 

aku salut 


aku salut pada bait-bait puisi di buku ini 

yang tidak pernah mengerang atau meradang 
padahal setelah aku karang dengan garang 

ia lebih berpeluang terbuang daripada dikenang 


2012 


Dedy Tri Riyadi lahir di Tegal, Jawa Tengah, 
dan kini tinggal di Jakarta, Ta bergiat di 


Paguyuban Sastra Rabu Malam (PaSaR Ma- 


2012 oleh sepotong lagu, terdengar ada yang berdentang ian 
seperti gemerincing lonceng Nk aa Bantan Hemat 
merayu-rayu engkau, menjelang jibril turun mengurai misteri kalam Zelieni, Wikika: lahh"di Sungai, Nanlanga 
Menyaru aku, tapi di kampung kami ini kini tinda lagi yang bisa kami panggil nabi Limopuluah Koto, Sumatera Barat. Ta tengah 
mempersiapkan buku kumpulan puisi per- 
sii su tamanya, Air Tulang Ibu. 
BUKU 


Lepas dari Jebakan Industri (Rokok) 


OLEH AHMAD MUSTHOFA HAROEN 


ejarah rokok di Indonesia ber- 
Sisir sedemikian rupa dan, 

kini, telah sampai pada fase hu- 
bungan industrial yang pelik. 
di di balik 


rokok dan tembakau 
dewasa ini? 

Satu dasawarsa ter- 
akhir ini tampak men- 
jadi babak penting da- 
lam kronik industri ro- 
kok di Indonesia. Kita 
melihat baik pemerintah, 
industri, maupun kekuat- 
an sipil tampil ke muka 
dengan argumentasi dan 
sumber dayanya — ma- 
sing-masing. Dalam ”perca- 
kapan publik", perspektif 
yang beragam memang di- 
perlukan. Namun, sengketa 
pendapat bisa pula berujung 
pada keriuhan yang tak ber- 
keputusan. Alih-alih bicara 
bahwa merokok tidak sehat, ja- 
ngan-jangan diskursus soal ro- 
kok juga tak lebih sehat. 

Tentu, tiap kajian tentang ro- 
kok mesti disambut dengan ter- 
buka. Publik boleh berharap men- 
dapatkan cukup informasi untuk 
menentukan sikap dan pilihan. 
Upaya persuasi, bagaimanapun, 
tetap sah sepanjang dilakukan de- 
ngan menjunjung tinggi kejujuran 
dan akal sehat. 

Tajuk buku ini tegas dan men- 
janjikan. Giant Pack of Lies: Bongkah 
Raksasa Kebohongan, Menyorot Ke- 
digdayaan Industri Rokok di Indonesia. 
Isinya laporan investigasi yang mem- 
beberkan konspirasi sejumlah industri 
rokok. Ini pilihan serius mengingat 
banyak dokumen industri besar yang 
diklasifikasi sebagai "top-secret”. Judul 
itu juga lebih memberi bobot pada 
hubungan industrial ketimbang tin- 
dakan merokok. Itu sebabnya, sejak 
awal penulis buku menandaskan po- 
sisinya sebagai ”saya tidak anti rokok”. 

Salah satu ide dasar buku ini ialah 
pandangan bahwa industri rokok 
tengah mencapai masa senja kalanya, 
Senja kala yang sesungguhnya terjadi di 
"negara-negara maju” itu diproyeksi- 
kan ke dalam konteks Indonesia me- 
lalui tren fakta dan data statistik. Di 
situ, Indonesia lantas dibaca sebagai 
benteng terakhir pertahanan industri 
rokok. Konteksnya jelas, yaitu jumlah 
perokok yang terus melaju dan je- 
jaring-industrial rokok yang telah se- 
demikian mapan. Proyeksi senja kala 
itu lantas diperkuat dengan asumsi 
bahwa bagaimanapun juga industri ro- 
kok di Indonesia akan kian terdesak 
karena publik semakin menyadari pen- 
tingnya kesehatan. 


KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


Buku ini menolak anggapan ada ke- 
pentingan asing di balik gerakan pe- 
ngendalian tembakau, terutama indus- 
tri farmasi dan asuransi. Bantahan itu 
dicukupkan dengan logika-logika se- 
derhana, Misalnya, industri farmasi 
justru menangguk untung dari banyak- 
nya penyakit yang disebabkan adiksi 
rokok seperti kanker. 

Bagian paling penting dari buku ini 
ada pada Bab IV dan Bab V, Kedua bab 
itu memaparkan temuan sejumlah do- 
kumen — rahasia — yang — berisi 
korespondensi internal perusahaan ro- 
kok multinasional pada dekade 
1970-an hingga 1990-an. Dokumen-do- 
kumen itu dipublikasikan, setelah me- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


DATA 
BUKU 


lalui proses panjang, atas 
desakan Jaksa Agung 46 
negara bagian di Amerika 
Serikat pada 1998. Di- 
lihat dari angka tahun, 
dokumen-dokumen itu 
secara faktual telah ter- 
paut jauh dengan masa 
kini. Sejumlah ekseku- 
tif industri rokok me- 
nyebutnya "out of da- 
te”, Alhasil, para pe- 
nulis menempuh ja- 
lan memutar. Temu- 
an-temuan utama 

dari dokumen di- 

konfirmasikan de- 

ngan rentetan ke- 
jadian mutakhir. 
Pendeknya, do- 
kumen lama di- 
baca untuk me- 
mahami perila- 
ku dan siasat 
industri rokok 
masa kini. 

Dari sekitar 

tujuh juta 

lembar doku- 

men yang bi- 

sa diakses 
publik via internet 
itu (http://legacylib- 
raryucsfedu/), setidaknya 
terdapat 3.000 dokumen yang re- 
levan dengan Indonesia. Sebagian be- 
sar berisi lobi-lobi politik yang me- 
libatkan pejabat, instansi, ilmuwan, 
legislator, hingga wartawan. Lobi-lobi 
itu membidik arah regulasi yang me- 
mihak kepentingan industri rokok. Sa- 
lah satunya ialah intervensi atas RUU 
Kesehatan tahun 1992 seperti terbaca 
dalam korespondensi antara Eksekutif 
BAT Indonesia dengan Petinggi Pusat 
BAT di London. Temuan ini seolah 
mengonfirmasi raibnya Pasal 113 Ayat 
2, yang mencantumkan nikotin sebagai 
zat adiktif, dalam pengesahan RUU 
Kesehatan 2009. 

Contoh lain dari konfirmasi itu ialah 
strategi branding industri rokok. Do- 
kumen-dokumen lama menunjukkan 
bahwa kedekatan dan kelekatan citra 
dengan anak muda telah disiapkan 
sudah sejak lama. Di negeri ini, strategi 
itu mewujud dalam keleluasaan ber- 
iklan di beragam media hingga spon- 
sorship konser musik dan olahraga. 


& Judul: Giant Pack of Lies: Bongkah Rak- 
sasa Kebohongan, Menyorot Kedigdayaan 
Industri Rokok di Indonesia 

& Penulis: Mardiyah Chamim, dkk 

“ Penerbit: KOJI Communication dan Tempo 
Institute 

€ Cetakan: 

& Tebal: xx: 

# ISBN: 978-602-98652-1-9 


2011 
4 249 halaman 


Strategi ini berhasil dengan indikasi 
populasi perokok muda yang terus me- 
ningkat saban tahun. 

Selain mengungkap dokumen raha- 
sia, wawancara, temuan lapangan, dan 
kompilasi berbagai laporan riset, buku 
ini sangat bersemangat dalam mem- 
bongkar mitos pengendalian tembakau, 
Misalnya, mitos tembakau sebagai ta- 
naman khas Indonesia, mitos 
ketergantungan terhadap duit rokok, 
hingga mitos merokok sebagai hak in- 
dividu. Para penulis buku ini meyakini 
mitos-mitos tersebut secara sengaja 
dibangun industri rokok untuk me- 
langgengkan kepentingan bisnis me- 
reka, 


ditulis orang Indonesia. Sejak anggitan 


Onghokham dan Amen Budiman 
(1988) hingga karya Mardiyah Chamim 
dkk ini, saya menemukan kecende- 
rungan pola yang laten dalam penu- 
lisan rokok, entah pro atau kontra. Pola 
itu bekerja melalui logika induksi dan 
metode verifikasi. Sebaliknya logika de- 
duksi dan metode fal i jarang di- 
pakai. Para penulis rokok agaknya telah 
lebih dulu memegang sejenis “iman” 
yang akan membimbing dan menjadi 
kerangka proses penulisan. Jika ada 
temuan yang tak sesuai dengan "iman” 
yang semula, temuan itu mesti ter- 
singkir betapapun penting dan ber- 
harga. 

Pola macam itu mendeterminasi pe- 
nulis rokok untuk merangkul bukti 
ng menyenangkan sekaligus meng- 
usir bukti yang tak menguntungkan. 
Bagi saya, ini justru memperpanjang 
gerak mundur tak berujung dalam per- 
debatan rokok. Tulisan-tulisan ihwal 
rokok acap ditulis dengan semangat 
dan asumsi kebenaran mutlak. Ini pula 
yang membuat banyak tulisan soal 
rokok ditulis dengan sangat linear. 
Mereka yang menentang atau men- 
dukung industri rokok bisa jadi 
sama-sama terperangkap dalam jebak- 
an kapitalisme (Capitalism Trap). Da- 
lam ekstremitas pro-kontra terhadap 
industri rokok, toh yang untung adalah 
hasrat para pemodal besar jua. Tak 
peduli mereka membayar Anda atau 
tidak. 

AHMAD MUSTHOFA HAROEN, 
Pegiat Komunitas Kembang Merak, 

Tinggal di Yogyakarta 


00600 BUKU BARU 


Menciptakan Rasa Aman bagi Warga Negara 


& Judul: Politik Sistem Jaminan Sosial: Men- - 
ciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar Dinna Wisnu, Ph.D 

& Penulis: Dinna Wisnu 

#@ Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012 

# Tebal: xiv-273 halaman 

& ISBN: 978-979-22-8333-4 


Kekuatan perekonomian Indonesia bersandar 
pada jumlah warga negaranya: keberadaan tena- 
ga kerja di sektor informal, perusahaan kecil 
menengah, dan perusahaan Indonesia yang 
mempekerjakan tenaga lokal, Namun, kebijakan 
publik yang berkembang di Indonesia mem: 

ihatinkan. Daya beli 'arakat semakin ter- 
kikis. Pendekatan pemerintah melalui program 
bantuan sosial tidak menyelesaikan masalah ka- 
rena sudut pandangnya tidak berpihak kepada 
rakyat kecil dan pekerja. Tanpa terobosan dari 
pemerintah, Indonesia yang seharusnya sangat berdaya justru akan tak berdaya 
di pusaran ekonomi global yang penuh tarik-menarik kepentingan. 

Sistem jaminan sosial semestinya me ar risiko yang sifatnya ma- 
nusiawi seperti sakit, punya anak, kecelaka a, pensiun, bahkan meninggal 
tidak ditanggung sendirian oleh warga negara secara individual. Kebersamaan 
menghadapi ketidakpastian, kemampuan menghadapi risiko hidup itu dapat 
dimanfaatkan pula untuk menopang perekonomian, yakni dengan memberi 
kepastian hubungan industrial dan biaya produksi kepada pengusaha, men- 
dorong investasi pada keterampilan yang lebih baik karena daya beli ditunjang 
oleh kemampuan memenuhi kebutuhan manusiawi itu. Dana publik yang 
terkumpul dalam jumlah besar tersebut kemudian akan mendorong inves 
negara pada sektor-sektor yang strategis bagi bangsa. 

Avalisis posisi sistem jaminan sosial dalam ekonomi pasar, lengkap dengan 
pengalaman reformasi jaminan sosial 1998-2011 di Indonesia, dipaparkan dalam 
karya ilmiah ini. Potret perbandingan dengan sejumlah negara lain, termasuk 
negara tetangga di Asia, juga disertakan. (DRA/LITBANG KOMPAS) 


POLITIK 


SOSIAL 


Moncigtusan Puca Aman 
Salam Ekonomi Pane 


Dokter Liem, Bidan Ladokgi 


# Judul buku : Berlayar Tanpa Batas 
€ Penulis: Tirta Halim 

€ Edisi: |, 2012 

& Tebal: xxxt226 halaman 


Berlayai 
Tanya deata 


Ladokgi merupakan istilah yang digunakan 
awam untuk menyebut Lembaga Kedokteran 
Gigi (LKG) Angkatan Laut. Lembaga ini di- 
dirikan tahun 1964 untuk memenuhi kebutuhan 
pelayanan kesehatan gigi bagi para prajurit AL. 
Cikal-bakal keberadaannya tidak dapat dipisah- 
kan dari upaya dan jasa Tirta Halim, yang akrab 
disapa dokter Liem. 

Pria kelahiran 1931 ini bertekad mengab- 
dikan diri di instansi Angkatan Laut selepas 
menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi. Li- 
em Tjing Kiat mengawali karier dengan ber- 
tugas di Jawatan Kesehatan AL. Ruang praktik 
pun memainkan peran penting dalam perjalanan kariernya. Di sana ia ber- 
kesempatan berinteraksi dengan berbagai strata dan golongan. Diplomasi kursi 
dental pernah berjasa melancarkan kunjungan pejabat asing yang nyaris batal 
akibat keputusan Menhankam/Pangab Jenderal M Yusuf membekukan segala 
kegiatan nonrutin dengan pihak asing. Perbincangan dengan Menteri/Panglima 
Angkatan Laut Laksamana RE Martadinata yang datang berobat membuahkan 
dukungan pendirian LKG AL. 

Melalui LKG AL terwadahi kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan 
klinik gigi spesialis serta sarana pendidikan dan pengembangan kemampuan 
dokter gigi. Atas gagasan dokter Liem pula, Ladokgi kemudian dikukuhkan 
menangani program Bina Tunggal sebagai sistem pembinaan dan pengembangan 
karier secara lengkap bagi kedokteran gigi di lingkungan TNI. Dengan fasilitas 
berkualitas dan gedung megah di tengah metropolitan, Ladokgi menjadi saksi 
pengabdian dokter gigi asal Banyuwangi ini. (THA/LITBANG KOMPAS) 


NUSANTARA 23 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


UDAR- RASA 


Media Cetak 


OLEH BRE REDANA 


bilang luar biasa, banyak pihak masih percaya pada 
kelestarian hidup media cetak. Salah satu alasannya, 
pada diri media cetak terkandung kredibilit: 

Benarkah demikian? Kelihatannya justru di situ ironinya. Yang 
dimaksud kredibilitas pada media cetak, terkadang berarti pada 
sifat formalnya. Formal sendiri identik dengan kemapanan, 
establishment, bahkan pemerintah. 

Menyangkut keformalan, sejarah panjang media cetak sampai 
kemudian dia menemukan kemapanannya, mungkin bisa di- 
samakan dengan evolusi busana pria bernama jas. Tak ada lagi 
mode pakaian pria bisa menyaingi kesempurnaan jas, Ke- 
sempurnaan-yang kemudian membawa jas pada simbol for- 
malisme-pada perkembangannya sering menimbulkan kese- 
balan pada beberapa pihak, terutama kepada mereka yang 
antikemapanan, Jas, dalam era post-modernisme, ada yang 
mencemooh sebagai "kesempurnaan yang mengganggu” 
(irritating perfection). 

Tanda-tanda semiotik berupa keformalan itulah yang terlihat, 
ketika para petinggi media cetak berkumpul. Fifth Media 
Cooperation Forum (Forum Kerja Sama Media) berlangsung di 
Changehun, China, pekan lalu. Saya tidak ingin mempersoalkan 
bahwa semua orang harus memakai jas dan dasi-sesuatu yang 
tidak saya sukai. Hanya saja, tampaknya formalitas menjalar 
sampai ke cara berpikir sebagian peserta, yang rata-rata war- 
tawan kawakan, berasal dari sepuluh negara ASEAN ditambah 
China, Jepang, dan Korea. Sangat formal, normatif, seperti para 
pejabat yang memberi presentasi sebelumnya. 

Pemerintah setempat dan pejabat dari Jepang dan Korea yang 
menjadi keynote speakers memberi pengarahan, intinya media 
"bebas dan bertanggung jawab”, Harus ikut mendukung 
asi pemerintah, harus ini-itu, dan seterusnya, Mereka juga 
bicara masalah nasionalisme, 

Kalau ditelusur lebih lanjut, mengapa pejabat dari China, 
Jepang, dan Korea (hanya tiga negara itu yang diwakili para 
pejabatnya) menekankan masalah itu, rupanya di antara mereka 
tengah terjadi konflik teritorial, Khusus antara China dan Jepang, 
mereka tengah bersengketa mengenai kepemilikan atas Ke- 


pulauan Diaoyu. Makanya, para pejabat ini memberi n: Setelah menunggu semalaman, 
tentang nasionalisme, sembari berpesan agar media ”jangan 


mengobarkan sentimen nasionalisme”. Yang obyektif, kata me- kira-kira pukul 10.00 Wita di awal 
reka, . bagan Juli 2012 lalu, Arie Smit membuka 
Ironisnya, begitu forum pembicaraan wartawan dimulai, se- pintu. Ia keluar dari dalam bilik sisi 


bagian besar peserta ikut bicara mengenai nasionalisme, Banyak 
peserta ikut-ikutan bilang bahwa kami, orang media, harus kiri, di utara kolam renang Villa 


Ms perkembangan media baru atau new media ter- 


KOMPAS /PUTU FAJAR ARCANA 


ARiE Smit 
- La Lengkap: Hendrikus Johanes 
- Hg Zaandam (Belanda), 15 April 


. pengiikan Akademi Seni Rupa 
Rotterdam 

Apa yang membuat Anda betah? & Prestasi: Pencetus Aliran Young Ar- 

Ada alam dan kultur, Ada manusia KU melahirkan ratusan pe- 
yang baik-baik, eh istimewa. Tropis? P : 
Tetapi sekarang kurang tropis, Saya se- . Pengbaaan, Maa Aoa Ka 
dikit kecewa dengan cunca. Biasanya MI Dfarma Kusuma dar Pemernta 
ap tahun di bulan Juli, (s uhu) Ubud 
antara 29 dan 30 derajat. Sekarang ini 


buat peta. Ta berkantor di Jalan Gunung 
Sahari Batavia, di mana Arie belajar 
soal-soal litografi, fotografi, dan juga 
sekaligus fotolitografi. 

Pengalaman paling mengenaskan da- 
lam hidupnya, ia pernah ditawan Jepang 
dan harus menjalani kerja rodi di Tha- 
iland selama hampir empat tahun. ”Ka- 
mi harus membuat jembatan-jembatan. 
Dalam film The Bridge on the River Kwai, 
itu kalau pernah menonton, saya terlibat 
di situ. Sungguh-sungguh terjadi itu, 
Saya salah satu dari mereka yang ikut 


BANYAN TUA 
YANG KOKOH 


bertanggung jawab, ikut membangun pengertian antarnegara, 
jangan mengobarkan nasionalisme berlebihan, dan lain-lain. 
Sempat terlintas di otak, yang bicara ini wartawan atau menteri 
luar negeri... 

Siapa yang diwakili media? Pada era kapitalisme dan konsumsi 
global g 
keta t u kepemilikan war , terjadi di Asia, 
misalnya antara Indonesia, Mal: dan Singapura. Khusus 
dengan Singapura, Malaysia bersengketa mengenai kepemilikan 
asal-usul nasi haina ya katakan di forum itu, dalam era 
post-nationalism, nasi hainan mau diklaim milik Malaysia atau 
Singapura saya tak peduli. Pokoknya enak, saya makan. 

Dalam jadwal, selain diskusi, acara yang dianggap penting 
ama. Tempat sudah dipersiapkan. Kami berdiri 
seperti para anggota kabinet ketika difoto 


sai pelantikan. 

Inilah bentuk formalisme yang lain lagi. Sam 
kami harus bagaimana ada yang mengatur, Tak j 
ini mengacungkan tanda V. 
juga. Jadi teringat Susan Sontag. Fotografi menurut dia 
adalah supaya kita mengingat akan hari akhir. Remember your 
mortality, katanya. 

Kalau formalisme tadi tak ditinggalkan di tengah dunia yang 
kian cair, jangan-jangan, foto kami bakal jadi kenang-kenangan 
terakhir media cetak... 


REDAKSI YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi 
KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, berikut nomor telepon 
yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-su- 
rat yang diterima. 


Harga Tiket Kereta Api Tidak Standar 

Pada tanggal 13 Agustus 2012, kami sekeluarga lima orang 
melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta, dengan naik 
kereta Argo Lawu, Naik kereta dari Stasiun Tugu, Yogyakarta, 
pukul 08.56 WIB, dan turun di Stasiun Gambir, Jakarta, pukul 
16.20 WIB, 

Saya membeli tiket kereta api di agen tiket, di Taman Topi, 
Bogor, pada tanggal 15 Mei 2012, dengan harga tercetak di tiket 
sar Rp 460.000 per tiket. Yang patut dipertanyakan pada 
perjalanan di hari tersebut, orang di sebelah saya bisa men- 
dapatkan tiket kereta yang sama dengan harga Rp 325.000 per 
tiket, yang dibeli tanggal 11 Agustus 2012 di sebuah minimarket, 

Bagaimana bisa terjadi, pembelian tiket jauh hari dari waktu 
perjalanan bisa lebih mahal dari harga tiket yang dibeli dua hari 
sebelum perjalanan? Saya sudah melakukan klaim kepada pe- 
tugas cek tiket pada hari perjalanan tersebut, tetapi tidak bisa 
memutuskan. 

Sebaiknya harga tiket kereta api standar untuk waktu, tanggal, 
dan kereta yang sama dalam satu perjalanan, 

A PRAPTA RAHARJA 
Ciomas Permai Blok A 2, Bogor 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umume — Jatob Oetama 
Wakil Pemimpin Umume Agung Adiprasetyo, St. Sularto 
Pemimpin Radaksi/Penanggung Jawab: Rikari Bagun 
“Wakil Pemimpin Redaksi: Tilas Kuncalyono, Buliman Tanuredj, Ninuk Wardiara Pambudy 
Rodaktur Senior: Ninok Laksono, August Parengkuan 
Redaktur Pelaksana: James Luhulima. 
Wak Redaktur Pelaksana: Mohammad Baki, Bambang Sigap Sumantri 
Sekretaris Redaksi: Retno Bintari. M. Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sanggingan, Ubud, Bali, dibantu 
sebuah kruk. Pelan-pelan ia geser 
kakinya sebelum melemparkan 
tubuhnya yang besar di sebuah 
”velbed” di beranda. Pelukis 
berdarah Belanda itu kini berusia 
96 tahun! 


OLEH PUTU FAJAR ARCANA 


ari lantai dua sebuah cottage di 
Psi yang sama, di mana saya 

menginap, terlihat Arie mere- 
gangkan tubuhnya beberapa saat, Tak 
sampai 5 menit ia masuk kembali ke 
dalam bilik. Kain pantai pembalut tu- 
buhnya tertinggal di atas velbed, Pagi itu 
ia hanya mengenakan rt yang di- 
bungkus jaket lusuh, serta topi wol yang 
warnanya sudah pudar, Harapan untuk 
bisa bertemu sepertinya tipis. Sejak dulu 
Arie Smit sangat selektif menerima para 
tamu, Ia tidak terlampau menyukai ke- 
ramaian, 

Tak lama berselang, T Wayan Wita 
(40), karyawan Villa Sanggingan, yang 
selama ini ditugasi pemilik penginapan 
Pande Wayan Suteja Neka mengurus 
Arie Smit, muncul. Seperti biasa, Wita 
datang membawa sarapan Arie berupa 
sop labu yang dibeli dari sebuah warung 
di Ubud. "Pak Arie setiap hari sarapan nya 
si, 
u dan roti di ka- 
sembari memberi 
isyarat akan coba membujuk Arie Smit 
untuk satu pertemuan singkat. 

Pagi sudah beranjak siang, Arie Smit 
tak juga keluar kamar. Mungkin orang 
tua 'itu tertidur setelah sarapan tadi. 
Sejak dua minggu lalu pelukis yang di- 
kenal sebagai mahaguru aliran Young 
Artist ini berpindah bilik. Selama ber- 
tahun-tahun ia memilih sebuah paviliun 
di tebing Tukad Campuhan (sungai), di 
bagian belakang Villa Sanggingan. Di 
Situlah satu sesi wawancara pernah saya 
lakukan tahun 1996 silam, ketika Arie 
Smit ”masih” berusia 80 tahun. "Karena 
Pak Arie makin tua dan sering sakit, kita 
pindahkan ke depan. Baru dua minggu,” 
tutur Wita di beranda, "Tunggu ya, se- 
bentar lagi..,” tambahnya. 

Daun pintu berbilah dua bilik Arie 
tiba-tiba berderit. Arie dibantu Wita ber- 
gerak pelan sekali. Ta nyaris seperti me- 
nyeret kakinya. Belum sampai di velbed, 
Arie berujar, "Anda tinggal di sebelah? 
Saya senang masih ada wartawan yang 
mau datang...” 

Selamat pagi Pak Arie? 

Saya akan mati. Pasti. Sekarang sudah 
berangsur-angsur mati. (Tapi) begitu ca- 
ra mati di Indonesia ya, pelan-pelan. Saya 
lebih suka mendadak... (Kalimat ini di- 
ucapkan Arie dalam nada humor yang 
pahit). 

Tetapi sedang sehat, kan? 

Apa? Sehat. (Arie berkata tegas sem- 
bari menegakkan leher dan memonyong- 
kan mulutnya. Pasti itu tanda bahwa 
pada usia menjelang satu abad ia masih 
diberi kesehatan oleh Semesta. Menurut 
Wita, belakangan Arie Smit selalu ber- 
keinginan untuk segera mati. Ta merasa 
sudah diberi hidup yang begitu panjang 
di Bali). 

Kenapa ingin mati, bosan di Bali? 

Saya umur cukup. Sekarang sudah 96 
tahun, tetapi cara meninggal itu begitu 
lamban. 

Itu karena Anda sehat berarti. 

Ah saya tidak mau apa-apa lagi... Tapi 
ini rekor, tidak pernah ada orang kulit 
putih yang tinggal di Bali selama saya. 
Saya tinggal 60 tahun, hampir tak pernah 
ke luar negeri. Sebab saya senang. Pernah 
ke Belanda dan Italia sebentar-sebentar, 
tapi selalu kembali lagi ke sini. 


marnya, 


terkadang 25 dan 26 derajat. Saya ke- 
cewa dengan cuaca, cuaca kecewa de- 
ngan saya, ha-ha-ha.... 


Legenda hidup 

Arie Smit bagai legenda hidup di Bali. 
rkan dengan Rudolf Bonnet 
(Belanda) dan Walter Spies (Jerman), 
dua orang penting dalam sejarah seni 
rupa Bali setelah mendirikan kelompok 
pelukis Pita Maha di Ubud. Seni rupa 
gaya Ubud dan Batuan, yang kini di- 
warisi orang-orang Bali, berasal dari 
Bonnet dan Spies. Selain sebagai pelukis 
yang merekam lanskap pedesaan, per- 
bukitan, dan pegunungan Bali, tahun 
1960 Arie Smit mengajar anak-anak Du- 
sun Penestanan, Ubud, melul Ta 
memberi mereka cat, kuas, kanvas, dan 


ya beli sekitar 40 meja dari warga, 
di mana itu sehari-hari digunakan untuk 
judi ceki. Kepala desa senang sekali, 
ha-ha-ha..” ujar Arie, 


si n Ama Mepah anglki anak 


attung Arie Smit, di antaranya ada 
nama-nama yang kini terkenal seperti 
Nyoman Cakra, Nyoman Londo, Ketut 
'Tagen, dan Ketut Soki, gaya melukis ini 
menjadi aliran yang beranak-cucu. Me- 
nurut catatan pengamat seni rupa Agus 
Dermawan T, kini terdapat ratusan pe- 
nekun Young Artist di Penestanan. Alir- 
an yang kini berusia lebih dari 50 tahun 
itu telah membawa Dusun Penestanan 
beranjak dari kemiskinan. "Penestanan 
kini jadi salah satu dusun paling se- 
jahtera di Ubud,” tulis Agus (Kompas, 9 
Mei 2010). 

Tidak menyesal memilih jadi warga 
Indonesia? 

Sebagai pengalaman hidup, pada 20 
Desember 1950 saya orang Belanda ter: 
akhir yang menjadi warga Indonesia. 
Waktu itu begitu gampang tidak usah 
bayar di Kehakiman. Sekarang, kan, su- 
dah zaman SBY dan ODH, ya? 

Mungkin maksudnya OHID, kan? 

Oh ya? ODH, OHD... (Arie berkali-kali 
melafalkan singkatan ODH dan OHD. 
Tentu yang ia maksudkan dengan ODII 
itu OHD alias Oei Hong Djien, juragan 
tembakau, kolektor, dan pemilik Mu- 
seum OHD Magelang, yang belakangan 
namanya mencuat gara-gara isu lukisan 
palsu). Sayang ya dia orang baik yang 
naif.... 

Anda mengikuti perkembangan seni 
lukis di Tanah Air? 

Oh iya saya membaca sedikit-sedikit, 
tapi tidak menonton televisi. 

Bagaimana Anda menjalani hari-hari 
menjelang 100 tahun? Masih melukis? 

Setiap hari saya senang kalau ma- 
tahari terbit Saya senang tiduran di 
beranda. Saya diperhatikan oleh pe- 
layan. Untuk orang Bali mati tidak 
apa-apa, karena akan kembali lagi. 
Tetapi saya tidak tahu, kalau saya kem- 
bali tidak apa-apa, saya tidak pernah 
bosan, saya ingin GO tahun lagi (di sini). 
Kalau melukis saya di atas... (Arie me- 
munjuk studionya di lantai dua cottage. 
Wita bilang belakangan Arie Smit sudah 
jarang melukis, matanya sudah mulai 
kurang awas). 

Kenapa Anda suka sekali dengan pe- 
mandangan? 

Saya (memang) pelukis pemandang- 
an. Tidak ada orang Bali yang melukis 
pemandangan. Saya melulu pemandang- 
an. Dulu Bonnet melukis model. Spies 
sawah. (Hans) Snel dan (Antonio) Blan- 
co perempuan. Saya tidak lupa terhadap 
keindahan alam karena alam yang paling 
penting di Bali. Semua turis datang tidak 
untuk kebudayaan, tetapi untuk alam. 
Dulu pertama kali saya tinggal di Ubud, 
malam-malam terdengar ombak pecah 
di Sanur, Sekarang tidak mungkin, ba- 


nyak mobil... 


Serdadu 


Arie Smit lahir 15 April 1916 di Z 
andam, Belanda, sebuah kota indu 
Keluarganya pemilik Smit Expeditie 
yang telah berdiri sejak 1797. Smit tidak 
mengikuti jejak keluarga sebagai pe- 
bisnis. Ta justru memilih sekolah di 
Akademi Seni Rupa Rotterdam, meski 
tak sampai selesai. Sejak kecil, keka- 
gumannya pada wilayah tropis sudah 
dipendamnya, Ta selalu mencari-cari pe- 
luang untuk pergi ke Hindia Belanda, 
negeri jajahan Kerajaan Belanda. 

Arie menjalani wajib militer dengan 
menjadi serdadu, "hanya" agar bisa pergi 
mengembara ke Hindia Belanda, Ber- 
sama 30 tentara Belanda lain, Arie me- 
nuju Hindia Belanda pada 1938 meng- 
gunakan kapal Mail en Passagiersdier 
"Rotterdamsche Lloyd”. Menurut ca- 
tatan buku Prisi Warna Arie Smit (Agus 
Dermawan T), Arie tak kurang me- 
nempuh perjalanan selama sebulan. Ta 
ber melalui Lissabon, Marseille, 
Port Said, Colombo, Sabang, Belawan, 
sebelum kemudian merapat di Tanjung 
Priok, Batavia. 

"Pada setiap persinggahan saya mem- 
buat sket di buku,” kenang Arie sambil 
mengatakan bahwa buku sketsa itu di- 
simpan oleh atasannya di dinas ke- 
tentaraan dan tidak pernah dikemba- 
likan lagi. 

Setiba di Batavia lantaran waktunya 
lebih banyak dihabiskan untuk mem- 
buat sketsa, Arie dipindahkan ke Ja- 
watan Topografi, Di sini ia bertemu 
dengan orang-orang yang pandai mem- 


PENGEMBARAAN 


membuat jembatan,” tutur Arie dengan 
ingatan yang masih tajam. 

Apa rahasia membuat ingatan tajam 
seperti Anda? 

berkeliling dan melul 
a. Itu dahulu saya jala 
pindah 40 kali di Bali. Semua untuk 
mencari pemandangan. Di sini aneh, 
variasi pemandangan begitu aneh. Ada 
sawah, bukit, laut, gunung, jalan yang 
berkelok-kelok. Tidak sama satu dengan 
lain. 

Anda seperti pohon banyan (beri 
dalam lukisan-lukisan Anda? Setuji 

Ah itu istilah Anda. Saya sudah tua 
dan mau mati. Saya suka dekat alam. 
Pohon itu misteri, 

Selain pemandangan, dalam beberapa 
seri Arie menggambar pohon banyan tua 
sebagai fokus dalam lukisannya. 
pohon-pohon itu seperti men 
dirinya. Pada usia 96 tahun, meski tu- 
buhnya sudah "rusak", istilah Arie, 
ingatannya jauh melampaui batas-batas 
manusia normal. Ia masih bisa ber 
panjang lebar dan menyebut nam: 
ma dengan tepat, meski harus beberapa 
kali terhenti. “Ini kepala sering boce 
meski saya sudah pakai topi ha-ha-hi 
guraunya selalu. 

Arie mungkin tak ubahnya bagai 
banyan tua yang kokoh. Ta sesekali ma- 
sih melukis meski matanya kurangawas. 
Ta tetap menjadi legenda hidup, ter- 
utama bagi warga Dusun Penestanan, 
yang kini sebagian besar hidup dan 
disatukan dalam aliran Young Artist. 

Arie memberi isyarat untuk menyu- 
dahi obrolan. 

"Cukup ya, saya harus 
dah tua, sudah mau ma 


in 


istirahat, Su- 


TRONG PURNAMA SIDII 


Hidup Berpindah-pindah 


ingatannya, sudah berpindah tempat tinggal sebanyak 40 kali. 

”Pertama kali mendarat di Buleleng lantas ke Kintamani kemudian 
Ubud, Sanur, dan semua wilayah. Saya bisa tinggal lima tahun di satu 
daerah,” katanya. 

Dulu di Bali selalu ada satu kamar kosong di satu keluarga. Ka- 
mar-kamar itu sebenarnya dibuat untuk anak-anak yang sedang sekolah 
di Yogyakarta. Sebelum mereka pulang kamar itu selalu kosong. 
"Masalahnya selalu tidak ada kamar mandi. Saya tidak bisa ikut mandi di 
sungai sebab bagaimanapun saya tetap orang Barat,” tutur Arie. 

Oleh sebab itu, di setiap keluarga yang menjadi induk semangnya di 
pedesaan Bali, Arie selalu membuat kamar mandi sendiri. "Saya sam- 
pai-sampai disebut arsitek kamar mandi, ha-ha-ha,” ujar lelaki yang tetap 
hidup sendiri ini. 

Pengembaraan Arie di pedesaan Bali tak lain untuk memburu cahaya 
dan pemandangan alam yang menurutnya sangat misterius. Ia biasa 
bekerja dengan cara membuat sketsa berbagai obyek yang dilihatnya. 
Sketsa-sketsa itulah yang kemudian digarapnya di studio selama ber- 
bulan-bulan. "Bahkan, saya simpan sketsa sampai tahunan, bisa sekarang 
saya kerjakan sebagai lukisan,” kata Arie. 

Sejak usianya mencapai 80 tahun, Arie mulai jarang bepergian. Ia cuma 
berjalan dari Villa Sanggingan menuju Museum Neka, yang jaraknya 
kurang dari 1 kilometer. (CAN) 


Gis memutuskan hidup di Bali tahun 1956, Arie Smit, menurut 


24 KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


KOTAK 


| R |) Serba Delapan 


and Kotak berulang tahun ke-8 pada 27 September mendatang. Untuk 
B merayakannya, band yang digawangi Tantri (vokal), Chua (bas), dan Cella 


antan su- — Siang harinya, sosok bertu- — berbagai acara pekan mode (gitar) berencana menggelar 8 konser di 8 kota dalam waktu 8 hari. Konser 
permodel buh mungil untuk ukuran ini, Moss tak terhindarkan dimulai di Surabaya dan berakhir di Jakarta. 

Kate Moss — model asal Eropa—hanya dari pertanyaan media, "Pada setiap konser kami menyanyikan delapan lagu dan membawa delapan 
(68) mun- 170 sentimeter—ini ter- ”Apakah Anda akan kem- media, Kami juga menyediakan delapan cendera mata. Pokoknya serba delapan,” 


ujar Tantri, Rabu (19/9), di Jakarta. 


cul pada Agar bisa memenuhi target, Kotak memilih kota-kota yang mudah dijangkau 


tangkap kamera tengah be- bali tampil di panggung?” 


hari pertama Milan Fashi-  lanja di toko barang antik. ”Saya pernah tampil un- | dalam waktu beberapa jam melalui jalur darat. Dari satu kota ke kota lainnya, 
on Week yang berlangsung Meski bergaya kasual, me- tuk Louis Vuitton. Tetapi, Kotak akan menggunakan bus yang dilengkapi tempat tidur, dapur, kamar 
pada 19-25 September, makai legging, blus, dan se- saya tidak yakin akan me- mandi, sofa, dan fasilitas lainnya. Pokoknya, Kotak tidak akan mampir ke hotel 
Meski tak tampil di pang-  patu bot, model yang po- lakukannya lagi meski saya sekadar untuk tidur, 


Chua mengatakan, ini tur pertama Kotak dengan menggunakan bus.” Awalnya 
saya bingung juga bagaimana mandinya, kalau mules bagaimana? Ternyata 
semua sudah disiapkan (manajemen). Kami juga enggak ada yang rewel sih," ujar 


gung, model asal Inggris — puler di pertengahan era juga tidak pernah memas- 
ini membuat heboh pa- 2000-an ini tetap terlihat tikan tidak akan pernah 


ra pewarta foto, menawan, melakukannya,” kata Moss. Chua, 
Moss tampak mena- Pekan sebelumnya, Moss "Menyenangkan juga na- | Agar selama di per- 
wan mengenakan ga- — juga berada di barisan de- ik panggung lagi untuk se- jalanan nyaman, 
un pendek dipadu bla- pan penonton pada pera- kali waktu, tetapi bukan PP 
zer dan high heels serba gaan busana dari rumah berarti saya ingin tampil di hiburan lainnya. 
hitam. Wajahnya tam- mode Mulberry di London — London-Milan-Paris seperti | "Pokoknya per- 
pak segar dengan tatari- Fashion Week, dulu,” kata Moss. jalanan — kami 
as lipstik merah menyala, Atas kehadirannya di (TELEGRAPH/DAILYMAIL/IYA) ara “al 


(BSW) 


idi Mulia, Nola, 
W dan Cynthia La- 

musu, awak trio 
Be3 (dibaca B three) itu 
menghidupkan pergelaran 
The Legendary Journey, Ra- 
bu (19/9) malam, di Hotel 
Indonesia Kempinski, Ja- 
karta. Acara nyanyi-nyanyi 
garapan Garin Nugroho itu 
dihelat untuk merayakan 
50 tahun Hotel Indonesia. 


| Menawarkan manfaat mobil pengganti 
dan perbaikan cepat untuk menunjang 
aktivitas Anda 


Awak Be3 turun ke pang- 
gung dan mengajak tamu 
mengobrol dan menyanyi. 
Salah satunya adalah Se- 
tiawan Djodi yang malam 
itu hadir bersama istri dan 
anaknya, 


Into lengkap hubungi Divisi Persona 
PT Zurich Insurance Indonesia 


55 .ae R1) 5793 6770 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


asalah dengan tata suara sehingga Jangan ya, Om, kami senang melihat Om sudah sehat,” 
r sayup-sayup. Dengan tangkas, — kata salah seorang awak Be3 dengan ramah dan 
gangguan teknis itu menjadi — ampuh membelokkan pembicaraan. 


hiburan, "Kayak radio zaman dulu ya,” kataawak Be3 —— Trio Be3 pada pentas itu memang terampil ber- 
yang disambut tawa hadirin. impro di luar skrip. "Kami dituntut banyak Ff GA 
Ketika ucapan Djodi mulai terdengar jelas, Be8 peran. Tak hanya sebagai penyanyi, tapi juga presenter, v k 
lagi-lagi harus menyelamatkan situasi. Kali ini karena” dan entertainer. Jadi, kami pasrah saja deh akan | (2) ZURICH 
jawaban Djodi yang "terbaca” akan mengarah ke dibawa ke mana. Kami berdamai dengan situasi," kata 
politik. "Om, enggak usah yang susah-susah, ah.” Widi. (XAR) 
GERIY IMAGES/O1NS MRCKSON 


empa “S€ « ISO 
6:2007” (GMP kosmetik), —— 
8 (sis em manajemen mutu), 
m manajemen lingkungan), dan 
(sistem manajemen kesehatan 


T Wvupaon Jacob Inem 
PT Baktyata 


PT. RIBINDO TRADA ABADI 


GENERAL TRADING 


PILIRITUNGGALARTHAMAKMUR 


NPOMTUR,MAVUPWLT/RERMAENT OP SENAITY MEN 


CHEMIC 


PT. SURYA RIRKON MANDIRI 
5 NDO £"1/ COURIER Oesigp-Suppir-irntat-Rapar 
Domesudfargo & HWAC | Air Handing System 
1 TelpiPax : 021-04978419 

(erat vena Erma : Satya. arkongyahoo.c0.4d 


PACKAGING BEAUTY 


(Ganco) 
msmcomoonean 23 Machinery Supply 
4g: VT, ANRES JOINT TECHNOLOGY V » 


Pharmacatical Food & Chewical Machinery 


PT. SUKSES KARYA INTI PERSADA 


BUMA SCAEWA RESSOR: 
Mean sori? kasi Mapoutepatan 


| MM NOONEIA 
c: MASA | en nagaa 
TER. A02 TINTA TINITAS 


IMF INDONESIA | FAX 6x2-Tept7as 


PHARMEA LAB 


|. Arwana | Mk 

Jubarta Utara 144 

Tee (021) se05445 - 
(og1)66695328 

fax (021) ces1908 PT. interchem Prima Mitra 


Email kencana. pir 
ata 


Pilipotec #rovaL #oRour 


Web Site www kencanapunting net 


Brand : IMMORTAL, Dr. Refina, Aphroderma | Produk hanya dapat diperoleh di klinik kecantikan dan TIDAK dijual melalui online shop, facebook, dan twitter. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS | 


MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 H mam 


Aku 1: ”Ritual” Pagi Sang Balerina 


Rumah bukan sekadar tempat pulang dan berdiam bagi 
Farida Oetoyo (73). Di rumahnya, penari balet dan 
koreografer senior itu melepaskan diri dan berjarak dari 


& 


N 


ON 


ten 


) 


F) 


SAYA BUKAN 
INDON 


Are you from Indon? 
”Tidak, saya dari 
Indonesia,” begitulah 
jawaban Thata Joyce Sigar 
setiap mendapat 
pertanyaan seperti itu dari 
sejumlah sosialita negeri 
Jiran. Ia ingin mereka 
menaruh respek pada 
Indonesia. 


OLEH BUDI SUWARNA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


hata adalah pe- 
rempuan Indone- 
sia yang selama 
bertahun-tahun 
melebur di ka- 
langan aristokrat dan sosialita 
Malaysia. Pintu masuk 
dia gunakan adalah bis 
olahraga berkuda, 


Pekan kedua di bulan September, 
perempuan berdarah Manado, Sunda, 
China, dan Belanda, itu pulang ke 
Indonesia. Kami bertemu di klub ber- 
kuda Trijaya di kawasan Ciganjur, 
Jakarta Selatan, ketika hari "panas 
terik. Udara kering yang dibawa ke- 
marau panjang menyapu pepohonan 
hingga berwarna kecoklatan. Di 
tengah suasana seperti itu, Thata ha- 
dir dengan kaftan berwarna merah 
darah. Dia seperti sekuntum mawar 
merah tanpa peduli musim. 

Siang itu, Thata hadir dengan se- 
ekor kuda hitam jantan yang baru 
dikenalnya dua hari. Waktu yang sing- 
kat, tapi Thata mampu meredam 
kegarangan sang kuda. "Kalau kita 


Thata yang berbahasa Indonesia c: 
pur Inggris-Melayu, 

Olahraga berkuda telah dikenal 
Thata sejak lama. Namun, baru empat 
tahun terakhir ia benar-benar fokus 
berlatih menunggang kuda. Seminggu 
sekali dia keluar masuk hutan di Put- 
rajaya, Malaysia. Sesekali, bersama 
teman-temannya, Thata berkuda ke 
hutan-hutan di Australia, Paris, dan 
Amsterdam. 

”Kalau sudah menunggang kuda 
saya pun lupa segalanya, lupa stres, 
lupa kerjaan,” katanya. 

Dia menyibakkan rambutnya yang 
kecoklatan untuk mengusir gerah. 
”Aduh panas banget ya cit keluh 
Thata yang sering membubuhi akhir 
kalimatnya dengan ujaran "cin”, sing- 
katan dari kata cinta yang lazim 
pakai dalam pergaulan orang Jakar- 
ta. 

Thata juga menekuni nomor tung- 
gang serasi dan polo yang tidak sem- 
barangan orang mampu melakukan- 
nya. Bayangkan, untuk bermain polo 
setidaknya pemain harus punya tiga 
ekor kuda yang dipakai bergantian. 
Asal tahu saja, satu ekor kuda bisa 
berharga miliaran rupiah. 

Oktober mendatang Thata beren- 
cana latihan polo di Argentina. Negara 


yang menurut dia memiliki tempat 
latihan polo terbaik. Dia akan meng- 
habiskan waktu satu bulan di sana 
sambil melihat kuda-kuda bagus yang 
mungkin bisa dibawanya ke Malay- 


h kesibukannya berbisni 
jalankan hobi berkuda, Thata 
menyempatkan diri menjadi pelatih 
berkuda untuk anak-anak penyan- 
dang autism, down syndrome, dan di- 
sable, Itu dilakukannya secara « 
karela, "Ya, saya ingin berbagi ke- 
senangan dengan mereka,” katanya. 


Sebelum tinggal di Malaysia, Thata 
malang melintang di bisnis perik- 
lanan di Indonesia. Dia menjadi salah 
satu pendiri Animasindo Jkt yang 
bergerak di bidang rumah produl 
animasi, dan pascaproduksi. Salah sa- 
tu iklan yang dibuat Thata dan timnya 
adalah Gebyar BCA. 

Tahun 1997 Thata hijrah ke Kuala 
Lumpur mengikuti suaminya yang 
berwarga negara Malaysia. Di negeri 
jiran, dia tidak mau hanya menjadi ibu 
rumah tangga biasa. Dia memilih me- 
lanjutkan bisnisnya dengan mendi- 
rikan perusahaan Imej Revolusi yang 
bergerak di bidang hiburan dan pro- 
duksi film. Lewat p annya, dia 
membawa artis Indonesia untuk kon- 
ser di Malaysia, seperti Krisdayanti, 
Reza Artamevia, Anang-Ashanti, 
Anang-Sahrini, Ruth Sahanaya, Ros- 
sa, Samson, Wali, hingga Trio Macan. 
Selain itu, dia menggelar musikal Bro- 
adway seperti Beauty and The Beast, 
My Fair Lady, Shrek, dan Chicago. 

Tahun 2007, Thata dan perusa- 
haannya dipercaya menangani kam- 
panye Visit Malaysia Year 2007 de- 
ngan slogan "Malaysia Truly Asia". 

Bagaimana bisnisnya bisa begitu 
lancar? "Tentunya integritas saya se- 
bagai pebisnis. Kalau tidak bisa di- 
percaya bagaimana bisa mengerjakan 
banyak hal di Malaysia,” ujar Thata 
yang tetap mempertahankan paspor 
Indonesia. 

Faktor lain yang memperlancar bis- 
nisnya adalah olahraga berkuda. Ber- 
kat olahraga berkuda, Thata bisa ma- 
suk dalam pergaulan kalangan atas 
Malaysia. Dia melebur dalam aca- 
ra-acara penting yang dihadiri ka 
langan istana dan pejabat Malaysia. 
Termasuk acara sosialita? "Ya be- 
gitulah,” sambar Thata. 

Dia pun bercerita tentang kegiatan 
para sosialita Malaysia. Mereka se- 


nang bikin arisan dan menggelar aca- 
ra sosial. "Samalah dengan sosialita 
Indonesia, senang difoto dan masuk 
ke majalah gaya hidup, agak-agak nar- 
i: Thata yang s0 
soknya pernah dimuat di berbagai 
majalah gaya hidup Malaysia, 


Bukan ratu pesta 

Thata masuk ke lingkungan so- 
sialita Malaysia bukan untuk menjadi 
ratu pesta. "Saya masuk sebagai re- 
presentasi (sosialita) Indonesia yang 
punya kepribadian. Karena itu saya 
sangat menjaga sikap dan selektif me- 
milih acara” 

Pada akhirnya, bergaul itu buat 
Thata seperti berpolitik. Ya, politik 
yang halus atau sofi-politics. Dengan 
posisinya sebagai orang Indonesia di 
tengah kalangan jetset Malaysia, Tha- 
ta mulai membantu TKI yang ter- 
sandung masalah hingga menanam- 
kan citra positif bangsa Indonesia. 

”Kalau ada sosialita Malaysia ber- 
tanya kepada saya, 'are you from In- 
don? Saya tegas menjawab, No! Tam 


from Indonesia, Dengan begitu saya 


segala pernik panggung tari yang membesarkannya. 


22HAL 31 


mendidik orang Malaysia agar me- 
nunjukkan respek pada kita,” ujar- 
nya. 

Thata juga memanfaatkan jaring- 
annya di Malaysia untuk memopu- 
lerkan produk-produk mode Indo- 
nesia antara lain kebaya. Dia ber- 
kongsi dengan perancang Raden Sirait 
membuka tiga gerai bertema "Kebaya 
for The World” di mal terkemuka 
yakni Parkson Pavilion, Parkson KL- 
CC, dan Parkson Subang Parade. 

”Kalau soal mode kita unggul di- 
bandingkan orang Malaysia. Baju me- 
reka bermerek, tapi agak monoton 
dan kurang berani memilih warna. 
Makanya, (untuk urusan berpakaian) 
saya bisa jadi trend setter di ling- 
kungan saya ha-ha-ha. Apa yang saya 
pakai mereka mau pakai,” ujar Tha- 
ta. 
Bahkan, beberapa sosialita Malay- 
sia belakangan ini mulai ikut-ikutan 
menggunakan bahasa gaul Jakarta 
yang biasa dipakai Thata. "Mereka 
pakai kata 'dong' dan 'cin' seperti saya, 
tapi enggak pantes... ha-ha-ha.” 

Yuuk....Maritii! 


& Ani 


POTO- OTO: KOMPAS/WAWAN HL PHABOWO 


THATA JoYcE SIGAR 


Lahir: Jakarta, 6 November 1970 

Moch Hadly Khan (20), 
Nadira Shanaz Khan (18), Moch 
Hazry Khan (11) 

» Pendidikan: Institut Kesenian Ja- 
karta, Universitas Sahid Jurusan 
Public Relations, British Council 
Malaysia 


& Karier: 


» Pendiri dan produser Anima- 
sindo (1994-1995) 

- Pendiri, produser, dan sutradara 
Imej Revolusi Malaysia 

» Produser Mahligai Sagu TAD: 
Network Malaysia 

» Pendiri 4PLUS Communication 
Indonesia 

- PR dan Direktur Marketing Tad- 
mansori Perkasa Indonesia 

» Direktur CASA CHIC Sdn Bhd 

- Direktur Miracle Ventura SDN 
BHD 

- Distributor dan perwakilan un- 
tuk lima produk mode Indonesia 
yakni Luire, Zegez, Middle East, 
Kebaya for The World, dan Ba- 
tik for The World 


#@ Kegiatan sosial: 


- Konser amal Dana untuk Re- 
volusi Sekolah Indonesia di Ku- 
ala Lumpur 

- Konser Amal Tsunami 

- Konser Amal Gempa Padang 

- Pelatih sukarela di Riding for 
Disable Malaysia 


26 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


MENGHIDUPKAN 
KARAKTER 8 


Membuat aplikasi untuk 
tas bukan semata 
pekerjaan menempelkan 
perca. Aplikasi ini 
haruslah menghidupkan 
wujud tas. 


OLEH YULIA SAPTHIANI 


ua ekor anak burung han- 
tu berdampingan ber- 
sama orang tuanya. Si 


bungsu dari keluarga ini tampak 
menggemaskan dengan hidung- 
nya yang merah dan tubuhnya 
yang berwarna-warni cerah. 

Jangan heran dulu dengan 
i ini, Keluarga burung 
adalah berupa aplikasi 
pada sebuah tas tangan. Keem- 
patnya terbuat dari potongan I 
tik ber dan warna 
yang tepiannya dihias payet dan 
mute mungil. 

”Membuat burung hantu un- 
tuk tas itu sama seperti memberi 
kehidupan pada burung itu. Un- 
tuk hidung anak burung hantu 
a pilih kancin 
tidak terlalu besar. Kebayang 
kalau hidungnya terlalu be 
anak burung hantu ini pasti eng- 
" tutur Ign: Jose Najoan 
), pemilik bisi 
dengan nama Bagita by Becca. 

Sebagai catatan, nama terse- 
but dibuat untuk menggantikan 

a yang sebenarnya te- 
lah digunakan sejak Tgna me- 
mulai bisnis sekitar 10 tahun lalu, 
rena terlambat men- 


telah lebih dulu digunakan pro- 
dusen lain. 


Prakarya 


Igna memang senang me- 
ngumpulkan tas, sekaligus meng- 
gemari prakarya. Hobi ini, ke- 
mudian, diwujudkan dengan 
membuat tas yang hampir 
luruh prosesnya buatan tangan, 
termasuk untuk aplikasi yang 
berfungsi sebagai per 

Acara bazar bagi ek 
tika tinggal di Singa 
momen pertama Igna mencoba 
berbisnis tas. Dia membuat tas 
untuk anak-anak yang ditempeli 
gambar-gambar lucu, seperti bu- 
nga dan binatang, serta dengan 
konsep tabrak warna h. 
lama sekitar empat tahun, seja 
1998, Igna memang tinggal di 
Singapura, mengikuti suaminya 
yang dipindah tugaskan ke negeri 
tetangga. 

Kembali ke Indone 
2002, Igna meneru: 
membuat tas dengan 
yang berbeda. Karena 
yaitu tas dengan aplikasi foto 
pemiliknya, sedang tren, Igna 
membuat tas dengan konsep ini. 


ditahun 
n bisnis 

konsep 
as foto”, 


Bisnisnya bertahan sekitar 2-3 
tahun, hingga akhirnya dia ber- 
kesempatan menjual tas di de- 
partment store. Ta menjual tas 
tangan dan clutch dengan model 
sederhana, seperti yang pada 
umumnya dijual di toko, 

Lewat dua tahun bekerja sama 
dengan department store, barulah 
Igna fokus membuat tas aplikasi. 
Bahan di , yang juga dipro- 
terdiri dari kulit, 
suede, kanyas, dan kain berteks 
tur seperti karung goni. Di 


n 
aplikasinya mengalami perkem- 
bangan, dari yang semula dua 
dimensi (hanya dibuat dari tem- 
pelan kain) menjadi tiga dimensi 


i sekarang ini. 

Efek tiga dimensi ini didapat 
dari pernak-pernik seperti kan- 
cing yang sering dijadikan hidung 
binatang, payet sebagai mata, 
mute untuk dipasang di bagian 
tepi aplikasi, pita, dan lain-lain. 

Belakangan, Igna juga meng- 
eksplorasi batik sebagai bahan 
aplikasi. Proses pembuatannya 
memerlukan kecermatan dan ra- 
sa seni dalam menemukan pola 
warna, motif, dan tekstur yang 
cantik, 

Prosesnya 


diawali — dengan 
membuat aplikasi dari guntingan 
kain bermotif atau bahan lain. 
Guntingan dari kain ditempel le- 
bih dulu di kain keras agar mu- 
dah ditempelkan pada bahan tas 
Sebelumnya, potongan kain 


nis binata: 
yet, dan hi 

"Kalau a 
yang dip 
bongk: kulit yang se- 
dikit terkelupas pun, tidak akan 
jual," kata Igna. 


Tersaing produk China 


Karena kualitas bahan dan 
proses pengerjaan yang detail 
inilah, harga jual yang ditetapkan 
Igna sering kali dinilai terlalu 
mahal, baik oleh konsumen, ma- 
upun pemilik usaha ritel. Igna 
bahkan punya pengalaman tidak 
mengenakkan ketika mengikuti 
pameran di Hongkong Fashion 
Woel 

"Saya harus bersaing dengan 
barang produksi China yang se- 
jenis dengan produk saya, tetapi 
dengan harga yang jauh lebih 
murah, Harga jual mereka bah- 
kan jauh lebih murah dibanding- 
kan ongkos produksi tas saya,” 
tutur Igna. Tak pelak, Igna pun 
kalah bersaing. 

Hal serupa dialami saat meng- 
ikuti pameran di dalam negeri. 
Banyak produk tas lebih murah 
yang menjadi pilihan lebih ba- 
nyak orang, meski dengan ku- 
alitas berbeda. 

Perempuan yang berlatar be- 
lakang pendidikan teknik elektro 
Universitas Kristen Satya Wa- 


Pameran Tenun Toraja 


Museum Tekstil Jakarta dan Yay: 
lenggarakan " 
raja, Mamasa, Mamuju, Rong 
menampilkan s 


KOMPAS/MYRNA RATNA 


Intannun Kameloan 
kong, dari Sulawesi 
jumlah kain tenun antik, bah 


n Toraja Melo menye- 
, pameran kain tenun To- 
Pameran yang 
n langka, dan 
juga aneka kain tenun 
baru itu dibuka pada 
19 September 20! 
dan akan berlangsung 
ampai 29 September. 
s Selain pameran dan 
penjualan produk te- 
8 nun, kegiatan ini juga 
diisi dengan bincang 
wastra dan pelatihan, 
Seperti Sabtu (22/90) 
kemarin, ahli tenun 
Sulawesi, Keiko Kusa- 


kabe, memberikan pelatihan singkat kriya teknik kepang toraja 


(mangka'bi) ya 
suf dari Tora 
mode khi 


g diikuti puluhan peserta. Menurut Dinny Ju- 
Melo, kegiatan ini juga diisi dengan peragaan 
us dari kain tenun. (MYR) 


Indonesia Fashion Week 2013 


Untuk kedua kalinya, Indonesia Fashion Week (IFW) akan 
digelar. Dalam acara yang akan diselenggarakan pada 14-17 


Februari 2013 di 


akarta Convention Center ini, akan ada zona 


baru pada acara pameran, yaitu zona starting point, concept 


a 


cana, Salatiga, dan visual mer- 
chandising (Fashion Institute of 
Design and Merchandising, Los 
Angeles), ini mengakui, dia masi 
kesulitan menemukan cara pe- 
masaran yang tepat untuk pro- 
duk kerajinan tangan premium 
seperti yang dibuatnya. 

Pameran besar, seperti Ina- 
craft di Jakarta, memang men- 
datangkan pasar yang cukup 
gnifikan, namun hanya digelar 
setahun sekali. Untuk menyewa 
di pusat perbelanjaan kelas me- 
nengah atas pun belum mungkin 
dilakukan karena harga sewa 
yang tinggi. 

Wirausaha di bidang kreatif 
yang mengandalkan keterampil- 
an tangan cukup banyak di negeri 
ini, Namun, tak sedikit yang pu- 
nya pengalaman seperti Igna, 
sulitan dalam pemasaran, Pihak 
terkait, pemerintah, dan swasta, 
tampaknya harus berperan da- 
lam menentukan tempat bagi p 
ra produsen produk kerajinan 
premium ini kalau tak ingin po- 
tensi tersebut tergerus produk 
asingyang kian membanjiri pasar 
domestik, 


FOTO-FOTO: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO 


Tas Kreasi Bakita 


p€ KOMPAS 


Inspirasi 


2012 GRAND PRIX FORMULA 1NIGHT RACE SINGAPORE 
MARINA BAY STREET CIRCUIT 23 SEPTEMBER 


-HAR 


83.30 VIB 


@ Kompas TV '») @KompasTv @) www.kompasitv (5) www.youtube.com/kompastv 


point, dan green point. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor 
Kementerian Perindustrian, Selasa (18/9), dijelaskan, starting 
point adalah zona display bagi karya seniman/desainer/individu 
untuk ditawarkan pada pelaku industri mode, untuk dijadikan 

. Concept point adalah zona untuk pe- 
serta pameran yang sudah memiliki konsep secara lengkap, 
yaitu baju wanita, pria, dan aksesori dalam satu merek. Adapun 
green point disediakan sebagai zona pembelajaran untuk mem- 
produksi produk ramah lingkungan. Zona ini juga akan me- 
nampilkan hasil inovasi seniman dan desainer, Secara umum, 
konsep acara IFW 2013 yang diselenggarakan Asosiasi Pe- 
rancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dan empat ke- 
menterian ini sama seperti IFW 2012, yaitu peragaan busana, 
pameran, seminar, dan kompetisi. Dalam pemaparannya, APP- - 
MI menyebutkan, IFW 2013 akan memperlihatkan produk 
mode dari 585 merek, 200-an di antaranya adalah hasil karya 
desainer. (IYA) 


Kompas TV ah dapat disaksikan di 


Jabodetabek | Serang | Bandung | Solo | Semarang | 
Surabaya | Palembang | Pontianak | Banjarmasin | 


Yogyakarta 
Makassar | 


Malang | Denpasar 


www. kompas. tv/live | 


maan | dna | Pe Mi 


aorat 


KOMPAS. 


KS Cena 


Ato | Sa 1 3 | 8801 Tonategiaaty 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


27 


@ AKSEN 


ANAK MUDA 
DI PEKAN MODE 


Pekan mode musim semi/panas 2013 sepanjang 
September-Oktober 2012 di kota-kota mode 
dunia tak hanya diikuti nama-nama besar. Kaum 
muda juga punya panggung agar kreativitas 
mereka dilirik pelaku mode internasional. 


Tommy Carolina 
Hilfiger —. Herrera 
APH/EMMANUEL DUNAND GETIY IMAGES/RAZEN HARJISON AFIYEMMANUEL DUNAND 


aat-saat persiapan di 

belakang panggung di 

Lincoln Center, New 

York, Jumat (7/9), bisa 

jadi merupakan momen 
paling menegangkan bagi sembil- 
an lulusan sekolah mode Aca- 


demy of Art University, San 
Bagaimana tidak, momen penting itu 
kini di depan mata. Mereka tampil di New 


Francisco. 
York Fashion Week, pekan mode yang 


/ $ d Da . 

kan untuk ikut menyetrika baju yang akan 
New York Fashion Week, kegiatan itu 
sar, 

Liu adalah salah satu dari lima lulusan 
Academy of Art University yang beras 
dari Asia. Keberadaan Liu dan rekan-re- 
kannya menjadi indikator bahwa kekuatan 
mode di wilayah Asia terus berkembang. 

Cita-cita perempuan asal Shandong, 
China, yang menampilkan koleksi dengan Michael 
inspirasi Stadion Olimpiade Beijing ini, Kors 
sama seperti anak muda lain penggemar 


mendapat mandu bakat, media, 
dan buye 
Tak sung- 

dikenakan model. Untuk ajang sekelas 

nya dia kerjakan di belakang pang- 
gung untuk membantu para desainer be- 
mode, yaitu memiliki label sendiri. "Untuk da Senin li 
jangka pendek, saya ingin membangun 
karier di New York. Mungkin dengan 
menjadi asisten desainer lebih dulu, untuk 
mempertajam kemampuan saya,” kata 
Liu. 

Jarida Karnjanasirirat dari Thailand 
punya cita-cita lain. Untuk masa depan- 
nya, dia ingin kembali ke tanah kela- 
hirannya untuk mengembangkan dunia 
mode, "Saya ingin mencari pengalaman 
dulu di New York, setelah itu kembali ke 
Thailand,” katanya. 

Meski dunia mode Thailand masih jauh 
tertinggal dibandingkan New York, ter- 
masuk beberapa negara di Asia, Karn- 
janasirirat mendapat dukungan penuh ke- 
luarga. Dari orangtuanya, dia mendapat 
kiriman ratusan contoh sutra Thailand. 

Hasilnya, tampillah koleksi berupa tu- 
nik, gaun, jaket, dan celana panjang de- 
ngan detail berupa kerah dan lipit. Koleksi 
ini terinspirasi dari pahatan di gereja dekat 
kediaman Karnjanasirirat di San Fran- 
Cisco. 

Selain Liu dan Karnjanasirirat, warna 
Asia dalam peragaan busana karya 
anak-anak muda ini diperlihatkan Ginie 
CY Huang (28) yang kelahiran Taiwan, Lee 
Ji-sun (Korea Selatan), dan Fan Yanfei 
(China). 

Adalah dua desainer berdarah Taiwan, 
yaitu Jason Wu (29) dan Alexander Wang 
(28). yang menjadi inspirasi para desainer 
muda Asia untuk berkarier di dunia mode. 
Wu, yang pernah tinggal di Vancouver dan 


Burberry 
Prorsum's 


Ab PHOTO/IONATHAN SHORT 


2 Bs 
tv Simone 
eat Rocha 


GETTY IMAGES/STUART WILSON 


ARP/EMMARURL DUNAND 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


terkenal karena busananya pernah 
dikenakan tokoh penting seperti Michelle 
Obama, Diane Kruger, dan Natalie 
Portman. 

Sementara Wang, yang lahir di San 
Fr im bisnis bu- 
sana siap pakai dan aksesori, Butik yang 
menjual label Alexander Wang dan T by 
Alexander Wang menyebar di 55 nega 
ish Fashion Council (BFC) ju 
mendukung talenta muda melalui prog- 
ram bernama New Generation (Newgen). 
Program yang digelar sejak 1993 ini me- 
nyeleksi sejumlah desainer muda untuk 
tampil di London Fashion Week. 

Musim ini, BFC memilih 12 nam: 
berhak mendapat dukungan sponsor, 
Topshop, untuk mengikuti pekan mode 
yang diselenggarakan 14-18 September 
tersebut. Ke-12 desainer ini mendapat 
sponsor untuk acara yang berbeda. 

Seperti dijelaskan dalam situs resmi 
BFC, tiga orang di antaranya mendapat 
bantuan dana untuk peragaan busana. 
Sementara yang lain mendapat sponsor 
untuk acara presentasi dan pameran. Me- 
lalui BFC, mereka juga mendapat bim- 
bingan untuk mengembangkan bisnis, 


Senior 

Dari pentas para perancang senior, ko- 
leksi dari Carolina Herrera menjadi salah 
satu perbincangan pencinta mode yang 
hadir di New York. Sosok desainer yang 
terkenal karena selalu tampil elegan ini 
memperlihatkan koleksi busana bergaya 
feminim dan berbahankan kain-kain 
ringan seperti sutra dan crepe dalam nu- 
ansa warna pastel. 
ni adalah koleksi busana yang genit. 
Fokusnya adalah rok panjang dan pendek 
yang proporsional,” kata Herrea, peran- 
cang kelahiran Venezuela. 

Selain nuansa bunga penuh warna yang 
selalu mewarnai peragaan musim se- 
mi/panas, motif garis-garis tampaknya 
akan menjadi tren di tahun mendatang. 
Motif ini diangkat menjadi tren oleh Marc 
Jacobs dan Tommy Hilfiger dalam gaya 
yang berbeda. 

Marc Jacobs mengangkat tren garis 
dalam busana feminin dan elegan dalam 
nuansa hitam-putih, berupa gaun panjang 
ataupun blazer yang dipadukan dengan 
rok. Adapun koleksi Tommy Hilfiger di- 
dominasi gaya maskulin dalam blazer dan 
celana panjang, dengan garis-garis ver- 
tikal. 

Di London, si ratu punk Vivienne 
Westwood terinspirasi taman kerajaan un- 
tuk koleksi lini sekunder, Red Label, yang 
didominasi gaun koktil monokromatik 
dan jumpsuit. Sementara rumah mode 
Burberry mengangkat tema warna me- 
talik. 

Seusai di London, rangkaian pekan mo- 
de musim semi/panas berlanjut ke Milan 
pada 19-25 September dan Paris, 25 Sep- 
tember-3 Oktober. (AP/AFP/IYA) 


PARODI 


Toleran 


OLEH SAMUEL MULIA 


menikmati hidangan di rumah makan fine dining. Karena 
disebut demikian, maka kami bertiga mengenakan pa- 
kaian yang sesuai. 

Sekitar dua puluh menit berselang, seorang remaja bersama 
teman-temannya hadir di rumah makan yang baru buka itu. Yang 
membuat kami bertiga terpana adalah ketika melihat ia me- 
ngenakan celana super pendek, yang kalau diukur mungkin hanya 
sekitar dua puluh sentimeter, Celana yang terbuat dari jins itu 
pun sudah pudar warnanya dan robek di kedua kelimannya. Saat 
ia melangkah masuk, kami seperti sedang melihat manusia 
setengah telanjang. 

Beberapa hari setelah itu, saya menghadiri sharing session di 
sebuah wine lounge, Seorang bertanya setelah saya menyam- 
paikan pengalaman saya mengelola majalah, Pertanyaannya ada 
dua, dan keduanya berupa keluhan. Yang pertama ia mengeluh 
soal kualitas anak muda sebagai bawahannya yang kurang gigih, 
keluhan yang kedua mengenai rekan kerjanya yang sudah senior, 
yang susah sekali untuk terbuka dengan perubahan zaman. 

"Memang orang itu harus punya prinsip, tapi kan nggak ada 
salahnya, kalau orang itu juga melihat bahwa dunia ini berubah. 
Kan bisa jadi prinsip yang dianut di awal berubah menjadi yang 
lebih baik?” katanya menjelaskan. 

Mendengar pertanyaan itu, saya membayangkan ia seperti 
sebuah sandwich, Dari atas ditekan persoalan generasi senior, dari 
bawah didorong dengan persoalan generasi muda yang gampang 
menyerah, Dua dunia yang begitu berbeda, 

Sejujurnya setelah mendengar pertanyaan dan keluhan si 
wanita muda ini, saya seperti melihat ke dalam diri sendiri saat 
duduk bersama dua teman di rumah makan yang saya jelaskan di 
atas, Celana pendek belel masuk ke sebuah rumah makan yang 
katanya bertajuk fine dining itu. 

Tetapi demikianlah kenyataannya. Bisa jadi pemilik rumah 
makan tak berdaya untuk menolaknya, atau bisa jadi tak mengerti 
tentang apa /ine dining itu sesungguhnya. Atau, takut kalau 
menolak hanya gara-gara pakaian, manusia yang di hadapannya 
bakal naik pitam dan seperti yang sekali waktu pernah saya 
dengar umpatan manusia yang kepitamannya memuncak, me- 
ngeluarkan kalimat macam begini. "Sok tahu elo ngusir-ngusir 
gue. Mang siapa bos elo? Elo pikir gue nggak punya duit? Gue beli 
juga ni restoran,” 


D: suatu hari Minggu malam, bersama dua teman, saya 


(NS 


Udel 

Kalimat macam itu tak ada hubungannya dengan situasi yang 
sesungguhnya, tetapi yaaa... kemungkinan itu bisa saja terjadi. Di 
sisi lain, bisa jadi manusia yang datang ke rumah makan itu 
memang memiliki sifat tak peduli, atau tak mengerti kalau rumah 
makan dengan interiornya yang mewah itu adalah rumah makan 
yang fine. 

Jadi harus bagaimana? Saya sendiri tak tahu harus bagaimana. 
Karena buat generasi muda kasus bercelana super mini di rumah 
makan itu bisa jadi adalah hal sepele, Buat mereka yang 
menjunjung etika dan kesantunan, dan umumnya datang dari 
pandangan generasi yang lebih senior, maka kasus semacam itu 
sama sekali tidak sepele. 

Saya adalah manusia yang sudah 'senior'. Dan dari pengalaman 
orang dan buku yang saya baca, manusia yang lahir dengan 
golongan darah A dan lahir di bawah rasi Capricorn, sifatnya 
terlalu kaku, menjunjung tinggi yang namanya moral, semua 
harus pada tempatnya. Jadi sejujurnya, saya juga risi melihat 
kejadian di rumah makan itu. 

Tetapi dengan berjalannya waktu, saya bepikir kalau saya tidak 
mau berubah sebagai manusia yang sebentar lagi menjadi 
setengah abad, saya yang bakal 'mati' terlebih dahulu. Saya bakal 
diam berkubang dengan keluhan dan menjadi kesal, karena 
bersikeras untuk memegang prinsip saya yang buat generasi 
muda, mending dibuang ke laut saja. 

Dan di hari-hari selanjutnya, yang saya hadapi bukan generasi 
yang semakin tua, tetapi yang semakin muda. Manusianya 
berubah, gaya hidupnya berubah, dan bisa jadi mereka yang muda 
melihat nilai lama menjadi sesuatu yang basi. Maka sama seperti 
sebuah hubungan dua manusia, toleransi dibutuhkan sebagai 
jembatan. 

Kalau misalnya saya ini bawel soal etika, dan pacar saya sak 
enak udelnya sendiri, maka toleransi akan mengajari saya belajar 
untuk bisa lebih relaks dalam memandang hidup dengan per- 
ubahannya, dan yang senangnya sak enak udelnya sendiri, 
mengurangi sedikit dengan menyekrup udelnya. 

Jadi yang satu menaikkan, yang satu menurunkan. Ber- 
temunya di tengah-tengah. Itu saya. Dan sekarang saya sedang 
dalam proses mengeksekusi pandangan saya itu. Karena hidup ini 
hanya dijalani sekali saja, saya berpikir sebaiknya dijalani dengan 
hati yang lebih terbuka dan tak menganggap bahwa Anda selalu 
benar dan saya selalu salah, atau saya selalu benar Anda selalu 
salah. 

Manusia itu harus punya prinsip, tetapi jangan sampai prinsip 
itu menjadi belati yang bernama frustrasi yang mampu menikam 
diri sendiri. Hidup itu nikmat kalau melihat ada yang punya udel, 
dan ada yang tidak tahu kalau punya udel. 


Nak 


KOMPAS, MINGGU,23 SEPTEMBER 2012 


Pengasuh: Retnowati (kordinator), Kussusani (Bobo), Lucia Triundari (Disney, Momo), Sigit Triwahyu (XY-Kids!) D Sunu Wibowo (Desain Grafis) 


pakah kamu ma- 

sih bicara dalam 

bahasa daerah 

dengan keluarga 

dan teman- 
temanmu? Menggunakan 
bahasa daerah dalam perga- 
ulan sehari-hari itu penting, 
selain untuk mempererat 
hubungan dan memudahkan 
komunikasi, juga menjaga 
agar bahasa daerah tidak pu- 
nah, 

Di Indonesia ada sekitar 
742 bahasa daerah yang sa- 
yangnya banyak yang hampir 
punah. Bahasa daerah yang 
masih banyak penuturnya 


tinggal bahasa Jawa, bahasa 
Batak, Sunda, Bali, Bugis, 
Madura, Minang, Rejang Le- 
bong, Lampung, Makassar, 
Banjar, Bima, dan Sasak. 
Sayangnya banyak di an- 
tara kita yang malu berbi- 
cara dalam bahasa daerah. 
a dalam bahasa In- 
sia, apalagi bahasa gaul 
anak Jakarta, kesannya ke- 
ren banget dan menjadi anak 
gaul. Apalagi kalau kita bisa 
menyisipkan bahasa asing. 
Padahal, bila mengguna- 
kan bahasa daerah, berarti 
kita menjunjung tinggi ba- 
hasa daerah masing-masing. 


Bebe Hindi or DN 
Mengapa Malu Berbahasa Daerah? 


Oleh: Debby Lukito G Ilustrasi: Tehiu Ha 


Selain itu otak kita sema- 
kin cerdas karena banyak 
hafalan dan pemahaman da- 
lam bahasa daerah. Kita juga 
menjadi anak yang tahu so- 
pan santun karena bahasa 
daerah memiliki tata krama 
kesopanan. 

Jadi, tidak ada alasan kita 
untuk malu berbahasa dae- 
rah, bahkan seharusnya 
bangga Iho. 

Ayo, mari kita cintai ba- 
hasa daerah dan jangan mau 
kalah dengan bangsa lain 
yang justru senang belajar 
bahasa daerah kita. 


KIDSFEST 


2012 


(SUM NARECON MAL SERPONG 
20-71 OKTOBER 20112 


Jawa) Re 


Peak anna 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Aku Bangga Berbicara Bahasa Daerah 


Aaron Jordan, Kelas VI SD Kristen Petra 10, Surabaya 

Di sekolah saya mendapat pelajaran bahasa Jawa dan saya menyukai pelajaran itu. Saya 
belajar bahasa Jawa sejak kelas I SD, tetapi sayangnya tidak bisa menulis aksara Jawa 
hanacaraka. Menulis hanacaraka itu sulit apalagi ada hafalan, dan ada beberapa kata yang 
tidak saya mengerti artinya. Saya yakin sekali, suatu waktu nanti pasti bisa menghafalkan 

dan mampu membaca aksara Jawa dengan lancar, 
1 Di sekolah saya mengobrol dengan teman-te- 
man menggunakan bahasa Jawa bercampur ba- 
hasa Indonesia. Di rapor, saya mendapat nilai 10 
untuk pelajaran bahasa daerah. 


Surya Manggala Dimasto, Kelas III SD Kris- 
ten Kalam Kudus, Surakarta 

Sejak kelas I SD saya mendapat pelajaran ba- 
hasa daerah, bahasa Jawa. Bagi saya bahasa Jawa 
adalah pelajaran yang mudah, hafalannya pun tak ( 
terlalu sulit karena sudah terbiasa mendengar dan c 
berbicara dalam bahasa Jawa. 

Sayangnya saya tak terlalu menguasai aksara Jawa, hanacaraka, Tetapi saya akan berusaha 
keras untuk mempelajarinya karena dengan makin majunya kota tempat tinggal saya, tentu 
negara-negara lain akan makin menyorot kota saya. 

Pasti membanggakan kalau saya bisa menulis dan membaca aksara Jawa, hanacaraka, 


1 Gusti Ayu Carla Tiffany, Kelas III Taman Rama School, Denpasar, Bali 

Saya belajar bahasa Bali sejak kelas I SD, tetapi sejak pindah ke kelas berbasis b: 
Inggris, tidak mendapat bahasa Bali lagi. Sebenarnya saya suka belajar bahasa Bal: 
ya selalu bagus. Kesulitannya hanya saat belajar Bali, karena banyak hafalannya, tetapi 
ng menggunakannya. 

Di rumah dan di sekolah kami lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dan diselingi 
bahasa Inggris. Walaupun begitu saya masih bisa memahami kalau keluarga saya bicara dalam 
bahasa Bali. Ibu sering mengajak saya berbicara dalam bahasa Bali. Jadi saya tetap bisa belajar 
walaupun di sekolah tidak mendapat lagi. 

Menurut saya, bahasa daerah itu penting karena merupakan bentuk budaya yang pantas 
dibanggakan. 


Agar Makin Cinta Bahasa Daerah: 


» Menumbuhkan rasa ingin tahu dan suka pada pelajaran bahasa daerah, 
terutama bila ada aksara khusus yang harus dipelajari. Dengan rasa ingin tahu 
dan rasa suka, kita tak akan merasa bosan dan menganggap pelajaran itu 
sulit. 

» Belajar serius dan jangan setengah-setengah! Artinya kita harus rajin 
berlatih dan menggunakannya dalam keseharian. 

» Ikut berbagai lomba bahasa daerah agar termotivasi dan tetap ber- 
semangat untuk belajar bahasa daerah. 

“ Mengajak orang yang lebih tua berbicara dalam bahasa daerah. Bahasa 
daerah biasanya memiliki tingkatan tata krama kesopanan berbahasa untuk 
orang-orang yang lebih tua. Di sini kita belajar kesopanan. 

» Usulkan kepada guru untuk sering mengadakan lomba bahasa daerah, 
Misalnya mencanangkan satu hari dalam seminggu atau sebulan, di mana 
semua murid diharuskan menggunakan bahasa daerah pada hari itu, 

« Ada kemauan dan niat dari diri sendiri untuk belajar bahasa daerah dan 
bangga dengan bahasa daerahmu, seperti kamu bangga bisa berbahasa In- 
donesia atau bahasa lain. 


Debby Lukito G 
Penulis Lepas Tinggal di Denpasar 


Kisah-kisah yang Menegangka 


Judul: Kumpulan Cerpen No 78 
Tangisan Malam Hari 

Isi: 14 cerita 

Tebal: 144 halaman 

Harga: Rp 22.500 


Kumpulan cerpen Pustaka Ola kali ini agak beroda. 4 Ada beberapa cerita 
misteri yang menegangkan seperti cerita Tangisan Malam Hari . Ceritanya, 
hampir setiap malam Eci mendengar suara tangisan yang berasal dari rumah 
tetangganya. Padahal setahu Eci, tetangganya enggak punya anak! Hiiii...! 

Cerita lain yang enggak kalah menegangkan dialami Amanda. Suatu malam 
Amanda melihat sesosok wanita berambut panjang berjalan di di depannya, di 
dekat lapangan. Jangan-jangan... KTP is. 

Ada lagi cerita seru yang dialami Mikha. Ia mendapat surat berisi teka-teki 
untuk menemukan harta karun! Wuih... seru! Lain lagi dialami Pak 
Sergio saat menangani kasus hilangnya kuda bernama Browny Flash. Seru! 

Selain empat cerita tersebut, ada 10 cerita lain yang tak "menarik. 
Cerita-cerita pilihan redaksi majalah Bobo dan Ra dimuat dalam aa" 
Bobo ini cocok buat menemani sore harimu. 

Oh ya jangan terkecoh, walau kumpulan cerpen ini Ha haha, 
tetapi di toko buku kamu hanya bisa menemukan | buku-bul uku Pustaka 4 


Ola di bagian majalah ya...! , 
NG pangan 


“ . 5 1 1 


Pradika, majalah Bobo 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


29 


uatu ketika seekor 
tupai melompat da- 
ri sebuah pohon ke 
pohon lain, Tetapi 
karena pohon lain 
terlalu jauh, ia tak mampu 
menggapai akibatnya terja- 
tuh menimpa tubuh seekor 
singa yang sedang tidur. 

Betapa terkejutnya Singa 
dan langsung terbangun. 
Tupai itu juga terkejut dan 
belum sempat melarikan di- 
ri, tangan Singa telah men- 
cengkeram tubuhnya. 

”Hai, tupai keparat! Bera- 
ni benar kau mengganggu ti- 
durku!” teriak Singa dengan 
marah. 

Tupai menggeliat-geliat 
berusaha melepaskan diri. Ia 
sangat ketakutan dan berka- 
ta dengan penuh iba. 

”Maafkan aku, Singa. Aku 
tak sengaja menimpa tubuh- 
mu,” 

Tetapi Singa dengan nada 
marah berkata lagi, "Ho... 
ho... ho... ho... Disengaja atau 
tidak nyatanya kau telah 
menggangguku. Kau tak 
akan lepas dari tanganku. 


menjadi santapanku. Biar- 
pun kecil, dagingmu cukup 


gurih, Tupai!” 

Tupai makin ketakutan 
dan tetap meronta-ronta, la- 
lu berkata lagi, "Ampunilah 
aku Singa, benar-benar tak 
sengaja. Mohon ampun ja- 
ngan makan aku. Aku punya 
tanggungan anak yang masih 
kecil. Aku berjanji kelak ka- 
lau kau ada kesulitan aku 
akan menolongmu.” 

Karena merasa iba, Singa 
akhirnya melepaskan Tupai 
itu. "Engkau hewan kecil, ba- 
gaimana mungkin akan 
membantu aku? Awas lain 
kali jangan berbuat seperti 
ini lagi, tak ada ampun lagi 
bagimu.” 

Dengan hati lega Tupai 
pergi. 


BEBERAPA hari kemudi- 
an Singa berjalan di dalam 
hutan untuk pergi ke padang 
guna memburu mangsa. 

Tiba-tiba dilihatnya se- 
gumpal daging segar ter- 
gantung di bawah sebuah 
pohon yang besar. Tanpa pi- 
kir panjang Singa menerkam 
daging itu. 

Namun saat itu juga ter- 
dengar suara keras dari atas. 
'Tanpa disadari sebuah pe- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ANAK 


Buah Kebaikan 


rangkap jatuh dan membe- 
lenggu Singa itu, Singa 
mengaum dan berusaha me- 
lepaskan diri dari perangkap. 
Namun sia-sia belaka, 


PERANGKAP yang ter- 
buat dari tali temali itu ru- 
panya dipasang oleh pembu- 
ru untuk menangkap Singa. 

Singa terus mengaum de- 
ngan keras. Tupai yang men- 
dengar auman Singa segera 
mendekat dan dilihatnya Si- 
nga tengah meronta-ronta 
untuk melepaskan diri dari 
jeratan perangkap. 

”Ha... Inilah saat yang baik 
untuk menepati janjiku,” ka- 
ta Tupai. Ia segera memang- 
gil anaknya dan beberapa 
tupai lain. Dengan cekatan 
tupai-tupai itu mengerati tali 
temali yang membelenggu 
Singa. 

Tak lama kemudian tali 
temali terputus dan longg: 
Singa segera melepaskan diri 
dari perangkap itu. 


”Terima kasih Tupai, kau 
baik sekali. Terima kasih ba- 
nyak,” kata Singa dengan 
gembira dan segera pergi. 


SEBULAN kemudian, Si- 
nga baru pulang dari ber- 
buru. Perutnya kenyang dan 
ia mengantuk. Ia segera ber- 
baring di bawah sebuah po- 
hon yang rindang. Tak lama 
kemudian ia mendengkur, 
tertidur lelap. 

Hari itu juga si Tupai dan 
anaknya tengah berlompatan 
dari pohon ke pohon. Se- 
orang anak Tupai dengan se- 
ngaja memisahkan diri dari 
induknya, karena ingin ber- 
main-main sendiri. 

Anak Tupai melihat Singa 
yang sedang tidur pulas, de- 
ngan dengkuran yang cukup 
keras. Anak Tupai yang na- 
kal segera mendekati Singa. 

“Ah ia sedang tidur akan 
kugoda dia,” kata anak Tupai 
dengan gembira. 


Oleh: Pramudito Ilustrasi: Studio 610 


ia mendekati Singa dan mu- 
lai bernyanyi dan menari di 
depan Singa, mengiringi 
dengkuran Singa yang kian 
keras, 

Anak tupai itu asyik me- 
nari dan bernyanyi dengan 
suara yang keras pula. 

Lama kelamaan Singa ter- 
bangun karena suara berisik 
itu, Dilihatnya seekor anak 
tupai tengah bernyanyi dan 
menari di depannya. Timbul 
amarah Singa itu dan segera 
menangkap si anak tupai. 

Tentu saja anak tupai ter- 
kejut. Dalam hitungan detik, 
ia telah dalam cengkeraman 
Singa yang tengah marah, 


” HAN... nakal sekali 
kau! Kau telah mengganggu- 
ku! Sebentar lagi kau akan 
kutelan bulat-bulat!” 

Anak tupai berteriak- 
teriak ketakutan, Untunglah 
teriakannya terdengar oleh 
induk tupai, Tupai segera 
mendekati tempat itu dan 


karang walaupun yang 
mengganggu bukan engkau, 
tetapi sama saja. Ia anak- « 
mu!” 

”Aduh Singa yang luhur 


anakku, Aku berjanji tidak 
akan membiarkan anakku 
berbuat nakal lagi. Sungguh. 
aku berjanji Singa,” kata 
Tupai, "Dan lagi, bukankah 
aku pernah menolong jiwa- 
mu dengan melepaskanmu 
dari perangkap sebulan yang 
lalu?” 


Di sepanjang jalan Tupai 
memarahi anaknya. Tetapi ia 
juga bersyukur karena ke- 
baikannya menolong Singa 
telah berbuah, anaknya lepas 
dari cengkeraman Singa. 


SINGA baru sadar dan 
teringat akan kebaikan hati 
Tupai, Akhirnya Singa itu 
melepaskan anak tupai. Be- 
tapa gembiranya anak tupai 
dan induknya, mereka segera 
berloncatan meninggalkan 
tempat itu. 


Pramudito 
Penulis Cerita Anak 
Tinggal di Depok 
Jawa Barat 


Dengan penuh keriangan 


“Ibu Lupa Hari Ulang Tahunnya 


Pada tanggal satu Agustus yang lalu 

Adalah hari ulang tahun Ibu 

Tetapi barangkali Ibu lupa 

Sebab tidak terdengar ada rencana apa-apa 
Memang Ibu tidak pernah mengistimewakannya 
Selalu diperingati dengan sederhana 


Sebelum Ibu pulang bekerja 

Aku dan adik ingin membuat kejutan 
Kubuat nasi goreng kesukaan Ibu 
Dibantu masak oleh adikku 


Nasi gorengnya kubuatkan hiasan 
Dari daun seledri, cabe, dan tomat 
Yang kubikin bunga-bunga 


Ibu pulang dari bekerja 

Nasi goreng kusodorkan tiba-tiba 

'Aku dan adik mengucapkan selamat ulang tahun 
Ibu tampak tertegun 


Umi Kulsum Sulistyowati, 
“Kelas VI SD Panggang, Jepara, Jawa Tengah 


alangkah terkejutnya ketika 
tampak anaknya dalam 
cengkeraman Singa. 

”Hai Singa, mengapa kau 
menerkam anakku?" 

"Anakmu nakal sekali,” ja- 
wab Singa. "Ia mengganggu 
tidurku sehingga aku terba- 
ngun. Ia menari-nari dan 
bernyanyi di depanku, beri- 
sik sekali!” 

”Oh,” kata Tupai. "Anakku 
memang nakal tetapi maaf- 
kanlah ia, Singa. Ia masih 
kecil belum tahu apa-apa.” 

”Ha? Bagaimanapun ia 
anakmu,” kata Singa. "Kau 
kan sudah berjanji tidak 
akan menggangguku lagi. Se- 


Redaksi menerima kiriman naskah, cerita pendek, atau dongeng. 
Karangan harus asli dan belum pernah diterbitkan. Panjang karangan 
3-4 halaman, diketik dua spasi. Karangan yang layak muat akan diberi 
imbalan yang pantas. Naskah harap dikirim ke Redaksi Kompas Anak, 
Jl Palmerah Selatan No 26-28, Jakarta 10270. 


Susu Manila 


Lebaran baru berlalu, Aku jadi ingat kejadian setahun yang lalu. 
Waktu itu kami mudik ke Jawa Tengah. Di tengah perjalanan, adikku 
menangis meminta susu. Ternyata Ibu lupa membawakan susu. 
Akhirnya aku disuruh Ibu mencari toko terdekat di sepanjang jalan 
yang kami lalui untuk membeli susu. Aku pun turun dari mobil 
mendatangi sebuah toko. ba 

”Pak, ada susu untuk balita?” 

”Ada Dik tapi tinggal rasa manila,” jawab bapak penjaga toko. 

"Rasa manila? Yang benar saja Pak, itu susu rasa baru ya Cobasaya 
lihat kotaknya,” jawabku. 

Bapak itu kemudian memberikan sebuah kotak susu yang di- 
maksud. Ternyata yang area di situ adalah rasa vanila, bukan rasa 
manila. 


Ad 


”Ini kan rasa vanila pak kataku. 

”Oh ya maaf, saya belum lancar membacanya,” jawab bapak 5 

”Ya sudah saya beli susu ini saja,” kataku. 

Setelah membeli susu tersebut aku pun bercerita. tentang hal i 
— kepada Ayah dan Ibu. Tentu saja kami semua tertawa dibuatnya. Ya 
mudah-mudahan program wajib belajar sembilan ah diman: 
faatkan oleh masyarakat nga baik. 


Rifda Hanun Shalihah, : 
Kelas V SD Daar El Salam Gunung PutrinB 


30 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


TTS & KARTUN 


Mendatar: 

1 Iklan, pariwara 

4. Poros bumi 

7. Kendaraan untuk membajak tanah 

10, Tidak boros 

13. Sebab: lantaran 

16. Laras (kesesuaian nada) 

17. Mata 

18. Penyakit sesak napas 

19, Rasa hendak tidur 

21. Negara penyelenggara Olimpiade 
2016 

24. Aktif 

25. Bosan: jemu (Inggris) 

26. Berbelas kasihan 

27. Bulan ke-9 dalam 

31. Real Estat Indonesia 

32. Ya (Inggris) 

33, Populer 

34. Buku kumpulan foto 

37. Sekolah Tinggi Olahraga 

38. Gagasan 

40. Cemburu 

42. Bunga mawar 

43, Unggul: besar 

44. Nanggroe Aceh Darussalam 

lah dalam pertandingan tinju 

semua tidak ada sisanya 

ang kimia polonium 

n terkecil organisme 

51. Masyarakat Ekonomi Eropa 

. Diulang: plasenta 

Bendungan 

Jaring untuk permainan olahraga 


ahun 


56. Petak pada buah durian 
57. Bumubaty utusan 


73. Akil balig 

74. Warna merah tua bercampur biru 

76. Yang lalu (Inggris) 

77. Mengumumkan (berita dsb) 

78. Geografi 

81. Alat untuk memancarkan: yang 
memancarkan 

85. Penekanan, pengekangan 

86. Sepiring makanan 

87. Hidung yang panjang pada gajah 


Menurun: 

1. Tanah tumpah darah 

2. Kopi yang bermutu tinggi 

i PBB yang menangani 


5 Televi 
6. Biaya: ongkos 


8. Hitung: taksir 
ara dan gaya menyusun kata da- 


10. Keanggunan: keluwesan 

aul: nazar 

. Karung (dari kertas untuk semen 
dsb) 


13. Gerakan Non-Blok 

14. Hilang: lenyap 

15. Planetoid 

19. Langit-langit dari terpal, kain, lo- 
gam, dsb 

20, Gas yang keluar dari cairan yang 

dipanaskan 

22. Rencana Anggaran Biaya 

23. Ibu kota negara tuan rumah Olim- 

piade 2012 

27. Kekuasaan tertinggi (teratas) 

28. Pajak untuk memasuki jalan ter- 
tentu 

29, Akan: hendak 

30. Penjahat kambuhan 

32. Percaya dengan sungguh-sungguh 

34. Sudut pandangan 

35. Anak udang windu 

36. Mas kawin 

39, Marah 

41. Jalan (Perancis) 

45. Ayah 

49, Program, pendekatan, prosedur 

50. Pemain penjelajah (dalam sepak 
bola) 

53. Haus 

54. Terbaru: modern 

58. Ujian Akhir Nasional 

59. Volume 

62, Menjahit dengan jarak lebar-lebar 

64. Abad 

65. Dasi (Inggris) 

67. Bedah: bedel 

Sangga sokong 

Rasa garam 

seru untuk menarik perha- 


Yy 


ian 

73. Penutup pangkal poros roda (mo- 
bil dsb) 

75. Melepaskan (tali dsb) supaya me- 
manjang 

77, Tidak berbeda 

79, Penjara 

80. Lelucon 

82. Udang kering 

Cela: noda 

Gelar sarjana teknik dulu 


84, 


Ketentuan Penebak: 


1 Tuli: 
kan nama dan alamat yang 
ngan kode pos serta nomor rekening 
bank jika ada. 

2. Masukkan ke dalam amplop, tem- 
pel kupon di sampul luar, 

3. Surat dit kepada pengasuh 
PO Box 4612 Jakarta 12046. 
Jawaban sampai di Redaksi paling 
lambat tanggal 14 Oktober 2012 

5. Nama pemenang akan diumum- 
kan tanggal 21 Oktober 2012 

6. Hadiah @ Rp150000 bagi 25 pe- 
menang, 


Ti 


Jawaban TTS Kompas Minggu 
No 1678 
Mendatar : 
Celah 4/44. 
UNO 13. Lor 14. Mu 


4 FC 9, Impor 12. 
m 15. Tupai 16. 


29. Kubu 31. Golf 33, Biskuit 37. Dra- 
inase 40. Obesitas 43. Not 44. IPS 45. 
Harem 47, Es 48, Angel 49. Aco 51. Kir 
52. Tabungan 55. Bangkrut 58, Adipura 
62. Mosi 64, Mars 66. Aparat 67. Nurani 
68. Span 70. Eksit 72. Koki 75. Bilik 77. 
Urban 80. Jumbo 81. Tagih 82. Arsir 83. 
LIA 84. Nyi 85. Ketua 86, Referens 
Kusir 


Menurun: 

Camat 2, Lokal 3. Huma 4. Sori 5. 
Intonasi 6. Impas 7. Alienasi 8. Alas 9. 
Iran 10, Piton 11. Restu 18. Negara 20. 
Active 22. USU 23. Ilusi 25. Ungsi 26. 
Gol 29. Kuda hitam 30. DK 32. F: s 
38. Bencana 34. Set 35. Uni 36. Toserba 
.Slang 42. Tegar 


KPU : 


Asmat 71. Sugar 73. Oas 
Bola 76. Luar 78. Bini 79. Naik 


Pemenang TTS No 1678: 


. JOHAN KURNIAWAN 
PASARIBU 
Pasar IIT 
Medan 20237 


» 


. FRANSISCA DINA 
KURNIANINGTYAS 
PT Pelindo Teluk Bayu 
Padang 25217 


HERRY IRAWAN 

Perum BTN Taman Gading 
Indah 

Curup 39118 


4. SUNTATT 
Industri-Gunung Sahari Utara 
Jakarta 10720 


” 


MEIGAWATI BUDIJANTO 
Tanjung Duren Selatan 
Jakarta 1470 


» 


DRS SOEPANGAT 
Vila Delima -Lebak Bulus 
Jakarta 12400 


CHAERIYAH 
Swasembada Timur 
Jakarta 14320 


Pl 


OLGA BERNADET 
Garuda-Bumi Dirgantara Permai 
Bekasi 17426 


» 


9. ERWIN SUSANTI 
Puri Ayu Pratama-Arcamanik 
Bandung 40293 


10. ASEP HAEDAR 
Kp Babakan Jati-Ds Dawuan 
Timur 
Karawang 41378 


| 
&j 

Pa 
LIA 


11, WAHYUDIN MOESLIM 
Kp Menak-Ds Sukawangi 
Cianjur 43261 


12. ALFRED HENDRADI 
Perumahan Griya Wirokerten 
Indah 
Yogyakarta 55194 


13. MINAR RATNA DEWI 
HUTABARAT 
Waru I-Pedalangan 
Semarang 50268 


14. SUHARJONO 
Sultan Agung 
Pekalongan 51126 


15. NY AJENG PUSPITASARI 
Gang Sulawesi-Wonokriyo 
Gombong 54411 


16. IRAWAN SUGIJAMTO 
Pramuka 
Kudus 59312 


17. YENNY ARIESTA 
Perum Mojoasri 
Mojoagung 61482 


18. ENDANG SRININGSIH 
Abimanyu-Pakenden 
Ponorogo 63416 


19. SY HAMZAH 
FADHLULLAH BAFAGIH 
Dr Wahidin 
Probolinggo 67219 


20. DIAN ARTININGSIH 
HA Kurdi Yusni 
Hulu Sungai Utara 71418 


21. MIFTAH FARID SAID 
Arwana-Timbau 
Kutai Kertanegara 75500 


22, PUTU AYU KRISNAWATI 
Surapati 
Denpasar 80001 


Ka) 
3 


BAR 


. MULYADI FAJAR 
BTN Sweta Indah-Alamanda 
Cakranegara 83432 


24. ZAIFUDDIN MUSTARI 
Maceini Gusung 
Makassar 90151 


25. SARMINI S SOS 
Jendral Ahmad Yani 
Kab Sidrap 91661 


TTS 
KOMPAS 


MINGGU 


(poni kami Pi 


MARI DENMAS, KAMI 
ANTAR BERKELILING 


DAERAH INI 
LUMAYAN INDAH. 


t 
DENMAS, KTTA 
BELUM MASUK 


SELAMAT DATANG 
DENMAS, 


NIINUUN... 
NIINVUN.. 
NINVUN.. 
NINUUNN 


DOAKAN 


si tangan e 
pakan 4 
r la ak 
Ka ay soda 
Serjalan $ Ghatai pe 
Sore hari Si 
kie 


Sedang han 
Naa peronahan 


Saya Banyak walga 
yg Ikekilanghn Uang 
Secara mister 


lanjn 
PAN 


paksek operasi Ya” 


Hee 


af @Sosok Si ib« 


1, ingin Sa 


7 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pablo kecil" berkepala 


| ingosan, hitam 
Km Pe Sedan) 
nangkring di pangkun 


Pemelihara 


« TOYOL 


dika bahu yang 


k memb un 


ingkuk 
Te tika berjalan 
(seakan-akan Seda?) 


me nggendong Sesuatu 72) 


& Secafa kasat mata 


tidak #erlihakada, Sesuatu 


tangan Sitb ba inii Tapiu 
Tapaaada Se50o50 


angan siibu, mara 


: “IT YE 


TAPA Saya samPa1 | (APA 
TUA ,KEBAN JIRAN 
TERUSsS??? 


tan 


TUA, TERJEBAK PI 
Ki hasi 


SAYA SAMPAI | (APA SAYA 


RUSSS 22? 


MAH 


SAMPAI 
TVA, BOLAK BALIK 


AN IKEBAkKARKAN RU- 
TERUSSS 2??? 


PAK GUBERNUR yang 
BARU, Apa SAYA 
SAMPMI “TUA HANYA 
BISA HIDUP AMAN 


MENTRAM HANYA 

(NBA IMPI TE 

na Ng Har - 
“4 Paniai IK 


YUI 


2I-og-1a 


SUKRIBO 


“HEEE B0OO... JAGO KU 
PAK JOKO MENANG PILIHAN RT, 
KEKEHE. TERBUKTI MASYARI 


KAT UDAH CAPEK AMA 


darat 
(a GITU D 


KEH... NDUT 
JANGAN ASAL 
NGOMONG, 


ERTE-MU YANG BARU ITU 

CUMA MENANG PENCITRAAN AJA, 
CUMA SOK MELOW 
MINTA DIKASIHANI, 


Kanaan 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


31 


| AKU & 


RUMAHKU 


Rumah bukan sekadar tempat 
pulang dan berdiam bagi Farida 
Oetoyo (73). Di rumahnya, penari 
balet dan koreografer senior itu 
melepaskan lan berjarak dari 
segala pernik panggung tari 
yang membesarkannya. 


OLEH ARYO WISANGGENI G 


umah di kawasan Pondok In- 
Rs: Jakarta Selatan, itu ham- 

pir tak menyisakan segala se- 
suatu yang terkait kehidupan pang- 
gung sang balerina, Tak ada foto pe- 
mentasan sang maestro, Tak ada pula 
anda mata atau penghargaan, 
gi gudang kostum yang biasanya 
memadati rumah seniman pertun- 
jukan, 

Semua urusan dunia panggung ha- 
nya tersaji di ruang kecil berukuran 3 
meter x 3 meter yang ada di bagian 
depan rumah, Dalam "kantor di 
rumah", begitu Farida menyebut pe- 
tak yang padat dengan segala do- 
kumen kerjanya itu, terpampang se- 
buah foto yang mengabadikan Farida 
menari pada pementasan kelulusan- 
nya di Teater Bolshoi, Moskwa. Ia 
bersekolah di Akademi Ballet Bolshoi, 
Moskwa, pada tahun 1961-1965. 

Ta berati mementaskan balet 
sejak penampilan pertamanya di Al- - 
bert Hall, Canberra, Australia, pada — 
tahun 1953. Pada tahun 1956 sampai 
dengan 1958, Farida bekerja sebagai 
penari profesional dalam grup tari 
Ballet der Lage Landen di Amsterdam. 
Namun tak ada jejak kehidupan pang- 
gung selain foto pentas balet di Rusia 
pada tahun 1965 itu, ”T aya 
malah tak pernah menyadarinya, 
la tertawa dalam perbincang 
yang menyela pagi di rumahnya. 

"Saya tahu kalau 
memasang poster atau foto pent: 
di rumah. Tetapi saya lupa 
rumah saya benar-benar bersih dari 
barang-barang seperti itu,” katanya 
sambil tertawa ringan. 

arida begitu segar pada Selasa 
(4/9) pagi itu. Padahal, empat 
sebelumnya u merampungkan 
pementasan Kreativitiit Dance Indo- 


nesia, ompok tari kontemporer 
yang didirikannya pada 1998. Ta pun 
penuh senyum dan tawa, kendati ri- 


tual paginya di rumah tersela. 
"Tm a slow starter, biasanya saya 


“ 
5. 


UAL" PAGI 


SANG BALERINA 


a selalu suka menata 
n pernah mema- 
bel listrik rumah s£ 
Sjumandjaja 


rapa pun, 
rumah. Si 


mandjaja, karena 
1 memasang kabel 
balet yang mer 
mandiri dan tangguh,” ujar ibunda 
penari Arya Yudistira Syuman dan 
Sri Aksana S 


Penuh lukisan 


Rumah Farida dipenuhi puluhan 
lukisan. Ta memiliki karya Affandi 
yang tergambar di atas karton coklat. 


yuman itu. 


FOTO- POTO: KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


a 


Pen- 
an saya 


baru bangun r pukul 08.00. Se- 
jak mata terbangun, butuh waktu la- 
ma untuk bangkit dari tempat tidur 
dan mandi. Setelah mandi, saya akan 
menghabiskan banyak waktu untuk 
minum teh, dan membaca koran,” 
ujarnya menunjuk sebuah teko dan 
mug keramik di meja marmer bulat 
yang menghadap taman kecil di be- 
lakang rumahnya. 

”Ritual” paginya akan semakin la- 
ma jika ia merawat suplir dan kuping 
gajah di taman kecil yang kerap men- 
jadi tempat favorit para tamunya ber- 
bincang. Selesai merawat tanaman- 
nya, Farida akan menengok "kantor di 
rumah", merampungkan berbagai 
urusan administrasi Sekolah Ballet 
Sumber Cipta, sekolah yang didiri- 
kannya pada 1976. 
celah dua-tiga jam  berlam- 
bat-lambat di rumah, baru saya keluar 
rumah untuk ke bank atau urusan 
lain, Itu pun, satu-dua jam rena 
saya selalu pulang untuk makan siang 
di rumah. Selepas makan siang, ba- 
rulah saya berangkat ke sekolah balet 
di Pondok Pinang, mengajar di sana 
hingga larut malam,” 


Rumah terlama 

Sejak kecil, Farida berkali-kali pin- 
dah rumah mengikuti penugasan 
ayahnya, R Oetoyo Ramelan, Saat ia 
berumur sembilan tahun, ayahnya 
yang bertugas sebagai diplomat per- 
wakilan Pemerintah RT di Singapura 
mengajaknya menonton The Red 
Shoes, film kisah balerina yang mem- 
buat Farida jatuh hati pada balet. 
Sejak 1948, ia lantas belajar tari balet 
di Fine Art of Movement, Singapura. 


Duplikat lukisan Swan Prince 
mengingatkan Farida tentang Rus 


berguru kepada Barbara Todd di Aus- 
tralia, Farida sempat pula mengikuti 
kepindahan tugas ayahnya ke bebe- 
rapa negara Asia dan Eropa, hingga 
sang ayah meninggal dunia saat ia 
belasan tahun. "Saat kembali ke Ja- 
karta, keluarga kami terus berpin- 
dah-pindah rumah,” katanya. 

Ia pernah tinggal di Kebayoran, 
Jalan Imam Bonjol, Jalan HOS Tjo- 
kroaminoto, Jalan Kotabumi, hingga 
di Tomang, Tahun 1989, ia membeli 


arya Mikhail Vrubel, yang selalu 
a, terpasang di ruang keluarga. 


Pondok Indah, waktu itu hanya punya 
dua tetangga, tidak sepadat sekarang,” 
tutur Farida. 

Rumahnya di Pondok Indah men- 
jadi rumah terlama yang pernah di- 
tempati Farida. Ta membiarkan pem- 
bagian fungsi ruang tanpa sekat, 
hingga pintu depan rumahnya te 
hubung langsung ke taman kecil di 
belakang rumahnya, melewati ruang 
keluarga dan dapur kecilnya yang pe- 


"Itu pemberian Affandi kepada ayah 
saya,” ujar Farida. 

Puluhan lukisan lain terkumpul se- 
lama Farida menjadi Direktur Gedung 
Kesenian Jakarta pada 1987-2001. Sa- 
king banyaknya koleksi lukisan, be- 
berapa lukisan tak kebagian tempat di 
dinding rumah seluas 350 meter per- 
segi itu. Ia tak ingat lagi berapajumlah 
lukisan koleksi 

”Menata lukisan itu gampang-gam- 
pang susah, setiap lukisan memiliki 
napasnya sendiri. Tahun lalu, s 


Vrubel, pad 
nah melihatnya saat bersekolah di 
Moskwa, Butuh waktu tiga jam meng- 
isan itu ke ruang ke- 
memper- 


juga pintar memadukan ber- 
bagai perabot kayu-mulai ukiran Chi- 
na peranakan hingga ukiran Jawa-de- 
ngan berbagai keramik koleksinya. Ta 
juga memiliki balai-balai kayu yang 
selalu disinggahinya setiap malam, 
tempatnya menonton televisi hingga 
terlelap. 

Penataan lukisan dan perabot 
"tempo doeloe” itu nyaris tanpa war- 
na cerah. Selera penataan yang ber- 
beda terasakan di lantai dua rumah 
itu, lantai yang terkadang menjadi 
tempat bermalam Yudistira atau Ak- 
san. "Selera kami memang berbeda, 
bahkan Aksan kadang menyebut se- 
lera saya “old fashion. Aksan kerap 
menata ulang Ian umah kami 
sesuai seleranya,” kata Farida ter- 


1m. 


Ruang 
Makan dan 
Dapur 
Bersih 


Ketika ayahnya berpindah tu 
menjadi Duta Besar Australia, Farida 
melanjutkan pendidikan balet dengan 


sepi. Tahun 1990. 


tanah seluas 285 meter persegi di 
Pondok Pinang, yang waktu itu masih “Sa 


nuh perabot dan keramik. Lapangdan sen: 
kaya udara segar, j 
menyukai suasana rumah ci 
dan selalu pulang ke rumah, jam be- 


aya pindah ke 


a mencari rasa nyaman, Men- 
elegaan ketika pulang, dan saya 
mendapatkannya,” ujar Farida. 


Ruang Kerja 


——GSSEREMONTAN—— 


Plaza Indonesia Serahkan Hadiah Utama 
Program Summer Holiday Lucky Draw 


ada 18 September 
2012, Plaza 
Indonesia 


telah menyerahkan 
satu unit mobil sedan 
Infiniti 637 Coupe 
kepada pemenang 
hadiah utama program 
Summer Holiday 
Lucky Draw periode 
(Kiri ke kanan): Lilijanti (pemenang hadiah 1 Juni-31 Agustus 
utama), Zamri Mamat (Plaza Indonesia) dan 2012. Selain mobil, 

RI Hana Maharani dnfiniti). diserahkan pula tiga 
hadiah bulanan berupa 2 tiket pesawat Singapore Airlines kelas 
bisnis ke New York, 2iPad2 32GB, 5 PC Acer Iconia, dan 5 dompet 
S.T. Dupont. Diserahkan pula 13 voucher menginap dua malam di 
Grand Hyatt Jakarta sebagai hadiah mingguan. Dalam program 
ini, khusus pengguna kartu kredit BNI Emerald, Style Titanium, 
dan Platinum mendapat kesempatan tiga kali lipat, sementara 
pengguna BNI Gold dan Classic mendapat kesempatan dua kali 
lipat. Program ini merupakan kerja sama Plaza Indonesia, BNI, 
Infiniti, dan Grand Hyatt Jakarta. P/GPWJ 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


| Cipaganti Group Terima 100 Unit 
Big Bus Mercedes Benz 


» $ 1 ertempat di 
Gunung Putri, 
Bogor, Cipaganti 


Group bersinergi dengan 
PT Mercedes-Benz 
Indonesia dan 
merealisasikan 
pembelian 100 unit Big 
Bus Mercedes Benz dari 
PT Adedanmas. Pada 
acara tersebut, unit ke-98 hingga ke-100 diserahkan langsung 
Director of Sales and Marketing Commercial Vehicle PT Mercedes 
Benz Distribution Indonesia Olaf Peterson bersama BOD PT 
Adedanmas kepada CEO Cipaganti Group Andianto Setiabudi. 
Prospek pertumbuhan industri pariwisata Indonesia didukung 
dengan naiknya pendapatan perkapita dan kebutuhan wisata 
dalam maupun luar negeri. Cipaganti juga berkomitmen untuk 
berupaya meningkatkan jumlah unit, dari 300 unit saat ini dan 
akan dikembangkan hingga 3.000 unit bus pariwisata beragam 
tipe hingga tahun 2020. Didukung 108 kantor cabang nasional, 
diharapkan Cipaganti Otojasa dapat berkontribusi bagi pelanggan 
dan masyarakat luas Indonesia. ('/GPWI 


Erijor Jakperba ah MATSURI 


Opening Event : Minggu, 23 September 2012 
Ballroom Hotel Sari Pan Pacific 
Closing Event : Minggu, 30 September 2012 MONAS (HIM Rp25000) 


JA | EK at Plaza Senayar r 
Pertunjukan Shamisen oleh Hitomi NAKAMURA, Pertunjukan Koto, Demonstrasi Kendo 
JKT 48 Show, DORAEMON Show, Puti and Friends, Rosemary Marian Band 

Workshop Washi-Ningyo, Workshop Furoshiki dan Workshop Origami 

Demonstrasi & Talk Show Pemenang III International Cosplay Contest, 

Talkshow Prize Winner International Manga Award, Demonstrasi Upacara Minum Teh 
Pameran Foto "Indonesia Indah- Jepang Indah" oleh Jakarta Shimbun, Sumo Exhibition 


JAK-JAPAN SPORTS EVENT (23 dan 30 September 2012) 
Jakarta Marathon, Lari 5km, Ekiden (marathon relay) dan Cosplay Fun Bike 


Pertukaran Budaya Kuliner Indonesia-Jepang 
Pameran Seni Keramik, Pameran Lukisan Cat Air "Kyoto" 
Pameran Pendidikan Jepang 2012 (Balai Sidang JCC) 


tml 


id.emb-japan.go.id/motsuri/jakiapan201 2 


32 


KOMPAS, MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 


HOBI & KOMUNITAS 


KOMUNITAS DARI KUBURAN 


Orang-orang yang bekerja 
merawat makam di Tempat 
Pemakaman Umum Tanah Kusir, 
Jakarta, membentuk Bendera 
Koening Community Tanah Koesir. 
”Kan petugas kuburan juga boleh 
punya komunitas,” kata mereka. 


N 


OLEH BUDI SUWARNA 
——— & YULIA SAPTHIANI 


i siang yang terik pada per- 
Pss pekan lalu, Anton 

(38) masih terlihat berkeri- 
ngat setelah selesai menunaikan tu- 
gasnya. Pekerjaannya adalah menggali 
dan menutup kuburan ketika ada 
orang yang meninggal di TPU Tanah 
Kusir. Bekas noda tanah merah masih 
melekat di celana dan sandalnya. 

Sebagai pekerja di kuburan, Anton 
merasa kurang keren. "Orang pasti 
berpikir, 'serem banget pekerjaan- 
nya?” Itu sebabnya Anton sering ku- 
rang percaya diri ketika berkumpul 
dengan kelompok lain. 

Namun, setelah menjadi bagian da- 
ri komunitas Bendera Koening, Anton 
menjadi lebih percaya diri. "Komu- 
nita memberikan kebanggaan bu- 
at kami. Kami jadi lebih nyaman 
melangkah,” kata Anton. 

Anton termasuk salah seorang pe- 
tugas kuburan di Tanah Kusir yang 
ikut membidani kelahiran Komunitas 
Bendera Koening Tanah Koesir pada 
Juli 2012. Awalnya, Anton dan re- 
kan-rekan seprofesinya berpikir, 


Komunitas Bendera Kuning Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 


anak-anak penggemar sepeda motor 
punya komunitas yang jelas. Mereka 
punya jaket dan bendera sendiri, 
"Terus kami pikir, kenapa kita tidak 
bikin komunitas saja,” katanya. 
Singkat cerita, Anton dan ka- 
wan-kawannya berkumpul memba- 
has pendirian komunitas. Mereka pun 
merancang nama dan logo. Sempat 
terpikir oleh mereka untuk memberi 
nama komunitas Tanah Kusir dengan 
logo batu nisan. "Setelah dipikir-pikir 
kok serem banget. Akhirnya namanya 
diubah jadi Komunitas Bendera Ko- 
ening dengan logo bergambar ben- 
dera warna kuning,” ujar Anton. Ben- 
dera kuning di beberapa tempat ada- 
lah simbol yang biasa digunakan un- 


tuk menandai suasana berduka. 


Jaket dan jati diri 


Setelah nama dan logo komunitas 
dibuat, mereka merancang jaket ko- 
mun ”Kami men sebisanya 
sampai bisa membuat jaket sendiri,” 
ujar Anton yang merawat 50 ku- 
buran, 

Jaket tersebut berwarna hitam de- 
ngan tulisan nama komunitas dan 
logo berwarna kuning. Jaket ini dijual 
kepada anggota seharga Rp 185.000 
sebagai identitas keanggotaan mere- 
ka. “Belinya bisa nyicil kok, supaya 
tidak memberatkan,” kata ketua ko- 
munitas, Nurhadi yang lebih 
akrab disapa Jaja. 


Jaket ini menjadi kebanggaan se- 
luruh anggota yang berjumlah 40-: 
orang, termasuk Anton, Jaket ini bia 
mereka kenakan dari rumah sebelum 
ditanggalkan saat bekerja. 

Selain mengikuti tren, ada alasan 
lain komunitas Bendera Koening di- 
dirikan, yaitu ingin menyatukan dua 
kelompok yang bekerja di Tanah Ku- 
sir, "Dulunya suka ada perselisihan di 
antara dua kelompok ini. Supaya tidak 
terjadi lagi, dibentuklah komunitas,” 
kata Jaja. 

Dengan adanya komunitas, dua ke- 
lompok ini akhirnya kompak. Pem- 
bagian kerja di antara mereka menjadi 
lebih terorganisasi. Empat kelompok 
yang bertugas gali/tutup  misal- 


nya—setiap kelompoknya terdiri atas 
empat orang—bekerja sesuai giliran. 
Dengan demikian, setiap anggota da- 
lam tim ini mendapat rezeki secara 
bergiliran pula. Sementara untuk 
urusan perawatan, menjadi tanggung 
jawab masing-masing pekerja. 

” Komunitas tidak mencampuri ta- 
rif perawatan, Itu personal 
tergantung perjanjian masing-masing 
orang dengan keluarga yang makam- 
nya dirawat. Urusan perawatan jadi 
rezeki masing-masing,” kata J: 

Jaja misalnya, mendapat rezeki da- 
ri. 50 makam yang dia rawat, Begitu 
pula Anton. Adapun Nur, yang baru 
tiga tahun bekerja di Tanah Kusir, 
baru "memegang” 15 makam. 


Kegiatan amal 

Karena baru tiga bulan didirikan, 
lum banyak kegiatan yang 
mi paling ngumpul-ngum- 
laturahim di antara sesama ang- 
gota. Kadang kami mengumpulkan 
uang untuk disumbangkan ke orang 
miskin," ujar Anton. 

Meski penghasilan Anton, Jaja, 
Nur, dan anggota lainnya sangat ber- 
gantung pada kemurahan hati para 
ahli waris, mereka memiliki kegiatan 
sosial yang rutin. Sebulan sekali, se- 
tiap anggota memberikan sumbangan 
untuk diserahkan kepada anak-anak 
yatim piatu. 

”Besarnya sukarela, tergantung da- 
ri kemampuan masing-masing. Su- 


paya ada nilai positifnya, tidak se- 
kadar ikut tren bikin komunitas,” kata 
Jaja 


giatan lain yang pernah dila- 
kukan adalah ikut jalan-jalan dengan 
sepeda motor bersama komunitas 
penggemar sepeda motor. Kegiatan 
ini direncanakan akan diselenggara- 
kan sendiri oleh anggota komunitas 
Bendera Koening untuk mengurangi 
kejenuhan dari aktivitas sehari-hari di 
kuburan. 

Anton mengaku komunitasnya ti- 
dak pernah diganggu pihak lain. ”Me- 
reka enggak akan berani mengganggu 
kami. Sebab, kalau nanti mereka me- 
ninggal, kita enggak mau ngurusin 
ha-ha-ha,” kata Anton berseloroh. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


7 PI 


Anuge 


Jurnalistik 
Pertamina 


rah 


ERSYARATAN PESERTA 


panas bumi/energi dengan tema 55 Tal 


Sebagai apresiasi atas peran jurnalisme Indonesia, PT Pertamina mengajak 
Ig rekan-rekan jurnalis untuk ikut serta dalam Anugerah Jurnalistik Pertamina 
2012. Kirimkan karya jurnalistik Anda dengan topik seputar minyak bumi, gas, 


y KATEGORI 
1. Cetak (harian, majalah, tabloid) 
2. Online 
3. Penyiaran Televisi 
4. Penyiaran Radio 


5. Foto Jurnalistik (cetak atau online) 


n Per 


KARYA JURNALIST 


tamina Sobat Bumi. 


IK (FEATURE) 


Wartawan media cetak atau elektronik, meliputi koran, majalah, tabloid, online, televisi dan radio. 
Karya asli, bukan saduran, terjemahan atau rangkuman. 
Karya perorangan atau kelompok. Khusus untuk kategori pewarta foto, produk merupakan karya perorangan. 


Karya mengangkat topik dalam bidang energi, minyak, gas, panas bumi, penggunaan produk minyak, gas, dan 
energi alternatif: penggunaan energi hijau dan berbagai aspek terkait energi dan kelestarian energi: termasuk 
aspek ekonomi, bisnis, politik maupun sosial budaya. 


Karya telah dipublikasikan di media massa Indonesia dalam periode 15 Maret 2011 - 31 Oktober 2012. 
Karya ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris yang baik dan benar, serta mengikuti kaidah jurnalistik. 


Karya cetak yang dikumpulkan adalah hasil kliping dari berita dan dalam format .doc. Untuk kategori televisi dan 
radio dalam bentuk cd rekaman berita. Untuk berita online, karya dikirim dalam bentuk hasil print halaman berita. 


Karya dikirim beserta dengan identitas diri dan perusahaan tempat bekerja. 
Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di 
www.pertamina.com/index.php/detail/view/pertamina-event/9437/anugerah-jurnalistik-pertamina-2012 


Kirimkan karya Anda dalam format yang telah ditentukan 
sebelum 2 November 2012, pukul 16:00 WIB ke 
Panitia Anugerah Jurnalistik Pertamina 2012 
Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero), Divisi Komunikasi 
Jl. Merdeka Timur No. 1A, Gd. Perwira 6 
Jakarta Pusat 10110 


email: pcc@pertamina.com 


Informasi lebih lanjut hubungi: 


email: pcc@pertamina.com 


telp: (kode area) 500000 


Web: www.pertamina.com/index.php/detail/view/pertamina-event/ 
9437/anugerah-jurnalistik-pertamina-2012 


www.pertamina.com 


7 


' PERTAMINA 


KESEHATAN IBU DAN ANAK 


KOMPAS KLASIKA | Minggu, 23 September 2012 | JABODETABEK 


EA) 


dren 
Kar Ara Ha Lg Yg Won) 


Mengenalkan Keuangan 
pada Anak 


akan bertambah. Kegunaannya untuk keperluan 
mendesak pada suatu hari nanti. 
Langkah ketiga, ajarkan anak-anak untuk mandiri. 
Tanpa sikap Ini, mustahil seseorang meraih kese- 
jahteraan secara finansial. Semisal anak ingin 
memiliki barang yang harganya mahal, arahkan dia 
untuk tidak melulu minta pada orangtua. Ajak mereka 
menyisihkan sebagian uang saku dalam waktu tertentu, 
Setelah terkumpul barulah mereka membeli barang itu. 
Langkah keempat adalah pelajaran tentang keberani- 
an menghadapi risiko, Rezeki seseorang ada kalanya 
dipengaruhi keberaniannya dalam mengambil risiko. 
Risiko bisa diminimalkan dengan mempela- 
Jari dan rnencoba menaklukkannya. 


LIHAT kanan kiri dan perhatikan perilaku orang-orang sekitar kita. 
Ada orang yang dengan lincah membelanjakan uangnya untuk barang: 
barang yang sebetulnya tak primer. Ada pula yang bersikap 
hemat dan lebih banyak menabungkan uangnya. Tak sedi- 
kit pula yang mengeluarkan uang sesuai kebutuhan saja. 

Kecenderungan seseorang yang terkait dengan 
uang konon sudah dibiasakan oleh orangtuanya sejak 
kecil. Pakar perencanaan keuangan, Safir Senduk, 
mengungkapkan, setidaknya ada lima langkah 
yang perlu diperhatikan untuk mengenalkan anak 
pada kegiatan keuangan. 

Langkah pertama, orangtua bisa memberi 
pengertian pada anak bahwa tidak semua 


barang yang ada di sekitarnya dapat dibeli " 

atau aa HK Ini ai aa Dalam hal keuangan, orangtua bisa : UNTUK perkembangan emosio- — Untuk mengenalkan hurut dan 

anak-anak pada perilaku boros. Orangtua memberikan informasi seputar H nal, intelektual, moral, dan fisik Mena an si kas meduk Wintan 

dapat memberi contoh dengan membuat peluang usaha maupun alternatif $ P wang sehat, ditytuhkan alat bor. hini na berban Hi yaa 2 

daftar pengeluaran perlu dan tidak perlu Investasi kepada anak saat beranjak $ main yang sesual dengan tahapan Na rod pi ah ai 

bagi anak-anak. Membeli mainan tetap . . dewasa, : perkembangan dan usia anak, Pa Pe ana 3 

boleh, tetapi terlampau sering atau terla- Langkah kelima, melatih ' Salah satunya adalah Wintun “ uh Peang pu 2 
anak-anak agar terampil berkomu- Walker Ride-on Learning Train, Bah Lea sabar 

lu mahal jelas tidak baik. ag pi mainan berbentuk kereta gandeng Pertumbuhan anak (emosional, 


nikasi, Keterampilan ini sering 
mengantarkan seseorang pada 
tujuan hidupnya. Orangtua bisa — 4 
mengajarkan cara berkomu- 8! 
nikasi yang baik, misalnya . 
menganjurkan anak- H 
anak untuk bergaul 
dan tidak minder pada 
lingkungan. P/TYSJ 


ngkah kedua, membiasakan anak- 
anak untuk menyimpan dan “mengem- 
bangbiakkan“ uangnya. Pelajaran ini 
berguna bagi anak agar kelak dapat 
sejahtera secara finansial. Orangtua 
dapat memahamkan bahwa uang 
tak hanya bisa dibelanjakan, tetapi 
bisa pula ditabung dan nilainya 


intelektual, moral, dan motorik 
anak). 

Anda bisa mengunjungi stan 
Winfun di Mother&Baby Fair 2012, 
28-30 September di Balai Kartini, 
Jakarta, pengunjung yang memba- 
wa potongan iklan/voucher Wintun 
di Klasika Keluarga Kompas akan l 
mendapat diskon 20 persen, 

IYTNSI 


yang memiliki tiga level permainan. 
Mainan ini didesain untuk anak 
satu tahun ke atas, yaitu floor play 
untuk bermain interaktif, push 
“around walker untuk belajar berjalan 
“yang mengeluarkan suara ketika 
didorong, dan ride on untuk dinaiki. 
Mainan ini dilengkapi lampu, 
melodi, tempat menyimpan main: 
an, dan huruf A-E yang berguna 


UKK Neonatologi 
Ikatan Dokter Anak Indonesia 


e 
» Perawatan Metode Kanguru 


@ ANGKA kematian neonatus di 
@ Indonesia masih tinggi jika dibanding: 
kan negara berkembang lain di Asia 
. Tenggara, yaitu sebesar 20 per 1000 
@ kelahiran (Survei Demografi kesehat- 
@ an Indonesia/SDKI 2007), Penyebab 
utama kematian neonatal di negara 
@ maju seperti Amerika Serikat adalah 
@ prematuritas dan berat lahir rendah 
@ (BBLR), sedangkan penyebab utama 
dari kematian neonatus di negara 
berkembang adalah prematuritas 
@ (30 persen), infeksi neonatal (27 
@ persen), dan asfiksia (23 persen). 
Menurut Riset Kesehatan Dasar 
8 (RISKESDAS) Depkes 2007, penyebab 
@ kematian neonatus 0-6 hari tersering 
@ Si Indonesia adalah gangguan per- 
napasan (37 persen), prematuritas 
(34 persen), dan sepsis (12 persen). 
@ Bayi berat lahir rendah di dunia ber- 
dasarkan data dari WHO adalah sebe- 
sar lebih kurang 15 persen dari selu- 
ruh kelahiran, sedangkan di Indonesia 
@ adalah 11,1 persen (Riskesdas 2010). 
Perawatan BBLR khususnya prematur 
memerlukan tekhnologi tinggi dan 
biaya besar. Salah satu cara mudah 
@ dan efisien untuk perawatan bayi 


Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Bergman dan Jurisoo 
(1994), dilaporkan bahwa pada 
kelompok bayi kurang dari 1.500 
gram, angka kelangsungan hidup 
(survival rate) meningkat dari 10 per- 
sen menjadi 50 persen, sedangkan 
pada kelompok bayi dengan berat 
badan 1.500-1.999 gram, naik dari 
70 persen menjadi 90 persen. 
Dengan perlekatan kulit seluas-luas- 
nya, akan terjadi perpindahan panas 
(kalori) antara ibu dan bayinya. 
Bergman melaporkan ibu dapat ber- 
fungsi sebagai inkubator otomatis. 
Bila bayinya kedinginan (hipotermi), 
ibu akan menaikkan suhu tubuhnya 
dan mengalirkan panas untuk meng- 
hangatkan bayinya. Demikian pula 
bila bayi kepanasan, ibu akan menu- 
runkan suhu tubuhnya. 

Cara menghangatkan bayi 
dengan perlekatan kulit ini tentu 
lebih baik dan aman dibandingkan 
dengan cara kuno seperti menaruh 
botol air hangat, memberi lampu 
atau menaruh bayi di sekitar kompor 
(api). Cara kuno tersebut berbahaya, 
misalnya bila botol panas tersebut 


PUKUL 04.35 WITA, kota Makassar, 
Sulawesi Selatan, masih diperam kege- 
lapan. Dari balik tirai kamar hotel, 

Jalan Sultan Hasanuddin masih tampak 
senyap. Namun, sekitar enam kilometer 
ke arah barat, puluhan bahkan ratusan 
kapal nelayan sudah merapat di 
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere. 
Kerlip-kerlip lampu kapal memberi tanda 
hari baru sudah dimulai. 

Acung (12), tak membiarkan kera- 
maian ini. Kakinya yang telanjang lang- 
sung melompat ke dalam sebuah kapal 
motor sepanjang 12 meter. Ia segera 
mengangkat beberapa keranjang penuh 
ikan dan membawanya kepada seorang 
pengepul yang menunggu di dermaga. 

Di kapal yang lain sama pula, beberapa 
orang secara estafet membongkar mua- 
tan ikan dan memindahkan ke dermaga. 

Acung tak sendirian. Pagi itu ada 
sekitar sepuluh anak yang bekerja seba- 
gai buruh angkut. Nama Acung sebena- 
rnya hanya panggilan saja. Saat ditanya 
nama asli dan tempat 


tinggalnya, ia mengelak. “Malu bila ibu 
guru dan teman-teman tahu,” jawabnya. 

la pantas malu, pasalnya ia sudah tak 
pergi ke sekolah sejak naik kelas lima 
sekolah dasar. “Sejak ayah pergi tak ada 
lagi yang kasih uang buat sekolah," 
jawabnya. Pergi? “Iya, ayah pergi dengan 
mamak (ibu) yang lain.” 

Sejak itu, setiap pagi Acung selalu 
datang ke PPI. Selain bekerja sebagai kuli 
angkut, ia juga berperan sebagai penyi- 
ram air untuk membersihkan ikan-ikan. 
Setiap ada pedagang yang memanggilnya 
untuk membersihkan ikan, ia bergegas. 
menenteng dua ember plastik kecil, 
kemudian menciduk air laut dan neny- 
iramkan ke keranjang-keranjang berisi 
ikan segar. “Biar pasirnya (yang masih 
menempel) hilang,” ujarnya. 

Sebagai upah cucuran peluhnya 
dalam dua atau tiga kali menyiram keran- 
jang ikan, Acung mendapat seekor ikan 
kecil, kira-kira panjangnya 15 sentimeter. 
Jumlah ikan yang ia dapat dalam sehari 
tergantung seberapa banyak pedagang 

ikan yang memakai tenaganya. 


Pemandangan anak-anak putus sekolal 
ini lumrah ditemui pada pagi hari saat 
aktivitas jual beli ikan berlangsung di P 
terbesar di kawasan timur Indonesia 
Sebuah fenomena yang menyesakkar) 
napas. Anak-anak yang kulitnya legai 
terbakar matahari itu telah menjauh dari 
masa depannya, 

Setelah matahari melayang di atas 
cakrawala, anak-anak seperti Acung 
mulai menyingkir bersama pungkasnya 
kegiatan transaksi ikan. Tak banyak orang 
yang tahu ke mana mereka pulang atau 
pergi. Esok pagi, saat PPI mulai berde- 
nyut, tubuh-tubuh kecil itu berdatangan 
lagi. 

Acung adalah contoh kecil dari hilang: 
nya masa depan seorang anak. Bulan 
Juni lalu, International Labour 
Organization (ILO) pernah merilis data, 
dari 2,3 juta jumlah total pekerja anak, 
sebagian besar berada di daerah 
Indonesia timur. Anak usia 7-14 tahun 
oleh ILO dikategorikan sebagai pekerja 
anak. Sebelum ILO, lembaga 
Understanding Children's Work (UCW) 


berat lahir tumpah atau terjatuh sehingga Meski usianya masih pada tahun 2009 mencatat terdapat 2,3 
rendah (BBLR, «2.500 g) adalah menempel ke kulit bayi yang dapat belia, Acung sudah ter- — juta anak di Indonesia yang menjadi 
Perawatan Metode Kanguru (PMK/ menyebabkan luka bakar. Demikian biasa mengisap rokok. pekerja. 


@  Kangaroo Mother Care). 

Perawatan metode kanguru 
dilakukan dengan cara perlekatan 

@ kulit seluas-luasnya atau skin to skin 

@ contact antara bayi dengan ibu. Bayi 
diletakkan hanya dengan mengena: 
kan topi serta popok di dada ibu. 
Perawatan metode ini dapat dilaku- 

@ kan secara bergantian antara ibu, 
ayah, dan anggota keluarga lainnya. 
Perawatan metoda kanguru (PMK) 

@ pertama kali diperkenalkan oleh Dr 

@ Rey dan Martinez pada tahun 1979 di 
Bogota, Kolombia, sebagai salah satu 
alternatif bagi perawatan bayi BBLR. 
Metode ini pada dasarnya meniru. 

@ binatang berkantung kanguru yang 
lahirnya sangat prematur. Setelah 
lahir, bayi kanguru disimpan di kan- 
tung perut ibunya. Dengan demikian, 

@ bayi tetap hangat, dapat menyusu 
bila lapar, dan aman dari gangguan 
binatang lainnya. 


juga dengan lampu. Selain risiko ter- 
bakar, dapat juga menyebabkan 
dehidrasi dan gangguan mata karena 
bayi terekspos sinar terang terus- 
menerus. Perawatan metode kanguru 
awalnya hanya dilakukan di negara- 
negara berkembang. Namun, dengan 
banyaknya penelitian yang menunjuk- 
kan PMK dapat menunjang perkem- 
bangan otak, saat Ini negara-negara 
maju juga melaksanakan PMK. 
Penelitian di India/Bogota menunjuk- 
kan bayi yang dirawat dengan PMK 
mempunyai kadar kortisol (hormon 
yang keluar bila manusia stres) yang 
lebih tinggi dibandingkan yang dira- 
wat di inkubator. Dengan demikian, 
dapat dihipotesiskan PMK mengu- 
rangi stres bayi. Bayi merasa aman 
di pelukan dengan bau yang sudah 
dikenal dan kasih sayang ibu atau 
anggota keluarga lainnya. 


Pakaian bayiyang teru, 


JUNIOR 


Sentuhan Kasih Ibu 


R ssehardanarmnan . 5 - a 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


JD cc.oceceocococeocococococococococococ.cccoceococccRn.. 


Aa en 


desain grafis : Adrianus Adrian 


Sesuatu yang dapat 
menghancurkan 
kesehatannya. 
Sehari ia bisa 
mengisap tiga 
sampai empat 
batang rokok, 
tergantung yang 
memberi. “Kalau 

beli sendiri cuma 

sebatang saja,”akunya. 
Ingin sekolah lagi? Ia 

menggeleng. 


Sejumlah aktivis perlindungan anak 
menilai, pendidikan masih menjadi cara 
yang ampuh untuk menyelamatkan masa 
depan pekerja anak. Pemerintah harus 
serius melaksanakan program wajib bela- 
jar 9 tahun. Itu bisa dimulai dari dinas 
pendidikan di daerah dengan membang- 
un kelompok atau grup belajar informal 
yang disesuaikan dengan lokasi tempat 
pekerja anak tinggal. 

Grup belajar informal itu setidaknya 
dapat mengondisikan lagi anak-anak ke 
dalam atmosfer sekolah secara perlahan, 
longgar, dan persuasif, sebelum mereka 
dikembalikan ke dalam sekolah formal 

yang memberikan pendidikan secara 
murah bahkan gratis, (TYSJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 23 September 2012 


34 


Pemenang Lomba 
#UndianTTSBukuKompas 
Jilid 3 


1. Maria Theresia 


Selamat 


Jakarta 
2. Inggita Anggraini Muljono 
kepada para pemenang Tangerang 
3. Ririen Herdinawati, ST 
. Jakarta 
#UndianT TSBuku Kompas' 4. Elizabeth Maria $ 
uban 
| Periode Kedua (Mei-Agustus 2012) | 2 Tao, 18 Sopo 2012 api Ku KUN 5. Catur Bambang Hermawan 
Malang 
Jawaban benar UNDIAN TTS BUKU KOMPAS JILID 3, dapat dilihat di Ler N tres “ Penang sen Of 


https://www.facebook.com/bukukompas/posts/443601242348216 
MB penerbit bukukompas (3 @bukukompas 


KOMPAS: ws 


Penerbit suku 
buku@kompas.com, Telp. (021) 5347710 ext. 5801-5615 


email: 


PERTAMA DI INDONESIA ! Fee ap 


Kredit Mobil 
Hingga 


"FA thn bunga 5S 
» Cap 2 thn bunga 635 N 


Used Euro Parts Best Prices !' 
T165-63670866, F : 05-63632503 
BENZ BMW Volvo Audi VW 
www,propel-auto.com 


MOBIL DICARI 


AI, 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


Beli Sgl Jns Mb1 Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70263933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 


Aman&Cepat.Hub:Hj.Zakiah,021 
-70075700/SMS:081385851881 


MOBIL DIJUAI 


taman 
CNN BOS - 6525888 
New Porsche Bi ter rad colour 


271, 265HP, Ring 20", PDK, Bose 


CNN BOS -6525888 
Range Rover Evogua Si - 4Doors 
dy Black,White, Red LuxPack 
Int, Black & Verve, 3 TV, 5 Cam. 


Hummer H-3 '11 silver, chrome 
pack, tanduk, E seat, 3TV, camr 
MatahariMb 4525102,5858711 


Hummer H3 th'10 Putih Velg 
22" Wanda — Auto-PMK — U2 
"65867436/081283800898 


Jaguar 3.0 S'2004 silver In beige 
facelift, telp,s.roof, heater seat. 
MatahariMb 4525102,5846730 


Jaguar XJ6 3.0 AT Long'07 Slvr 
Interior Beige Full Spec ATPM, 
Low KM, Orsi, Mis,Jrg Ada Nego 
Lihat Langsung Hp 0817781166 


Mini Cooper 1.6 S Turbo, 2011 
Orange,Km 3rb,Panoramic, Istw 
Pakubuwono7251893/72790162 


Tahun 


Segera Hubungi 
Dealer Terdekat | 


Porsche Cayenne S 4,5L Th 03 
Nop Black on Black,KM 42rb 
Pribadi Hub:0816.83.85.81 


Range Rover Sport 5.0 Facelift 
DVD#Rear Entertanimant 
Harman Kardon, Xonon, Vr.20 


Black VIP Motors 
021-4524418, 021-1505666 


GMOI 45866766 opon till night 


RangeRover Evogue silver 5door 
Itv Scmr pwd spesial price 
hrg:1.180 hub:0819807258085 


WILLIAM MOBIL 
Naw VW Boetle 1.2 full opt 


Wita, Bade valow 
R Evogu Dr/4Dr f.opt 
Black. White, Red 
Re Stock 
PI:7269999 19145877777 
Iu 


318 i (E-46) Facelift Th'2004 
MVT, Light Green Mulus&Terawat 
.Hubungi:0877 2231 8151 


3201 Executive th"09 Abu? Met, 
Km 58rb, mulus, Pajak Panjang 
£ Hub: 081.9999.89968 


3, "3 Nat 325111 MEdt 

231/05 "“5231/06 
a LN ya 10, 5231 Exc '10 
5231Ex'11,5281Ex'11,5301/09,"10 
BestindoCarUtamaph:74868000 


328i 2000/AT/No Pilihan, isti- 
mewa, tgn pertama, km 57.000, 
velg 19, ph. 081223311049 


520 E28stir4Vrac dinamic11”jok 
tacaro MBTech bodykit matic8B8 
keren abis 081-314-792-547 


530 '05 4320ifestyle '08 4120 
106 Hro.228)t/Dp.20M Radio dlm 
raya /14 T.0816 777 105 


735Li AT 2002 Silver Intr Grey 
Full spec, TV, Tlp, C.box, S.roof, 
Electric seat, Low Km. Nego 
Lihat Barang. Hub, 0817.780166 


E23 735i silver electrical fungsi 
semua pajak mati 3thn 
087887808119 


EKBTN @ GRAND INDO 
640i Gran Coupe 
st in Indo,4 ck Whil 
Twin Turbo, 320HP, Panoramic 
Vacuum Door, 5 Camera, Koyless 


Dan @ GRAND INDO 
2 AWD, Panoramic, 
Dai WwinTurbo, 7Seater 
X6 3:5, Vacuum DE 45 Can 
Terminal Motor 
KG4511111,4520000,P17225222 


X1-1,8112 X3-2.0D Bsns'11 
#iik X3-2.51/0A "te X3-2,5/05 
X3-2,51/07,X3-3, 5111, 455.011 
X6-3.51/09,6501 Con'11,730 Li'10 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


DP aevroter 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.L 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


JP oamarsu 


AAII New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax PU Angs Mulai 1Sjtan 
Terios Angs Mulai 29tcan" 


Sirion 1300cc,type D. AT. VVT-i, 
hitam mulus Th'2008, Tgn I, Hub 
087789780079 


Xenia Sporty Xi Th 2011 Silver, 
AC, CD, Hrg 125jt, mulus Nego 
Isg pemakai hub:021-70408478 


roro 


AMI New Fiesta DP Hanya 30 
Juta-an, Everest Bunga Rendah, 
Escape, New Focus, New 
Ranger” 08128240541 / 
021-91919166 / 021-93086606 


Escape th.2003 mesin 2000CC 
trans manual warna hitam 
velgring22 full optional hub 
08129960168 


New Everest'07, 2.5cc XLT 4x2 
Matic,Diesel,Hitam,Tgn 1, kond 
terawat, Hub: 0811151261 


Accord VTI,2003 Abu? Met Hub: 
Yanuar 021-7507322 / 081599 
12831 atau David 08158283099 


Accord VTi-L A/T Des 2011 
hitam istimewa 6800 km Isg 
pemilik 425jt hub 0818113666 


Accord VTIL,A/T'08 SilverStone 
Km7rb Asli,Msh Plastikan"Zion 
Mobil" Mg.2 Sguare.95186969 


II New CRV,CRZ,Psn Sekarang! 
Brio, Jazz, Fred, Acord, Cty, Cvc 
Odysy.Rdy Stk#Vkol,DP20jtan/ 
ang 1,jtn: 081219172478 


II New CRV,Jazz,Freed,City, 
Cu,Aw,Rstock  Bng Ringan 
C/KTrma Tt, Honda Cibubur 
Hub: 081389040489 


AI CRV, Brio, Ready, Bunga 
Honda Mugen 
bngt 9190 8094 


Brio 149jt Civic Cty Jazz Freed 
(Crv'rdy”b.Oh/ang Aitn) Vkool'" 
Honda jatinegara.021-85919898 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV, Rdy 
#Vcool.B908/AngZitn/ TDP32Jtn 
HondaAristaMang9a2””6129999 


City Th 09 Okt, Warna Hitam, 
VR, Full HID Hubungi 
082183260515 


CRV 20 A/T 2011, Dark Mocca 
Pearl, Km 30 rb, Harga damai. 
Hubungi: 0811966121. 


CRV 2.4 AT'2008 Hitam,Pjk Pjg 
Km rndh buku srvc Ikp,MIs Trwt 
249jt Nego Hub:08129-383910 


CRV/08.2/4 bodykit Mugen, wing 
modulo, velg 19', silver. Hub. 
0812 1309 0819 


Jazz 05 Idsi A/T Hitam STNK 
pik,mulus,tarawat  hub:08571 
106 9950/081519269061 


New Civic2009 (1700cc) A/T 
W,Silver,KM 1000 Asli,Masih 
Plastikan,Zion Mobil,95186969 


New Odyssey'11404 htm km 
10rban & rec TVvcam e.seat dpn 
#blk srof c/kAxelcars:35881912 


Odyssey RB3"10 (pakai Sept'11) 
A/LSilver,Mulus,Tan | 1,STNK 
Baru perpi. Joko-087886411150 


Pvowai 


Trajet 2005,AT,7 Seat Velg 18, 
Full Accesoris, Kondisi Baik “ ““ 
Hubungi: 08111.890881 


Trajet CUVT GL8 Th/O5 Manual 
Hitam,MIs Trwt, Hrg 95ECNego) 
Hub:082112390999-92214009 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
EIf6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
“D-Max single/double cabin Disc 
(bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


Elf Ready Stock!! Mikrobus New 
Armada, 10 Seat Lux, Home T, 
TV 32 4 12 Seat Lux # 17Seat. 
Long 13 Seat Lux # 15 Seat 
Atkb "GMA (BOS) 65834157, 
081381139112, 081230190388 


ICON 


AII New: Sportages Picanto RIO: 
Pregio : Travelo: Ambulance, 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


Picanto AT Tdp 14jt Angs 2,739 
itx59 Free Jok Klt Data Dibantu 
s/d Approvel 0857-7377-3609 


Ji munzon 


2 HB R A/T Heads Back White 
Silver 2010, Km 17rb,1005 ors, 
Ass, Hrg 167)t. 0811.196811 


5 Th'2007 Triptonic Silver Tgn 2 
Pjk Bln 9 Km70rb Service Record 
Jaksel 0856.3700125 


(4:7 thn 2010 bin 2 w.hitam 
type R Tan 1 Kondisi sangat 
baik Hub:0858 11111 999 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr mnrk,Dp rng 
0812.8697542 , 0251.8322999 


SEPTEMBER CERIA 
CX7,MazdaB, Promo mn 
sh back: & bonus 
9, 0856 8199929 


Jl meranes 


B 170 A/T Silver metalik pajak 
lth.Km 40rb siap pakai hub: 
0816854864 


Benz 300 TE1987 MaticSilverint 
hitamOri&300 CE1991 MaticAnt 
rachiteGrayonBlackOriginalLook 
Bekasi timur 07887808119 


Benz S 320 Th'2000 Warna Biru 
Muda Metalik,Trwt&Mulus, Hub: 
081932768068 / 021-96062239 


(-200 all New Model, Hitam, 
2008, Bulan 5, Berminat Hub: 
Kikt 08588 2211 622 "ta 


C-350 AT,W.Hitam th 2007.Hub: 
Yanuar 021-7507322 / 081599 
42831 atau David 08158283099 


200 2008 AVG Black On Black 
Low Km,Harm.Kardon,Pjk.1Thn 
0858222.22266, 08131958.0015 


200 CGI facelift pk 2012 
km 900 sarv record dijamin spt 
br C/K Axel Cars 081361186888 


CLS350 Black on Black,th 2005 
Km37rb,SRoof,PBD,TV istmewa 
Call anon. 725.1893/727.90162 


CLS350 lorinser'07ful opt,airsus 
dynamcrpulseSeat coolerheater 
seatKm25rb pjkBr 087881006214 


Paket 


CNN BOS - 6525888 
CL5350 AMG White 
) AMG Coupe Black, White 
binaan AMG Magic 


Coupe E250 AT AMG Styling, 
Hitam Intr coklat Full spec cmr 
TV Harman Kardon Speaker, Top 
condition, Low Km, Nego lihat 
barang. Hub 0817784166 


E 320 '98 Elegance (msn V6) 
Black on Black Keren VR 20tBan 
asli, Bintaro 0815 1741 7917 


E300 CBU 2009 Panoramic 
Silver Dijual Cepat Tgn Pertama 
Hub: 081510347788, 97821186 


EXBTN @ GRAND INDO 
ML250 4Matic Blua 


306hp, Newmodelsengine,re 
Las ai Ka Kere INDO 
SLK 250 ANG 


SUOL Mos 
dy Stock, 

terminal 
11520000, P17, 


KGASLI) 


GL.500 thn 2007 /Hitan/kondisi 
mulus/tangani/khusus pemakai 
#4 Hub: 08220052357 1 


ML350 AT 2010, Pemakain 
Maret 2011, Hitam, Kondisi 
Istimewa. Hub. 082125130809 


New GL 500 991/Baru Fclift 2012 
full spec 1,5M(off)Htm#1001Ba 
ru E350 AMG/AVG Coupe Putih 
1.350jt.:08881351818 /6620338 


New ML 350 pkO7 full ori,Km.20 
"b,575jt#New E280 Nine Edition 
pk2010,560jt. Hub:08881351818 


5280 htm '03 facelift km 67rb 
nopil Iangk int rapi TDP.76jt a9, 
9,8it Auto Speed:08161615536 


S300L, Hitam, 2011, Km 1500 
3TV,S Roof, Essat,Cam, PwrDoor 
FOpt Call 7251893/72790162 


Smart Passion 2011 bin 4 Red 
on Black,Auto Leather,Xenon, 
KM. dikit,Nopil B 8 195) 
Nego 0816.83.85.81 Meruya 


p orsusisai 


AII New 2.5 Pajero Dakar#Vkool 
Disc Bsr R Stock Trm indent Out 
landar 97769699-081905140150 


AI New Lancer EX AT/ Tripto 
nik100x Baru Merah met, Cash / 
Krdt Unit Hanya 1 Ready, Jrg 
ada:95359189,0812133 89689 


(ALL New Mirage/Pajero Dakar, 
Free Vkool Disc Bsr Byk Hdh,R. 
Stok.082125262255, 92506899 


AII New Outlander&Pajero Sport 
R.stok, Free Vkool,BungaOrs. Hub: 
081291460294 - 081398954363 


Grandis AT Triptonik Th'2007/ 
2006 Silver met Mobil Bagus 
Spt Baru Mulus Tan1 Dari Baru 
Jual Cepat BU Krdt Bs di Bantu : 
081807131799, 081213389689 


New Mirage, Outlander Sport & 
Pajero Sport Ready, For Special 
Promo Call : Peter Marten 0819 
329 129 28 / 08179 75 8888 


New Mitsubishi Mirage Free So 
largard &R.Stock Pajero Sport 
Free Vkol#Audio 085695697000 


Pajero Exceed 08 CBU A/T AWD 
W.Slvr Sunroof, E,Seat, 8Srs 
Airbag, Hub:02192868623 


Pajero Sport Th.2011 GLS Man, 
Merah, Pjk Pjg Ass Allrisk, Khs 
Pmki 370 jt Hub: 081318058437 


Busan 


AN New Evalia, G.livina, Juke 
March:Nissan Weekend sale spa 
cial promo,Bg rgn Prs Cpt,Tenor 
s/d SthJIndomobil 021-380.4002 


AI New X Trail Juni'10,Km14 
800,Htm,HID Prjctor Head Lamp 
”300jtNg,P,Jalal 081219812440 


AUTO GRAHA 7949000 
GT-R 'O11 CBU Japan 3800cc V6 
Twin Turbo, 530 Hp, Lsg Nama 
081908115282 / 0818176889 


Grand Iivina 1.5" tap 20jtp/ ang 
3it. weekend sale, dptkn hdiah2 
mnrk: Adit - 02171026861 


Grand Livina XV tt/08 Auto- 
matic wrn Hitam Tgn 1, Hub : 
0818720312 


Muranno 2.5 th'11 warna hitam 
harga 610 jt nego hub : 
081009731356 


Serena H.W Star'2008 Warna 
Hitam,Ban Baru,Harga 195jt, 
Hub: 0818 983 630 Pluit Timur 


Serena Th'2010 Type HWS 
UVatec Warna Hitam Km 18 Rb 
Rp. 269 Jt Hub: 0813.16123358 


X Trail "2004 hitam, B 77 VI, full 
modifikasi body,valg dll, khusus 
penggemar. BSD 021-98200079 


407 SW Th'2006 Tgnl dr baru, 
mulus, wrn. hitam, hrg:160jt, 
Hub:08129140481,08551216433 


Hsuzua 


APV dp 12Jtan,PU-9Jtan, K. 
Estloz9Jtan,Splash dp 13Jtan, 
R3. 91496217 / 087877471112 


Swift '09 ST AT,Merah,Km 13rb 
a/n pribadi,trwt sekali,135juta 
Pd Indah Hub:08118502887 


SUZUKI MOBIL FATMAWATI 
APV DP 10jt Ready stck,plh wrn 


Hub: Sofian 70087880 “ Imam 
92611707 " Azis 90607263 


If Tovora 


AI New Alphard X, SC, G HOD' 

Vellfire X, ZG, V HDD News“ 
Alphard & Vellfire “Wel Chair" 
Lexus "Face Lift RX 270 HK 
We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


(NI New Avanza,Frtnr,Inv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP10K/Bng 3,581 
1-5th. 99222979/085695573735 


Alphard 2.4 S Th 2009, Putih 
Vellfire 2.4 Z Th 2010, Hitam 
Lexus RX270 Th 2011, Hitam “" 
CJ Mtr6527788/081210001122 


Alphard 2004 ASG Silver Nopil 
kond luar dlm tewt pjk Lthn jual 
cptHub:99814199 / 0811141492 


Miphard 2010 Putih 5TV#cam 
leather seat km 28rb sunroof 
C/K Axel Cars Hub:2625 6586 


Mphard 2012 S Facelift Putih 
Lgsg Nama, Ottoman, 750 JT.!! 
Tidak Jadi Pakai 08131958.0015 


Mphard ASG 2007 2TV 2camera 
Jok kulit ori KM 38rb service 
record Hubungi: 08128107799 


Mphard ASG,A/T,07,Slvr,Tgn 1, 
kmS rb/VR20,TV/DVDC2),485 jt, 
(/K,0817767000/02170670633 


Mphard audioless 2010 agustus 
ukm 63rb, putih, std Hub: 
0817191766 


Mlphard AXL2005/2006,8seat, 2 
mntr,kthr,bdykit,kray,Nott320it 
081288519198/085710030882, 


Mphard Tipe V Black 2005 Km 
96,000 Vkool, 3 camera, 2 tv, 18 
Speaker. Harga. 3501 Nego 

Hubungi, |” yoseph Hp. 
0812-19286519 


Attis 20 V A/T, Putih "11 
Leathor. E.Seat, Kmllrb, Istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


AUTO GRAHA 7949000 
All New Alphard 2,4 Facelift" 
II New Vellfire 2.4 Facelift 
All Now LC UK 4,5 Facelift 
II Now RX 270 Facelift “#5 
“s1Cepat, Lengkap, Murah" 
TDP 265Jt-an , Angs 49Jt-an 
081908115282 / 081806188779 


AUTO GRAHA 7949000 
Vellfire 2.4 Z Aless Light Grey 
2TV, Camera, Jok Kulit, Krey"" 
TDP 268 Jt-an, Angs 5,8 Jt-an 
081807279392 / 081281129686 


Avanza 1005ibaru R-Stokt! Cuci 
udang Inova Yaris diskon besar 
Bunga01.92392971-0817113119 


Camry 24G AT 2006 Warna 
Hitam, Km9Orb, No Pil, Kondisi 
Mulus, Jual cpt 195jt. Hub : 0816 
1975 321(Tomas Louis Lo) 


Camry 2AV, hitam, Des 2009, 
STNKJan2010,kondisl bgs, 23rb 
km saja, Rp:358it, No SMS, 
hanya telepon 08158193333 


Camry 2.4V'09/10,Hitam,New 
Model,Km  50rb,Serv.Rcd,Ass, 
AI Risk, Nopil.0815 104 222 99 


Camty 2007/08 ZAV Htm 255jt 
Serv.Rec 5irb“"Auto High Mg2 
0858222.22266, 08131958.0015 


CNN BOS - 6525888 
Nphard'& Vellfire All Type 
FT86 GT 2 Whil 
Now RX 270 Far 

LCUK Diasal 


EXBTN @ GRAND INDO 
Alphard Facelift 2.4 "Walcab' 
Vellfire Facelift 24 "Walcab 
ck / White / Silvar 
Datachable wheel chair with 


Remote contral , 2TV, camera 


EXBTN @ GRAND INDO 


FI Crul 


1410, Color Pack, AWD, 


KGASLLLL1,1520000,P17225222 
— EXBTN G bara INDO 


Prado . 
Ma UK Diesel, SOE Anniv 
Aioh G/ Veil V,18sok,2TV/ICam 
MphSC/VellZ6, 185: 


KGASILTNI,1520000,P17225222 
FJ Cruiser 4.0 A/T'2011,Hitam 
Km 2000, Tangan Pertama, Hub: 
08180.8818.612/08190.8115282 


Fortuner 07 Nov G Lux 2.7 
Km30rb # Acc Sangat Mulus Tgn 
1 Rp29Sjt Nego Jatimakmur Pdk 
Gede CP:Dar 0811-910-2754 


Fortuner G Lux Pakai 2011 Jan 
Hitam,Km 30rb,1005 Ors, J.KIt/ 
TV, Ass.H.328)1.0852.16061168 


WIRAPRIHANTO 


PASANG IKLAN DI 


OTOMOTIF | Musim Hujan 


Menyiapkan Mobil Hadapi Musim Hujan 


DUA:tiga bulan ke depan amat mungkin hujan 
mulai turun. Dalam kondisi sekarang yang 
kerap disebut tengah terjadi anomali cuaca, 
jatuhnya hujan sering meleset dari perkiraan. 
Oleh sebab itu, kita harus segera menyiapkan 
segala sesuatu menjelang musim hujan, mulai 
dari kesehatan tubuh hingga pemeriksaan 
kebugaran kendaraan. 

Mobil yang menjadi alat transportasi kita 
mesti dicek kembali. Ini berguna untuk meng- 
hadapi cuaca paling buruk. Beberapa praktisi 
otomotif menyarankan untuk memeriksa 
sejumlah komponen mobil seperti berikut ini. 

Yang pertama adalah ban. Ini adalah salah 
satu komponen penting yang menghasilkan 
traksi atau grip. Kembangannya yang sudah 
tipis menunjukkan alur air tidak akan berfungsi 
dengan baik. Hal itu akan memicu terjadinya 
aguaplaning saat menerjang banjir atau genan- 
gan air. Dampaknya bisa menyebabkan mobil 
tergelincir atau tak bisa dikendalikan. 
Penggantian ban menjadi langkah yang paling 
dianjurkan. 

Bila memakai ban tipe All Terrain (AT), 
sebaiknya Anda ekstrawaspada atau mengu- 


rangi kecepatan saat menerabas hujan. Ban 
model tersebut dirancang untuk menggelin- 
ding di lintasan off-road karena permukaan 
yang menyentuh aspal lebih sedikit daripada 
ban konvensional. 

Pemeriksaan selanjutnya adalah fungsi 
rem. Pemeriksaan komponen ini harus dilaku- 
kan secara menyeluruh. Mulai dari brake pad, 
brake shoe, selang rem, dan master rem. 
Pastikan juga tidak ada kebocoran rem untuk 
mencegah masuknya air saat mobil melindas 
genangan. Bila air sampai masuk, karat dapat 
timbul pada komponen pengereman dan 
menghasilkan uap yang bisa menurunkan 
kinerja rem. 

Setelah itu periksalah kaki-kaki atau bagian 
bawah mobil, seperti tie-rod set, shockbreaker, 
dan stabilizer. Semua komponen tadi memeng- 
aruhi kestabilan kendaraan sehingga seharus- 
nya tidak ada bagian yang bocor. Pemeriksaan 
akan lebih baik lagi jika dilanjutkan dengan 
spooring. 

Peralatan pendukung mobil yang tak boleh 
luput dari perhatian adalah karet penyeka 
kaca, Pastikanlah kondisinya masih baik dan 


KLASIKA» 


belum mengeras. Karet penyeka kaca yang 
bagus akan bekerja dengan baik saat menyapu 
air di kaca mobil. Periksa juga persediaan air 
di tabung, termasuk bagian motor harus 
berfungsi dengan baik, 

Disarankan juga agar memeriksa dan 
mengetahui letak ujung intake filter udara, apa- 
kah terletak di atas (di gril atau belakang 
lampu depan) atau di bawah (sepatbor atau 
airdam). Pada saat Anda harus menerjang 
genangan air, jika mulut intake mengarah ke 
bawah dan terendam, itu akan langsung 
menyedot air masuk ke dalam ruang bakar. 
Akibatnya, mesin mati (water hammer). Anda 
bisa melepas sambungan selang udara atas 
sehingga memutuskan jalur dari ujung selang 
yang mengarah ke bawah. 

Bila merasa mobil harus diperiksa secara 
menyeluruh, sebaiknya Anda bawa ke bengkel 
langganan. Jadi, semua gangguan yang 
mengancam mobil selama musim hujan dapat 
dicegah sejak dini. (#/TYSJ 


Faksimil Hubungi kami Internet Kirim SMS 
(021) 536 99086/87 2567 6000-2567 6076 www.pasangiklan.com 0812 843 8888 Tarif 
1. Registrasi si 
1 KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI 1 Ketentuan Pemuatan IN. Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor Nusantara Batavia) 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.000/baris — 45.000/baris 
1 Ava kalimat pada bar pertama il baris: 2 Kakterspai berderet lbh dar at hanya 1 Bala Iklan Kompas berhak menolakatau Bank BCA 
a. tidak mengandung symbol atau karakter akan dipakai satu saja. menunda pemasangan iklan apabila materi Cabang BCA Galah Mada Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 58.500/mmk. — 50.000/mmk 


am 
tidak mengandung angka Kecuali untukiklan 


2. Teks Iklan 


yang diberikan Yak sesua dengan ketentuan 
yang eriaku di bagan Ikan Kompas 


Nok :012.300940 


3. Karakter yang tidak baloh digunakan dalam a/n : Kompas Media Nusantara Display Klasika 


Dari iban KOB FELEPON can KOP MOD! tea da 2 Rinaakan tompo Blaakan kh dri ADVi:teks iklan baris . 
diva tas mon) Siar Satin angga ida dimuat Anak BW (min 40 mid 58.500/mik  50.000/mmk 
« dk mengandung huruf yag ida? 4 Beoaunann anakan hua besar h Pemuatan Ian Rabtaau serangan lan BAN Mandi “sus Tantan STAN DeaN  mentaAgaa 
memberikan ati pada toksilan Frerkenankan Untuk pengeikkan Yang tak termuat tidak melbiN 7 hari kerja SUN aa ena (min 600 mmi .000/mmi .000/mmk 
Umum (G/ PLN, BUMN, PAM, TOEF kr Ba Mal 


minimum: 96 karakter — 3 baris 
maksimum. 128 karakter -4 baris 


terhitung dari tanggal muat awal, bentak 


dan morok. #) tarif yang tercantum belum termasuk PPN. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 23 September 2012 


BABY 
LVES' 


Aoa SERRY 
keean/ Kom 


35 


'A Licensing Programme of RM ?" wwwrmilosnsing.com 


INTERMES 


FASHION 


Melenggang Anggun 


'GAYA vintage yang kini tengah mewabah 
terinspirasi dari beragam gaya, mulai dari klasik 
hingga modern, hingga akhirnya menciptakan 
tren terbaru. Clarks pun mendapuknya sebagai 
salah satu bagian dari koleksi sepatu yang 
diciptakannya, dengan menampilkan gaya 
androgini yang kental dengan sentuhan klasik dan 
kontemporer, 

Dibalut dalam bahan kulit premium, 
menjadikan desain sepatu Clarks tak hanya 
terlihat seksi dan unik, tetapi juga berkualitas. 
Hal ini pulalah yang bisa dilihat dari koleksi anyar 
Clarks, yaitu Dollar Craze. 

Terinspirasi gaya retro, sepatu ini terlihat 
modern dengan aksen unik. Digunakannya bahan 
Orchre Suede yang cantik tak ayal menjadikannya 
pusat perhatian saat dikenakan setiap 
perempuan, Didesain dengan membenamkan 
teknologi softwear yang menjaga kenyamanan 
dari tumit hingga ujung kaki, koleksi dari 
Clarks ini pun menjadi teman yang tepat untuk 
melenggang penuh percaya diri. I#/ADT) 


IT Lo0KS LIKE A PIG-NOSED, 
FLOP-EKREP SPALE MUTANT 
IWITH BAD BREATH AND 
HAIR Plues, 


# Bagaimana menurut Ayah? « Itu seperti makhluk berhidung babi 
dengan telinga terlipat, bernapas bau, 


dan rambut (seperti) palsu. 


#t HA! Ayah langsung mengenalimu, 
“ Ayah! 


(DI INDONESIAN RAMA (DJ MOONESIAN (DRAMA (0) MOONESAN DRAMA tor enausu comkar 


ly guy 
wahiberg klinis 
macfartane 


ama san aga 


(RAYYA 


litzmegaplex 


PAT BER 


SEWAKTU WAKTU 


TOJENGUMMACTION | (DI KOREAN ACTION 


THE MELODY 


MOI DINING: 1800 


To) mu nama Wp enauan MamatLEn 


. cnaw 
RESIENFEVITRET RIBU TON MAL ANANINN 


la 20 ONE MPTEMIEN CP Iris 


RAYYA: CAHAYA DI ATAS CAHAYA 
1800 150 1800 1010 


o0 100 21.06 
"IS 20 
CPVELVET: 1JA0 1548 1800 2015 (bj jararetst ) moanon 
SADAKO 10 
(D1 MMOL DRAMA 
BARFI 


UI MOOMESIAN DRAMA 
MAMA CAKE 

oo | Ti 22 

ncP IA 


12.00 SL Liputan 6 Siang Monster Kelabang 18.00 Drama Seri Keluarga: 21,45 Mister Tukul : 4 ktv 
12,30 SCTV FTV Siang 08.00 Kisah Unggulan Calon Ibu untuk 22.45 Vamos La Liga: Ath. we KOMPA S J V Hadir Kembali di 
14.30 Magazine Liga 10.00 Grebek Nusantara: Anakku Madrid Vs Valladolid 28 UHF 


Spc Banjarmasin 
11.30 Mata Pancing 
12.00 Layar Kemilau 


Champions 
15.00 SL Hip Hip Hura 
17.00 SL Liputan 6 Petang 


19.00 Sinetron Unggulan: 
Jalan Ke Surga 
22.00 Sinetron Unggulan: 


GlobalTV 


Dipersembahkan olah 


17.30 SCTV FTV Istemewa 14.30 Inspirasi Sore Ni Baba 
19.00 SCTV Sinetron: Putih — 15.00 Berani Eksis 22.00 Live Bunder Liga: 05.00 Winx Club ! — BAKTI 
Abu-Abu 17.00 Omar “Umar bin 1899 Hoffenheim Vs 05.30 Penguin of The 
2030 SCTV Sinetron: Khattab” Hannover 96 Madagascar in, BCA 
Ustadz Fotocopy 18.00 Tendangan Si Madun 00,30 Sinema Tengah 06.00 Spongebob 
21,30 SCTV FTV Istimewa Season 2 Malam: Dendam Sguarepants 
14.30 BNN 23.30 FTV Utama 19.00 Barclays Premier Membara 08.00 Avatar The Legend WOW (WORLD OF WAYANG) 
PEKOMPAS Bonia Ag Nan penata IL HARIINIPKL 1130-1200 wib 
05.00 Senyum Pagi 1502 ernasional Terkini 91.39 UEFA Champions Manchester United ME TRTV Scooby Doo Camp Jika wayang daerah lain punya bagong, maka wayang 
05.30 Kompas Sport Pagi Te G9 Indonesia/ League Borussia 21.30 Barclays Premier Scare.— banyumas, jawa tengah, memiliki bawor. Dengan gaya 
06.00 Komnas Pagi Akhir Ihtarnastonal Terkini Dortmund vs AFC League 2012-2013: 05.05 Metro Pagi n 10,30 Cerita di Balik Noda bicara ngapak khas Banyumas, menjadikan bawor seba- 
akan 16.03 Kartun Anak Ajax Manchester City Vs 03.30 Talk Indonesia 11.00 Indonesia Bicara maskot wayang kulit banyumas. Gava bicaranya 
08.00 Dinosaur Train 17.00.Li0a ftai Arsenal 07.05 Jalan Jalan Asyik 12.00 Buletin Indonesia gal Tas Yang RU v bh y 
08.30 Sid The Science Kid 55 99 Tetes 00.00 Cerita Dini Hari: Ada 07,30 Agung Sedayu Group Siang yang terang-terangan, jujur, sportif, bertanggung jawab 
09.00 Aku Ingin Tau 1 £ Internasional Terkini Er Apa di Telunjuk 08.05 811 On The Weekend 12,30 Untung Ada Sule dan tentu saja jenaka, membuat setiap pertunjukan 
Haa in Sendiri 22.03 TVRI Sport 4 11.05 Sudut Pandang 13.30 Fun Teenlicious wayang kulit di banyumas tak pernah sepi penonton 
| ild Detective 2230 Liga Itah 04.30 Gema Rohani 12.05 Metro Siang 14.00 GPS kuti ki d f 
10.30 Deadly 60 Ha 05.00 Ripleys Believe it 18.05 12 Pas 14.30 100 "6 Ampuh Ikuti kisah selengkapnya di WOW - World Of Wayang, 
11.00 Newstar or Not 13.30 Tren Tekno 16.00 Fokus Selebriti hanya di Kompas TV" 
1.30 World of Wayang CT 05.30 Lensa Olahraga 15.30 Kick Andy 16.30 Og9y and The 
12.00 Kompas Siang 06.00 Topik Pagi 04.00 Jejak Islam 16.05 Oprah Winfrey: Cockroaches 
13.00 Duet 04.30 Seputar Indonesia 06.30 Hati ke Hati 04.30 Kabar Pagi Shirley Maclaine 17.00 Twisted Whiskers £, h 
14.00 Indonesia Harus Pagi Bersama Mamah 06.30 Apa Kabar Indonesia 17.05 Metro Hari Ini 17.30 Boboi Boy : 
Buka Lagi 05.30 Go Spot Dedeh Pagi 18.30 Metro This Week 18,00 K-pop format” Street Circult 
15,00 Comic Action 06.00 Disney Club Mickey 07.30 Tom & Jerry 09.00 Jelajah Daerah 19.05 Debat Kandidat: 19.00 Big Movies I: Black 
16:00 Sebuah Nama Mouse & Friends 08.00 Dibo the Gift Dragon Tertinggal Dialog Cagub DKI Knight SINGAPORE , 
Sebuah Cerita 06,30 Disney Ouack Pack 08.30 Tom & Jerry 09.30 Tinju Legendaris Jakarta 21.30 Barclay's Premier 
17.00 Kompas Petang 07.00 Ngeles Bareng 09.00 Dibo the Gift Dragon — 10.30 Soccer One 19.05 Mario Teguh-The League 2012-2013: 
18.00 Kompas Sport Nizam 09.30 Aku Bisa Sembuh 11.00 Hot Sport Golden Ways Totenham Hotspurs 
18.30 F1 Grandpix 2012 07.30 Crayon Sinchan (LIVE) 12.00 Kabar Siang 20.30 Just Alvin Vs OPR 
21.30 Deadly 60 08.00 Doraemon 10.00 Properties in 13.00 Damai Indonesiaku 21.30 Musik « 00.00 Big Movies II: Joy 
22.00 Journey from The 08.30 Larva Harmony 15.00 Data Fakta 23.30 Metro Sport Ride ka 
Centerof TheEarth — 09.00 Dahsyat Weekend 10.30 Foody with Rudy 15,30 Manusia Indonesia 
23.00 Kompas Malam (Live) 11.00 TBA 16,30 Kabar Petang FO R M U LA 1 G RAN D PRI Xx 
00.00 Showcase 11.00 Intens 11.30 Topik Siang 19.00 Indonesia Lawyers TRAN HARI INI PKL.18.30-21.30 wib 
1200 Seputar Indonesia) | 1800 KLIK! Ya 1 AN Balap kelas dunia, Formula 1, hadir di KOMPAS TV, 
TP HA Ba aa RaTan Ta Bi ea Pa. Indonesia 95.90 Khalifah TRANS Marina Bay Street Circuit Singapore atau yang dikenal 
Tvel AgamaKristen 1430 Kampiun Sepakbola 2200 Kabar Malam Pa asinan an dengan Night Race Singapore akan menjadi saksi 
04.00 Jalan-jalan Islami: 13.00 Film Keluarga: Home Ara 28.00 Radio Road Show 06:30 Redaksi Pagi 05.00 Reportase Pagi pebalap Internasional melaju menjadi yang tercepat. 
Sulteng Mlone3 TA Haa Bal RO MG na kan 07.00 Hip Hop 05,30 Islam Itu Indah Apakah Sebastian Vettel dapat mengulangi prestasinya, 
04.30 Indahnya Padi: Kitab 12100 Me Aa 07.30 Selebrita Pagi On 06:301Insert Pagi menjadi jawara di Marina Bay Street Circuit ? Jangan 
Ant ai 17.00 Masterchef 16.30 Tamu Rempong Pa ea lewatkan F1 Grand Prix di KompasTV 
.30 Jurnal PON Indonesia Si 2 1730 Topik Petani SIAR 08.00 Gak Nyangka 08.30 Buah Hati 
06.00 Indonesia Pagi 1915 PAN AAN ae In | 08.30 Let's Go 09.00 Ceriwis 
07.00 Pelangi Anak Aa nana aa mi 09.00 Like A Chef 09:45 Ala Chef 
Indonesia: Yang 19.00 Go Go Chibi 3 1 4 
Nusantara (daerah): Masih di Bawah 20.00 Sinema Spesial: 05.00 Pintu Pintu Syurga 09.30 Makan Besar 10.30 Ngulik 
Sulteng Uu si Bukan Malin 3 06.00 Chivalrous Legend 10.00 Wollipop 11.00 Insert 
08.00 Zukokke 2015La Kundi 06.30 Power Rangers 10.30 Weekend Spotlite 12.00 Bioskop Indonesia JOURNEYS.FROM THE 
08.30 Kartun Anak ae layanhrane na Samurai 1.00 RAN 14.00 Bingkai Berita " . : 
1 Indonesia: Tukang 22.00 Semangat Musik : Aa . CENTRE or Tue B 
09.00 Indonesia/ Bubur Nafk Haji the Sehati 07.00 Ultraman Mebius 11.30 Redaksi Siang Akhir — 15.00 Sketsa ENTRE OF T 
Internasional Terkini Serius 23.00 Sinema Aksi: Spooki 07.30 Dufan The Defender Pekan 16.00 Audisi Indonesia ti 
09.03 Anak-anak Alam 21,30 SMT. s “2POOKY 98.00 Metal Fight Beyblade 12.00 Selebrita On The Mencari Bakat 
09.30 Animalia Ban en Baku Weekend 17.00 Insert Investigasi 
1 23.30 Box Office Movie: 01.00 Topik Malam 5 
10.00 Indonesia/ th lever 08.30 Scan2GO 12,30 Galeri Sepakbola 17.45 Reportase JOURNEY FROM THE CENTER OF THE EARTH 
Internasional Terkini e Golden Gompass 01.30 Ripleys Believe it 09.00 Dragon Ball Z Kai Indonesia Minggu Investigasi $ 
5 01.30 Delik or Not 1 : HARI INI PKL.22.00-23.00 wib 
10.03 Animalia 09.30 Inazuma Eleven 13.15 One Stop Football On 18.15 Jika Aku Menjadi 
10.30 Gatra TV W008en10 Ultimate Sunday 19.00 Nilai Kehidupan Kita bertanya apa yang membuat permukaan bumi 
11.00 Indonesia/ MNC Alien 14.00 Highlights MotoGP 19.45 Super Trap mengalami pergerakan? Pergerakan lempeng bumi 
Internasional Terkini 04,30 Lanjutan Bengkel 10.30 Jack & Marcell 14.30 Mancing Mania 20.45 Ohh Ternyata memberikan para ilmuwan untuk menjawab pertan- 
ELID Aku Bangga Padonu 01205 Lptan Pai Ha ni Bandel ne Angola banget Apri atom yaan yang sangat menantang. Saksikan program khas 
12001ndonesia slang 0600 Status Selebriti h, | 0200 Lintas Pagi Tani 1230 Sinema Siang: 16:30 Redaksi Sore 28.45 Bioskop TRANS TV: BBC “Journey from the center of the earth” hanya di 
13.00 Tapal Batas : 1 2 9 1 Legenda Situ 17.00 Vamos La Liga: Undercover Brother Kompas TV. 
18:30 TV Edukasi 09.00 Hot Shot Batan Bagendit Mallorca Vs Valencia 
14.00 Indonesia/ 10.00 SCTV FTV Pagi: KS 1430 Kiss Sore 19.00 Hitam Putih on The IV | to. kun can 2C0y, | Khatyipgorarv | mekangarw! danataty |. rbty,.) ..tvb, 
i 5 tai Kontraktor Kecantol Banjarmasin san z3 
Internasional Terkini 15,30 Live Fokus Weekend 


14,03 TV Edukasi HIS 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


07.00 Upin Ipin The Movie: 


16.00 Sinema TV Unggulan 


20.00 Pas Mantab 


1 Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 23 September 2012 


“ INFO FILM 


BIOSKOP LENG 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE | 
| 
| 


PESIDENTEVIL:RETRIBUTION 


(3D) : 12.30 - 14.20 - 16.10 - Lha 19.50 - 21.40 


MIL V 


RESIbENTE vi. RETRIBU 


GANDARIA XXI IMAX 3D 
1230.1420-16.10-1800-19.50-2140 


Prepitire 


STUDIO XXI PREMIERE EX - 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE « 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE - 

GADING XXI PREMIERE 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245-1435-16:25-18.15-20.05-21.55 


PLUIT JUNCTION XXI « 
SEASON CITY XXI » 

GADING XXI : MARGO PLATINUM 
12.15-12.45 -14.05-14.35-15.55 
1625 17.45-18.15 -19.35-20.05 - 
21.25-21.55 

PLAZA INDONESIA XXI - 

PLAZA SENAYAN XXI - 

SENAYAN CITY XXI - 

FX PLATINUM XXI - PURI XXI « 
HOLLYWOOD XXI 

KUNINGAN CITY XXI « 
KASABLANKA XXI - 

EMPORIUM PLUIT XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI » 

PONDOK INDAH 2 XXI » 

PEJATEN VILLAGE XXI - 
GANDARIA XXI » KALIBATA XXI - 
BINTARO XXI » ANGGREK XXI - 
METROPOLE XXI - SERPONG XXI - 
AARTHA GADING XXI « 

LUVING WORLD XXI » 

BSD XXI » MEGA BEKASI XXI 


SEMANGGI - BLOK M SGUARE - 
PLAZA BLOK M « SLIPI « 

LA PIAZZA « EKALOKASARI - 
CILEGON - BOGOR TRADE MALL 
1215-1405-15,55-17.45-19,35-21.25 
DJAKARTA XXI - TIM XXI 

SETIABUDI - CILANDAK « 
KARAWACI » SUNTER 
1230-14.20-16.10-18.00-19.50-21-40 
BLITZ MOI VELVET 

14.45 .17.00-19.15-21.30 
BELLANOVA « 

CIJANTUNG - SURYA M2 
12.45-14.45 -16,45- 18.45 -20.45 


LITZ 
HA 1518 at 19.15-21.15 
Kar 1505 16.55-18.45 -20.35 


PONDOK INDAH 1 XXI 3-D 
12.30-14.40 
MATA, SENAYAN. XXI 3-D 


MECA BEKASI XXI3-D 
13.00 - 14.50-16.40 

CILANDAK 3-D : 12.15.15.55-19.35 
CBD CILEDUG XXI 3-D 


IC AB 
TON 


CBD CILEDUG XXI . 


AAN DAN 


JAM MAIN 


MAUDY AYUNDA 


BIOSKOP KLIK 


www.21 


NENTANG PECTURES DAPUR PRIA 


ADIPATI DOLKEN 
REZA RAHADIAN 
ELYZ!A MULACHEL/ 


setarh Hen bara 
MAN: 


MI | 
Sopo pewat horyia OKE | 


ARON HARVEY 


cineplex.com 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


TAMINI » GRAND MAL BEKASI 
1200-13,50-15.40-17.30-19:20-21.10 | 


-17.45-19.35-21.25 


pura PP VELVET 

15.00-17.15 -19.30- 
METROPOLIS - BTC - 

MALL LIPPO CIKARANG 

13.00 -14.50-16.40- 18.30-20.20 
Bi 


LITZ MO 
14.15-16,30-18.45-21.00 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
12.30-14.30 -16.30-18.30-20.30 
Mun Cp 

30-18.45-21.00 
mincp VELVET 
14.45-17.00 -19.15-21.30 
CINERE : 12.45 -16.45-20.45 
AATRIUM : 13.00 -17.00-21.00 
WTC SERPONG : 15.10-19.10 


STUDIO XXI EX 3-D - 

RAWACI XXI 3-D - 

BUBUR 3-D 
1215-1405-15.55-17.45-19.36-21.25 
EPICENTRUM XXI 3-D » 

PLUIT VILLAGE XOXI 3-D 

PONDOK INDAH 1 XXI 3-D - 

PEJATEN VILLAGE XXI 3-D - 

GADING XXI 3-D - 

ARTHA GADING XXI 3-D « 

SERPONG XXI 3-D « 

METROPOLITAN XXI 3-D 

1230 1420.16:10-1800-1950-2140 
BLITZ GI 3- 

AS TSA8 1745-1945-2145 

KUNINGAN CITY XXI 3-D « 

KASABLANKA XXI 3-D - 

BINTARO XXI 3-D - 

ANGGREK XXI 3-D - 

BOTANI XXI 3-D - 

UIVING WORLD XXI 3-D - 

MEGA BEKASI XXI 3-D « 

PLAZA BLOK M3-D - 

PURI XXI 3-D - GM 3-D 

1245-1435-1625-18,15-20.05-21.55 

BLITZ MOI 3-D 

13,00-15,15-17.30-19.45-22.00 

BLITZ TK 3-D - BLTZ BCP3-D 

15.00-19.00 

CBD CILEDUG XXI 3-D 

15,55 -17.45-19.35-21.25 

BLITZ CP 3-D 

12.45-15,00-17.15-19.30-21.45 

BLITZ PP 3-D : 13.00-15.00-19.00 


Pititre 


KARAWACI XXI PREMIERE 
12.45-14.55-17.05- 19.15-21.25 
STUDIO XXI PREMIERE EX . 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE » 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
'GANDARIA XXI PREMIERE - 
GADING XXI PREMIERE - 

UVING WORLD XXI PREMIERE 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 


PLAZA INDONESIA XXI » 


ICENTRUM XXI 
KUNINGAN CITY XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
ANGGREK XXI « DJAKARTA XXI » 


MaMANGG LANDAK - 
CIBUBUR - EKALOKASARI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
BLITZ PP VELVET 

13301600 -18:30 21.00 


Me 
arak Te 00 EMS 1930-21.45 
BLITZ CP VELVET 

13.30-15.45 -18.00-20.15 


tie ist motion picture 
(voer the creator Ot 


family guy 


PUT MLAGE pu - 
BSD XXI - CBD CILEDUG XXI 
.25-16,35-18.45-20.55 


SENAYAN CITY XXI - 

KASABLANKA XXI » 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

PONDOK INDAH 2 XXI - 

'GANDARIA XXI » BINTARO XXI » 

SEASON CITY XXI 

TIM XXI » GADING XXI 

AARTHA GADING XXI » 

BOTANI XXI - SERPONG XXI « 

UUVING WORLD XXI » 

KARAWACI XXI » 

MEGA BEKASI XXI 

BEKASI SGUARE XXI - 

SETIABUDI « LA PIAZZA « 

PLAZA BLOK M - GM « 

MARGO PLATINUM - 

GRAND MAL BEKASI 

12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
RANG 


MAL UI 
1245-1445 - 16.45 - 18.45-20.45 
BLITZ PP « BLITZ TK « BLITZ BCP 
130 16s10- PN 19.30-21.40 
NO 15.15 17.30-19.45 -22.00 


LAZA SENAYAN XI 
14.40.-16.50-19.00-21.10 
SANDAniA Xx 

GADING XXI - 

MEGA BEKASI XXI 
13.15-15,18-17.15-19.15-21.15 
KAS, | 


La Ka Ta 
Pinkan 
Hd atu 


ETROPOLE XXI « 
MAKA SGUARE : DET 
DAAN MOGOT - GADING 
BOGOR TRADE MALL 
12.30 14.40-16.50. 19.00-21.10 
CIJANTUNG - BTC - BUARAN 
12.30 14.30-16.30 18.30-20.30 

EKASI 


youre my Baby 


"MEA BEKASI XXI » PONDOK GEDE 
4, 

WTC SERPONG :1300-17.90-21100 
SUNTEN  LA00 1710-21: 


LINERE 11136 Tas 
KARAWACI : 14.45-18.55 
ATRIUM : 14.50-18.50 
SETIABUDI : 15, 


BLOK M SGUARE - SLII 

DAAN MOGOT - Al 

GADING - ARION - 

CIBUBUR - TAMINI 

CINERE « KARAWACI - 
DETOS - GRAND MAL BEKASI 


sreg vavGhn 


.50 
PALA SENAYAN 
KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI » 
GANDARIA XXI - BSD XXI 
12.45-14.55, 17.05-19.15-21.25 
STUDIO XXI EX 


LEK. 
SENAYAN GITY XXI » 


LITZ TK 
15:00-17.15-19.30-21.46 
PONDOK INDAH 1 XXI 
16.50 21.10 


HOLLYWOOD XXI 
PEJATEN VILLAGE XXI « 

SERPONG XXI 
12.45 -15,00-17.15- 19.30-21.45 
CIJANTUNG - GALAXY - DEPOK 
13.00-15.15 -17,30-19.45 
METROPOLIS - 
MALL LIPPO CIKARANG 
13,15-15.30-17.45-20.00 
PLAZA SENAYAN XXI 

-16.55 -21.20 


METROPOLE XXI - BLOK M SGUARE 
1280 14.40: 1650-19.00-21.10 


BOGOR TRADE MALL 
GRAND MAL BEKASI - BUAI 
1245 1445 16.45-18.45 -2045 
KALIBATA 


MEGA BEKASI XXI « 
BEKASI SGUARE XXI » 
GADING » DETOS » CINERE 


5.00 17.00 
Sab CNEDUG KA -Wie SERPONG 
199:1516-17.15-1916 Kh 


Fe 1505: 19-30-2120 
Aha 
ATRIUM : 12.15-1640-21.05 


KARAWACI : 12.45 16.55-21.05 
PONDOK GEDE : 14.55-19.15 


PIAZZA 
12.45-14.59 -17.05-19.15-21.25 
HOLLYWOOD XXI » TIM XXI 


NONTUN 
MINGGU, Z3 SEPTEMBER 2012: 


MALL LIPPO CIKARANG 

12.30 14.30-16.30 - 18.30-20.30 

BLITZ TK 

Sing -SAb 2000 
ETROPOLIS - 

Pa aa ea Tea 20.45 


ARTIS "FALLIN IN 
DI GRAND MALL 2! CINEPLEX - BEKASI 
SEA DA BERTEMA 2G DAN 20 DANERUE BOGOR 


U 
SANDARIA XXI » BINTARO XXI » 
SEASON CITY XXI - GADING XXI 
'ARTHA GADING XXI 
BOTANI XXI - SERPONG XXI - 
UUVING WORLD XXI 
7. 


PONDOK INDAH 1 XXI » 
TIM XOXI » KALIBATA XXI « 
POLE XXI 


CBD CILEDUG XXI 


PONI CILEGON 
1245-1458:1705” 19.18-21.25 
CITRA XXI » CILAI 

13.00 -15.10-17,20-19.30-2140 
HOLLYWOOD XXI 

12.30- 16.50-21.10 

BIT BEP 

t 30: 17.30-19.30 
PADA SENAYAN Kd 
17.05 -19.15-21.25 


LOK 

12.30 -14.40-16.50- 19.00-21.10 

JARAN 

.45 14.45 -16,45- 18.45 -20.45 
SURYA 
13.00-15.00 -17.00-19.00-21.00 
MARGO PLATINUM 
13.15-15.15 -17.15-19.15-2115 


ne 


215-146 


AABLANKA XXI 
05 | 12.15.16.50-21.25 
JADWAL SE 


YAKTU-WAKTU 


| METROPOLIS : 1a5-1645 
RUBAH 


DAPAT 


NFORMASI 


PLAZA SENAYAN XXI : 14.45-19.10 | 
FILM 


DAN BIOSKOP 


Fortuner matic diesel G 2010 


hitam met 
0818906261 


Fortuner Th'2008 Type G Lux 
Bensin Warna Hitam Rp, 289 Jt 
Hubungi: 021.91871528 


Harrier 2007 2.4L-Prem Silver 
Sensor Park, PBD, Mulus Antik 
0858222.22266, 08131958.0015 


Innova V A/T Diesel'2011 Silver 
Tgnd,km7rb,full ori kacaFilm3M 
Rp247jt nego hp:08788.1006214 


JAKARTA AUTO BEST 
"All New Alphard X,S, SC, G 
“ All New Vellfire X, Z, ZG, V 

# Lexus RX 270 Facelift 

tang Cruiser 4.6 ZX 
Range Rover Evogue “#4 
081932382891/ 02172782222 


Kljjang Inova'2005 type G bensin 
matic hitam ta 1 jok kit Km 40rb 
trwt mis jual cpt 0818716192 


Land Cruiser VXR 98 Abu2 met, 
Mesinmaticsbody-kaki2 Bagus 
Ban br Hub : 08558000789 


plat D 333jt 


Lexus LS 400 '98 AT Grey Intr 
Beige, Good Condition, Full Spec 
Low Km, Collector Item, Nego 
Lihat Barang. Hub. 0817789166 


Lexus LX470, Th'02 Hitam 
Coolbox, S Roof,Eseat, istimewa 
Call: 725.1893/727.90162 


Lexus Rx 270 Facelift bulan & 
Hitam Km:2000 harga:855jt hub 
0813.10.769619 


New Prado 99'1Br mdi terbaru ty 
pe termahal,Kmdrb pk2011,Htm 
775itex(B)bs krd.08881351818 


New Vellfire V 18 speaker 
warna putih th'2012 Harga 


1 


PRIUS HYBRID PTH ATPM 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 
“New Alphard X,5CG”" 

New Vellfire X,260” 
Landeruiser UK 3TV,Prado TXL 
Str 021-6525678/Kgd 45853188 


Velfire 2008 Silver 10050rs,Low 
Km."auto  Station”,Fatmawati 
Raya 33-E40812 857 6665 


Velifire V'2008, Tgnl, 18Speaker 
#Cool BoxeJok Kulit, Istimewa, 
Hub:Hp.0856.77.666.77 


Vellfire2.4,18Spkr full opt 08/09 
Pjk bin 3 Hitam Tgn 1 Cam 3 TV 
2,J.kit 650jt ng 0818661692 Dpk 


WILLIAM MOBIL 


Yaris 2010,Hitam,Stnk 1Thn,Km 
Rendah, Bagus, Jual Cpt, Ex 
Wanita, 0878 0954 8919 


IP vowo 


960 Executive 93, 2.3 Turbo Ful 
Original Velg Multi X Langka 
081.314.792.547 


S80 2005 pakai 2008 silver,KM 
90K,kond super istmwa (ex 
direktur), srvice record Volvo, 
160Jt.HubiLina 08161956363 


850jt, hub: 081280979489 || vw 
New Velifire Z th 2012 hitam 
2Tv,2Cam, 750juta, Isg nama. SANNY AUTO GALLERY 


tidak jadi pakai.082123677788 


New Vios 2007, G M/T, Medium 
Silver Met, pakai sndri dr-bru, 
STNK 05-2013. Tlp 0811815655. 


PREMIUM MOTOR 
.. New Lexus RX 270 Facelift .. 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
x LC45L UK Facelift ....o.... 
Hub : 021 - 6515000 


Previa facelift '08 hitam ex 
pibat trawat skali 388jt/Dp.20' 
Radio dlm ry/14 T.0816777105 


New Beetle 1.2 Panorarnic Roof 
F1 Steering Xenon TouchScreen 
Red, PlatinumGrey,Coffee,Silver 
Str 021-6525678/Kad 45853188 


Scirocco 2.0 AT,Grey th 2010 
Sroof,Eseat, Leather, Km7rb,R19 
Call ...(0217725.1898/727.90162 


MOBIL DISEWAKAN 


yA In Avz, Lara Uno TIA 
Pa soadn as OP 


MOTOR DIJUAL 


IP konon 


Goldwing 05, abu2 metalik, km 
rendah,pdk bmbu residence U24, 
087875053131 


New Goldwing '2012, White” 
FAudio,Wiper, Awesome Bike!! 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


APARTEMEN 


DIJUAL 


/Ancol Mansion Apt, 66m2, View 
bas, lantai tinggi,Hrg di bwh psr 
Rp 975 juta. Hub: 08811298555 


Century 21Akasia. Mediterania 2 
FF, View s.pool, 3 BR, Hrg :1,7M 
Yonas 082121998337 / 5637979 


Cibubur Village Apt, Full 
Furnish,Exit Tol Cibubur 5Menit 
Hub:0813.1617.3803 Aris 


Condotel Jogya Fully Furnish, 
H.600jt/34m? 8 menit ke Malio 
boro,free inap 22x at Bali. 
0817715171 or 0817871074 


Coster 2br Is52m2 dkt grand ind 
plz ind,ff,nice view,1m nego''no 
agent please"Ph 087882377480 


Grand Troffic apt ph 535m 2/t Sf 
view bgs 4kt/Km,2KPbt. sblah 
Untar siipi, 081399221122 


kata Bay Pluit, 2 BR, Lt 10, 
Hadap Laut Hub 
083873016073 


Green Lake View, 125Jt-an-Incl 
PPN Bnga O's Angs 1,LJt-an,dkt 
Pdk Indah,Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. Hub: 92428058, 71027884 


K. Gading Resort Apt MOI J.Cpt! 
Apt K.Gading Resort MOI Jl.Cpt! 
L8.105,3KT#1,Full Furnish,1.3M 
Nego,Minat Hub.081991106611 


Kemang Village, Penthouse 
3.8M, murah, bisa Igs tempati, 
bs Kredit, BU 0815 885 4725 


Mgr Tj.drn 1Kt385 jt-an,2Kt 490 
it-an,3Kt 990jt-an,sewa: 1/2/3 
KT:hr/bin/thnan :081213761762 


Paladian Park, Ls.101m?, 3KT, 2 
KM,hrg 895Jt nego,murah,dijual 
Cepat.Hub.Sherry 08164815527 


Senayan Rsdnce Apt 151m? dkt 
FFViewGolf.Djoko 0816916554 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


St Moritz Puri Indah, Royal 1, 
Ai 37 dan Lt21 (82m2 # 112m2), 
0815 885 4725 —— 


St.Moritz - Presidential Suite 
218m? BR's, Jual Cpt @5,5M 
ERAHome7266888,0818131152 


The Pakubuwono Residence, 
Luxurious,GoodFurn,Investment 
Best Price: 08161923537 


The Pakubuwono View.Furnish 
ed/ Unfurnished, Investment 
Best Price, Hub:0821 2050 0801 


DISEWAKAN 


Kalibata Aprt 1 unit, 3 KT,Luas 
50m2,Baru,View: Klm Renang & 
Lapangan Tenis.0878 1915 2928 


Poins Sguare Twr A Lt18,Lbk 
Bulus,Lb 95m2full furnish Rp 
8,5it/bln, 95jt/th. 08128916254 


Thamrin Residence Apart.3km 
tdr (harga nego).hub:Laely 
(021) 70796527 


RUMAH DIJUI 


BODETABEK 


ADA RMH RDYTGR T39 
Dp.bjt Angs 790rb Flat Bns Tv 
Lcd&Pndhn:91474408/70631999 


Bekasi Summ, J.Cpt,Palm,3kt, 
119/127,utr.Lady 0812 27 6000 
53-Informasi Properti 5811991 


Bekasi, Summ,J.Ct,Acacia,3kt, 
s.153/12Mutr,dpn ” swimpool, 
HubiLady 0812 27 6000 53 
Informasi Properti 5811991 


Bintaro sek.3 Lt.167m Lb.250m 
Jalak Lt.180m Lb.70m(Renov) 
Cindy IR 0813 1123 5558 " 


Bks,Dijual Kontrakan 12 Pintu 
Ls 320m? SHM stratagis Hunian 
Full 300m Dari Tol Bekasi Tmr 
081315318820/ 081282282742 


Bogor Kamp. Raga Mukti No:52 
RtOA/O1 samping lap:Bola cakra 
Desa Citayam Kec,Tajur Halang 
Parung dijual cpt Lt:3700m7, 
250m?,SHM Hral.IM,nego Diah 
081286357999, 081932133319 


BSD Cosmo ext 119/73 selatan: 
Caspia 12/73 kt3 km2"Peter' 
081519808805 United 53158082 


BSD Griyaloka-Lt/Lb 250/125m 
“Bagus 1,6M nego, 0815 3989 
2240877 7207 4001 


BSD Resident one It144(8x17m) 
Baru.sertfkt, Kt 4 km4 hrg 1.5M 
Ng TP.93708007,08129301626 


Bukit Pamulang Indah,B10/11, 
Pamulang,shm | 2It,5ktwac,t/b 
210/200,9rs2mbl.0811904652 


Gading Serpong-Grisea,2lt,view 
danau,Is.162 / 185,timur,depan 
tmn.Hub.Lady 0812 27 6000 53 
Informasi Properti 581 1991 


Gdg Srpg,Alexandrite dpn Mall 
180/150m2,2lt,mrhhny Rp.2,8M 
0818752978 RadjaPro 54217300 


JLA Yani,Tanah Sereal 


Utk tampat u 
SHM,Hub:Ariaf O 


Lippo Karawaci rmh baru jual 
cepat It/ib 303/210m 4x-1kt hrg 
3.2M & kav. luas 800m & 1500m 
hrg 12.7t & 139jt/m hub: 
08129243824 


P.Golf Serpong,LT560 (20x28), 
A.Sutra,Aurora,LT/L8,240/208 
TopPro,4513388/082125231777 


Perum Griya PMI Cilengsi 
hubibu lin 0818959144 tdk 
terima sms 


Pesona Cinere Residence 150m 
dr Kubah Mas,tIh di buka thp 3 
Tol 1 Okt 2012,harga perdana 
200Jtan,LT/LB:72/45 s/d LT/LB 
:107/SL,sgr dptkan disc spcial 
bonus” mnrk smp. akhir sept, 
unit trbatas,Hub:021-77883793 
1 02177885997 


Rempoa Housing Permai Lt. 
1.485 Lb.630,SHGB,2km dr Pdlk 
Indah H.1OM Ng 08129303277 


Victoria BSD LT240 LB290 Full 
Furnish,LT330  LB315 SHM. 
Puspita Loka LT2180 8800 
SHM Hub:Hanna 0812 1975 399 


JAKARTA BARAT 


Bedugul Daan Mogot Baru Jual 
Cepat! 8x18 timur PJ PRO Hady 
0818812183 


Century 21 Akasia. Tnjng.Duren 
Utara, T/B:300/500m2, Hock, 
Murah 0819 802 297 / 563 7979 


Century 21Akasia.Green Garden 
24 Lt, 6x16m, Timur, Kondisi Ok. 
Yonas 082124998337 / 5637979 


Citra 2 ext:2 It,Rmh Baru,7,2X19 
Lb155m,3kt#1,3km-1,hrg 1.65M 
Hub 087772111100 Cengkareng 


Jl Taman AA no7,t:158(10x15) 
2lt beton,SHM,Sbrng Ramayana 
Cengkareng,850jt hub:41210822 


Jl-GelongBru Brt II/10B,Tomang 
Lb.204m,2t, S#1KT,Air Tnh 
Bagus,Jual Cepat,Open House 
15.00-17.00.Ph:021-36092328. 


JlTerong A Mg Besar 1. 3,5Lt 
SHM 8x21m2,5KT#L,AC Listrik 
5500watt, ITel line, PAM, ada 
lobang u/Lift. 08788-2222-039 


Puri Indah blok I/Modern Mini- 
malis,F/furnish Lt/b.200/239rm, 
41:6600W,SHM:08119502408 


RAY WHITE TOMANG 
Mandala Utara Ry,Rmh Baru 2!t 
openhouse jam 11-14,bys,373m 
Siawling 08158869045/5630101 


RAY WHITE TOMANG 
Ti, Duren Selatan Ry (Rmh Tua) 
OpenHouse Jam 11-14,strategis 
Luas, 290m, Jalan Besar, HGB" 
Ching 0878.8346.2889/5630101 


RayWhiteGading” #TmnS.Parman 
300m?:3,5lt:kost 12kt dkt Untar 
SHM 4515993 / 081908168885 


'SYNERGY HOUSE OP-HOUSE 
Permata Buana cIster baru A18 
new160/370,144/330,3It,mrmer 
Hub. Tata 4 0852.11.57.58.59 


Taman Semanan 6x15, 2 LT full, 
3kt,2km,LT/LB 90/116. Lok. bgs 
dkt sport club, 0812.82652877 


JAKARTA PUSAT 


Cempaka Putih Barat 518m Akt 
Aikm 2km tamu Kob tmn adg bgs 
S'huni AM ne90081314228229 


Jl.Purworejo,Menteng,SHM,2Lt, 
Lt:800m,Lb.700m,6KT,5.Pool, 
Bagus,hub:0816.1945.071 


Menteng Jl.Cimahi Dijual Rmh 
Lt/Lb 736/404 Jalan Besar Hub. 
081319292100 


JAKARTA SELATAN 


Adityawarman tirtayasa 700 m 
daksa 600 m brawijaya 60m dil 
082113003000 


Adtiawarman 1400-TamanPatra 
520-JayaMandala 800-Tulodong 
300-Brawijaya620 Naw&320 tua 
Cibulan Ry 220--08118881298 


Adyaksa-Taman Lebak Lestari 
950/600, Pool“300/400, dkt PI 
ERAHome-Gusti:081586109925. 


'Ampera-Kemang.Dijual Rumah 
Baru. SHM, 3Lantai,4KT,4KM, 
Lok,Stratagis Hub:0818991985 


Andalan Teras Realty"Pd.Indah 
“Harga Murah"780/600m? 
“Ami - 0818 745 425 


Andalan TerasReafty”Lbk.Bulus 
Tmn LbBulus“400/250“terawat 
Setyo"0817 730 225750 9553 


Asem II / 12.. japan, bay 
Town House, d New, 
331/600, 110/200” Pee 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 1,1 M 
Lt148/81.Hub.02170770991 


Bintaro Mnmis Baru,2KT43,Siap 
Huni,AKTA1 : Asri 5KT41 " ERA 
Graha 7653888 / 0816.1891.5587 


Bintaro Sek 9, Emerald Garden, 
Siap Huni, 117/118, Kt3/Km3, 2 
Lntai Tenstar 085691883618 


Btro5 - Pisok 225/300m.Perkici 
120/100m2.Djoko 0816-916554 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


Bukit Cinere Indah Hoek LT.340 
LB,350 2Lt. SHM 5KT 3KM. GR 4 
Mbi Jati 2,8M. 08567890486. 


Cirendeu Baitul.Ula 550 / 300m 
Shm,S.Huni.Djoko 0816-916554 
Harcourts Bintaro 021-7371110 


DurianRaya,Jagakarsa"Rumah 
Lux&tnang1.044m2/400m? SHM 
ERA Home7266888,0818131152 


Jakselm (bbrp wilayah lainnya) 
dijual cpt rmh sgt, murah 
separoh harga, lokasi strategis, 
SHM (cocok utk investasi Isg 
ada penyewa) Horry : 0219900 
2100, Ary: 08567813909, Dian: 
108561390384, Ria:08569802616. 


KebayoranSimprug Garden SHM 
Lt.2000/Lb.1000, 2LT, S.Pool 
hub.08129171308”75816067 


Kemang (Kenanga/Ampera) LT/ 
LB 323/100 & 460/400, (bash- 
ment) 3unit rmh baru exclusive 
design by : Denny Gondo. Hub : 
021-7182225, 0812-8888-6911 


Kemang dalam, Dijual Segera 
Rmh mewah, L-Tanah 835sgm, 
L.Bangunan 650sgm, 3KT, 3KM, 
plafon 3.8m, lantai' marmer & 
kayu jati, AC ducting, Smart 
lighting, klm renang, dl.TP. Hub, 
tiara 0818178800/0818186668, 


Kemang di jual rmh baru, LT/LB, 
197/235m2, Kolam Renang, 
garasi 2 mobil, 3 KT, 2 KP, 3 KM, 
Pantry, R.Tamu, Price 3.1 M. 
Nego hub Troy 081219932779 


BLN 


KIRIM SMS 


OBITUARI 


45-21. 
ITZ TK : 22.00 BLITZ BCP : 21.30 
DARI 


Jia. 


PONSEL ANDA 


'- 
aa 


Jenasah di semayamkan 


JiLetjen S Parman kav 


Jenazah dikremasikan har 


Kami yang mengasihi: 
Papa :Tjahgianto Handoy 


Istri 
Anak 


PLAZA MOK Mi,» LAU 


Pulang Ke Rumah Bapa 


Telah kembali dengan tenang ke Rumah Bapa di surga, 
aanak,suami,papa,kakak dan adik kami yang terkasih, 
ada hari Jumat, 21 September 2012 


Tjahjanto Binarto 


Rumah Duka Dharmais,ruang J-K, 


Senin, 24 Sept 2012 di Nirwana Marunda, 
berangkat dari :Rumah duka pukul 09.00 Wib . 


: Nancy Jahja 
: Madeline Liora Binarto 


Berserta seluruh keluraga 


IAZIA 
15.1 19.15-21.15 | 


(usia 45 tahun) 


di 
84-36 Slipi,Jakarta Barat 


yo (t) Mama : Lianawati 


Rumah Duka Gatot Soebroto, 
Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 
Berangkat dari Rumah Duka pada hari Selasa, 25 September 2012 pukul 07.30 WIB 
dan akan di kremasikan pada pukul 10.00 WIB di Krematorium Nirwana 


5. Tjermin Bahari Alikazin 


BERITA DUKA CITA 


Telah Meninggal dunia dengan tenang 
pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2012, 
pukul 00.55 WIB di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading 


Suami, Papa, Papa 


Saudara kami yang tercinta: 


Mansur Alikazin 


(Lie Mi 


Dalam usia 


Foundi 


PT. BINTANG DUNIA INDAH 


Jenazah disemayamkan di 


Kami yai Yang, mengasihi 
Istri: Sridewi Jahja Gie Lie Seng) 
Menantu: 
1. Khoe Poo Loe 
2. Indra Siswanto 


6. Gunawan Bahari Alikazin 6. Hong Chiew Sie 
Ca, dalam laki-laki: Cucu dalam MU sai 
1. Anson Alikazin 1. Joan Alikazi 
z Anthony Alikazin 2. Shirley Alikazin 
3. Anshin Alikazin 3. Leona Alikazin 
4. Armstrong Alikazin 4. Yuka Ali 
5. Shirleen Jane in 
Cucu luar Laki-laki: Cucu luar perempuan: h 
Ng 1. Adi Kurniawan 1. Ooi Zhin Ie ai 
y 2. Ooi Zhuan Ming 2. Angeline Tan Mei Hwa Wi 
3. Alexander Tan Tai An 3. Ooi Zhin Han « 
4. Ooi Zhuan Shern 4. Adeline Tan Mei Chin $ ta 
Beserta segenap keluarga SEN 


Dasar Ruang H & 1 


3. Tan Swee Heng 


5. Isia Suparman 


Mertua, Kakek, 


Soon) 
87 tahun 
er 


in Teng 


KOMPAS / KLASIKA / 
Minggu, 23 Septemb 


er 2012 


Guaranteed 


RETURN 


1670” 


INVEST IN HOUSTON, 


TEXAS 


#1 bursa kerja 


(Accradited Economic Development Organisation, houston.org) 


$ 47,500 


#4 kota terbesar (houstontx.gov) 


Pusat energi dunia (houstontx.gov) 


(&IDR 465.500.000”) 
MO pen Or 


Medical Center terbesar di dunia (houstontx.gov) 
Lokasi strategis di Houston 


Harga di bawah biaya konstruksi (2010 real estate investment center) 


Praktis dengan adanya pengelola (Assets Plus) 


Mudah & tidak ada larangan untuk dijual kembali (Texas Real Estate 
Law weblocator.com) 


Tidak ada state income tax (irs.gov) 


PROPERTY EXHIBITION PF FREE SEMINAR 


# 22-23 Sept 2012 (Sabtu & Minggu) 


@ 11.00-18.00 WIB 
@ Narcissus Room 
Hotel Mulia Senayan 


FREEHOLD CONDOMI 


1 
se 


0812 1888 5758 


IMAH DIJU: 


(JAKARTA SELATAN 


Kemang Sel, TownHse, 350/400 
B'Naw-—-Lux--—Pool-——-Bayus 
Elite: 7257828/ 08121068 632 


Kemang”Siap Huni" New“Lux 
Asri'“Pool'“Ray White Kemangl 
1195959" “0857-1821-8825 


Lebak Lestari 447/556m? shm 
Siap huni 3,5M jual cpt !! 
BSM75912929"0812.8222.1062 


Mampang New Lu“ Nyaman 
S.Huni"Aman"RWK1" 7195959 
im sisishie9857-1821-8825 


Farisi 
0815 101 10179 | 08164829899 "al. Soen I234 


Nouvelle Townhomejil.Cempaka 
Bintaro"" Hadirilah Pameran di 
PIM,21-30 Sept'12 “ ERA Griya 
Selaras 726.0016:021-68366888 


P.l,JlSekolah Duta,t.512/350 
m?,trumah siaphuni,bagus,dekat 
RSPI. Hub: 0816-180-8597 (TP) 


Pancoran Rmh Kos,2it, 633/399 
7e1kt 5E1km,6M nego,hub 0815 
1388 5599,88387130,90288996 


Pejaten Barat Raya"T.2150m 
Jlsgt lebar, ada 2 ban, cck 
u/usaha/inves/T.Hoz“ERAHom 
6usti:081586109925"7266888 


Pejaten Barat"Hitung Tanah" 
Luas“ Nyaman "RWK1”7195959 
lim#84540857-1821-8825 


Pejaten brt 1015/500 “10.5M 
KarangPola 295/100 "2M &Rgn 
200/160 "1.3M "021.80298319 
Prime Property "75816067" 


Pondok Indah-900m-u/Pemakai 
400m--500m,untuk Invest “ERA 
Graha 765.3888/0816.855.197 


(JAKARTA TIMUR 


Cibubur Residence------195/285 
rmh baru-hook-082260821888 
me Coldwell Banker Radiant---- 


Condet Jl.Munggang/74C Rt4/4, 
Lt 108/120/4kt 2kam rs tIp,2200 
W,Ac,Shm,685jt ng:0818716546 


Condet Raya no 77 (200m dr Tb. 
Simatupang) D'East Resdc, LT/ 
LB 128/170 & LT/ LB 160/170 di 
jual 70 unit rmh baru, minimalis 
Hub 021-70344740 (marketing) 


J.Kayu manis Tmr No.2 Rt.7/14 
Utan Kayu Sel Matraman 
Jak-Tim, Rmh Tgkat, SHM dpn 
Biomedis 087889974674 


Mampang Prapatan 8/47tt/b 
325/250m"TAt Skt, 3km, jual/ 
kontrak hub 087887300287. 


22:23 Septembar 2012 | 14.00WIB 


“Your Gateway 


- Jakarta 
INIUM 


Meydi 


Pdk Bambu Asri Lt/b 216/106 4 
kt 3km 2cport3tmn w.htr 
nymn s.pki k.set, 081808536992 


Ray White Pulomas'"Kayu Pth 
Sltn,Rmh Tua,560m,Huk" Dahlia 
08129043155 / 0818401662 


(C JAKARTA UTARA 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Pluit Putra Kencana 14x20/Utr 
Bgs Harga Ok !! 0821 2525 7080 


Multiland BGM “ Manyar : 7x25 
Sitn/3,5LT/B. New/Mnmls/Mrh. 
56983557/Sensen:0817848880. 


PIK-Florence Nove 10x23/5.huni 
Furnish F.Renov!! “JJ House' 
29032500 / 081311209222 


Pluit Sakti 5/7 Rmh Baru Lt169 
Lb470, 3Lti Full, Semi Furnish, 
Modern Minimalis 5,2M,Lbar7m 
x PJo24m Hak Milik 5Kmrt5SWC 
1HalHWC KP4WCnya Bagi yang 
Berminat Hub:021-70969077 


RayWhiteGadingtimur45852020 
Grand Orchard 8x17m,21t,4#2Kt 
HGB" Tussy 08161810579 


RayWhiteGadingtimur45852020 
Pelepah Indah 2/4617xl6m 
4x1kt,SHM”Tussy 08161810579 


Rmh Minimalis 3LT,6x15,JI.Cpt! 
3KT,Komp. Tman Sunter Agung, 
Bisma14,2.250M,081991106611 


Sunter Bisma, Baru Renov 
rumah bagus,f-furnish,hdp utara 
6x15, M4It, SHM, 95596181, TP 


Vila Kapuk Mas 2 4,5x15 3it 3kt 
3km timur SHM 850jt nego BU! 
PJ PRO Hendra 08179310003 


TANAH DIJUI 
| BobeaBeK 


Balaraja Tangerang jual tanah 
industri lok.Lktm dr tol luas 1Oha 
& 17ha hrg 175rb/m & luas Iha 
hrg 390rb/m hub: 08129213821 


Bogor tmn Cimanggu ry 3525m 
AM U/cluster/adg" 0817733147 
Professionals Kemang 7195522 


Ciledug-Deplu,Jl.Cendrawasih III 
KavCluster Riverside mulai 93m 
63jt/m,hub.7374366-10000022 


JI. Akses UI, Pondok Cina, 
Depok, sangat. strategis, dkt 
kampus, Tanah 500meter, SHM, 
lgs pemilik Rp 3juta / meter. 
Serlus SMS 0812-80-999-827/ 
romsun.pramuditoGigmall.com 


JLKH.Dewantara-Pilar-Cikarang 


IndopropeRry 
Ja peka Gea AN 


Jl.Raya Margonda Depok,Tanah 
17189m Lokasi Strategis Cocok 
Untuk Hal 
SHM, Hub:/riaf 021-95116167 


JIRy Ciledug Bintaro L.2.532m? 
18x40 cck buat ruko,bgkl,gdng, 
Lok stratgs Shm:081586171701 


Kav Scarlet @The Springs 
Summarecon Serpong. ada 3 
unit @10x25 M2.Hub:37990777 


Kec.Bojongsari tanah Is.1600m 
pggr aspal hrg 150rb/m JL bth 
bs nego.Irfan,hp.081318132232 


(JAKARTA SELATAN 


Andalan Teras Realty"Pd.Indah 
AreaKencana"590m2 “SBangun 
Ngantong "0811 1925 765"" 


Andalan Teras Realty”Tendean 
Yi Kav6000m?"“KomersialAraa 
Kode R0B16 113 22426 


Andil  Pro"Jl.Bangau-Cilandak 
Lt:6159m? SHM Hrg NJOP Jual 
BU, Maliki 0812.9441.6867 


Cilandak KKO Ry--6800m-SHM 
85x75-e-kotak----0818,133,412 
—em(Coldwall Banker Radiant---— 


Jl. Simpang Tiga, Kalibata 
Uk:2333m, cocok utk ktr/hotal 
Hrg Sim nego (NJOP 10,50 
Jual cepat, Josef “0816708860 


KS,Tubun-1850--strategis-HGB 
komersial area---0812.977.5705 
s—.— Coldwell Banker Radiant--- 


Poltangan,Jl.Swadaya 1,SHM, 
207m,dkt TB.Simatupang & Pnt 
t01.082113539201-02170561814 


(JAKARTA TIMUR 


Dekat PGC Tanah SHM dijual BU 
TP luas 869 m2 hrg 2,7jt/m2 
085781411410/0218301475 


(JAKARTA UTARA 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
43x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


Villa Permata Gading,Jual Kav 


Ls.382m.Ben 0812 800 99 28 
Informasi Properti 581 1991 


RUANG USAI 


( DuuaL 


Bang.Pabrik&Tnh di Pulogadung 
KIP Jaktim It/Ib 7,016/2.743m? 


' PROPERTI 


(dg U/Pabrik, Lb 1700m, 2 Takt 
Lt 2100m,msh baru,blm pernah 
ditempati,Jl.Cilampe Teluknaga 
Salembaran-TGR, Hub Ibu Yuni 
081380829097 / 021-51429311 


Ged Ktr Psr Minggu 25 Lt Strata 
disc s/d 205 sblm launch Hub 
Arnold 081399313109, 


Komp.Pergudangan Salembaran 
Jati LT 3130, LB 2200,HGB4IMB 
Harga 15.5 M Nego Michael 
08159650171. 


RAY WHITE BOULEVARD 
Pabrik Ray Bekasi Alaxindo 
Lt:1,4Ha,Lb:6000, Bagus, Murah! 
Wilson 0818902718 / 45866000 


RayWhiteGading“GudangTrailer 
Marunda,Bagus,2366m?/2236 
m?SHM“4515993/081908168885 


Rk Marcela Bintr,3!t:4,5x15:Dpn 
Bin Plaz:Jrg Ada/Strgs” Endang 
70213142 / 7372221 21 Prima 


Rk Ta.Duren Bgs & Stros,J.lbr 
1.15x25.Informasi Properti 581 
1991-Hen-Hen 0858 811 33 111 


Rk-Puri Media 5 x 15, 3.Sit,utr 
renov.Lady 0812 27 6000 53 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko AM,Margonda Depok Bisa 
Langsung Usaha Laba Rp. 
60Jt-80./BIn. Hub:0815137294 
88,081281823030,021 77215959 


Ruko Baru di Klp Gading LT-60 
18-113, 24 Lantai, Hadap Timur 
Hanna:98328232 /08568232323 


Ruko Gading Serpong,3Lt,hoek/ 
gandeng/badan, strategis, hdp 
jalan,Hub.Lady 0812 27 6000 53 
Informasi Properti 581 1991 


Ruko Gunung Sahari, Jl.raya, 
ASlt, Sebelah Golden Hub: 
08176025625 / 081218822214 


Ruko jual/sewa utk Kantr/Rm/ 
Mini Market: uk.3.5x17 Simatu- 
pang, TP, serius:085688378383 


Ruko Mega Sunter,BU J.Cpt, Sit, 
Danau Sunter Selatan 05 / C16, 
8KT6km,gd,F. RenovpIn10.500, 
Hrg2M Nett hub.081991106611 


Ruko MOI, Hadap Jalan Raya 
Ray White Sguare”"“#Posma" 
10878 0878 9040 / 27919222” 


Ruko Permata Buana,Uk:5x14m 
3Lt/Utara,Sdh Renov,Siap paka 
Jrg ada,Cocok utk Bank,Kantor 
& Bimbel,dll “Josaf 0816708860 


Ruko Roxy Mas Blok.E2 No.24 
Luas 5 x 17, 3 Lt, Hubur 
081317173996 


(DISEWAKAN 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs.Lok Gd 
di Pancoran Hanya Litan/Bln bs 
urus domisili Ph:088809700886 


Kios disewakan di Poins sguare 
LT.2 Komputer Uk.23m2. Hub. 
0878 7708 0078 


Ruko Biz Park Jln Peta Barat 
Kalideres Jkt.Barat disewakan 
085285352076/085697532378 


Ruko dikontrakkan di Jl Raya Pa 
jajaran Bogor.Strgs:0816632355 
081311220060, 081286811302 


Ruko ITC Fatmawati s.pakai,ada 
Sekat,Exlusif,cck ut Ktr,Bank, 
hub.08170007120/0811848990 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Bintaro Hill, Cluster, 17/63, 
241, 1412 ACS.msk, 1Lt. Raffy: 
087877937503 / 74860343 


Cistr Oriana PrmataBintarosek9 
F-8/28 2kt#1KMAC#Trnsh2200w 
pam.36190116,081807213377TP 


Jl potlot no.8 Is tnh 515 kmr 
utama 3kmr pmbntu 3.h.150jt 
/th grsi,tmn.081385868760 


Kramat Pela Ry Kb Baru Jaksel 
rmh strategis cck u/usaha hub: 
08787222298-021 83212501 


Menteng L.500M LetakStrategis 
Hrg Mrh ,Ray White Cbd Hub: 
085715666618 


Pd,Indah 3KT4241,tnang,3KT#1 


Niaga Hijau-A,Asri AKT#1.ERA 
Graha 765.3888/0816.181.5587 


KLASIKA 


properti 
Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas. 


2567 6000 


AGEN PERWAKILAN 


Kopi Organo Kanada, Bonus 
Menarik, Perintis. Awal Hub: 
081219784234,081387768813 


'ANTENA/PARABOLA 


'Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, ” ant 100rb” 
pabola 1,5it,Indvdn,Top tucctv 
71443335-56958877-83311183 


'Agar Antena di Layar Tv Anda 
Bagus Antena Tv 100rb,Pabola 
LSit CCTV 3,Sit,Indusn,Top Tv 
71115853-80333200-56181850 


Agen&Ahli Antena Tv/Parabola/ 
Indovision / Top Tv:RafeElektro 
5606227(Jkbr) 91189900(Jksi) 
83017144(Jktm)83385585(Bks) 
71137333(Dpk) 56962235(Tgr) 


BIRO JASA 


Jasa BSitter, Prwat. Lansia 
Governes gaji Lsg tnp pot:021 
91877668/7698412/75909128 


Jika anda pny msalah Pajak Poh 
21,Pph 25,PPN ? Chin Yustinus 
021-64700038 / 0812 9657 738 


Bth CS, keuangan, Arsitek Mgr 
Marketing, Surveyor, Sekretaris 
Adm.kredit, legal off, min.25th 
kirim @, lamaran — ke 
Susana hrdayahoo.com atau 
hittp://www,facebook.com/ 

groups/cari kerjacarikaryawan/ 


Dijual bbrp rmh sgt murah 
separoh hrg lokasi jaksel (bbrp 
wilyh lainya) strtgs SHM (cocok 
utk investasi Ingsng — ada 
penyewa) fee utk mediator 
horry 0813-85955408, Yola 
082113082186 — http://www. 
facebook.com/groups/jualbeli 

propertyhanyaseparohharga/ 


Gadai 10jt-3M, Dana pribadi, No 
BI checking prs cpt bs krdit 
macet, Asset Rmh, tanah, kntr, 
Ruko, Apartment, kndran, dil, 
berlaku jabodetabek, mnrma 
mediator Kop. Internusa, MTH 
Sguare Hory: 081385955408/ 
02199002100, olla 02183388749 
htttp://www.facebook.com/ 

9roups/carikerjacarikaryawan/ 


MESIN & ALAT BERAT 


Dijual AMP Nikko 1000,Jepang 
Kondisi Terawat.Hub:0271-214 
8000/081226051995 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 mx3 m, harga Rp 
139.700.000, net. 0811984945 


Loading Conveyor System For 


Coal, Iran Ore / Sand, Stone, 
tc. Roady. Stock, Call : PT-MSS 
021-8403639 / 081389505051 


Tr, tandem, finisher, ex Japan. 
Siap Kerja. 082181151511 (Ipg) 
Nego 


Washing & Crusher Plant For 
8, Coal, Iron Sand /' Ora, 


TRUCK/TRAILER 


Kereta Tempelan 40” 13 Unit 
Dijual Cepat Hub: 08883237397 


IZIN PERUSAHAAN 


Dijual Izin penyelenggaraan 
STMIK 52 & S1 masih aktif. pe 
minat serius hub.087894313798 


Karpet Bulutangkis,Impor,leng 
kap dgn Garis.Ph:0, 2193393, 
0B19 3237 8663 


PENGOBATAN 


Mengalami Disfungsi Ereksi ? 
Man Clinic solusi-nya,di tangani 
dokter yg. brpalmn' mnolong 
ribuan psicn.081288986555 


Jual Koleksi Ranjang AntikChina 
& Kain2 Batik lama.0818276533 
- 081393977919 


KONTAK JoDoH 


Acara Esron Club Jodoh Telp : 
1021.7060.9654 jumpa mingguan 
(Rhs data) kami antar / jemput 
selndonesia (byr BCA: 8840-109 
209 a/n Esron) 0878.7676.9654 
Sms0852.1736.1142 & AX2Mim) 


Accord Executive anda ingin cari 
pasangan hidup serius hub:Tedy 
081.293.000.71..Confidential 


Bikin Acara Mnrk, Pesta & 
Perkenalan di Htl Ciputra Ta.29 
Sept. Und.Rp.125Rb. Hp.0857 
16127218 Shanghai Club Deny 


Bnt cr psgn hdp, krm dta & kri 
teria#foto3r &30rb. po box 1245 
jkt 13012 single community 


Esron Club Executive, Sms data 
0818779370 Hp.0852 17361141 
Pulomas 23 Jayabaya (Rhs jmn) 


Madesa Bntu JodohBujang Mpn 
Tmpn(KompiPolsi)McriGdsCtk 
Hub 1081213928198/8015832 


Rose Club:Mencari Pria-Pria 
Usia 45-55thn,Data Lengkap, 
SMS: 021-97355078 


MAKANAN MINUMAN 


Pastel Goreng Istimewa Hub: 
Pastella (03175452007-5325506 
(NB:hati2 dengan merek tiruan) 


Trm psnn u/ manye/arisn/psta. 
bbek/ayam grg krmes p/ekor 85 
rb & 45rb empuk. 082141127373 


Jual BU:Hak Paten Merk Nyo- 
toroso&Gendes @150it, Penawa 
ran tertinggi hub:085741462275 


Alat musik Sale Up To 501 
Drum, Gitar, Bass, Keyboard, 
Sound system jl.Benhill Raya 
58-A ph 57852532 Cash &Crd 


Petrof Piano CdgyjI/beli:Yamaha 
Kawai,Petrof&Lainnya.Jl.Cideng 
Timur 52.1: 38900602/3860200 


Piano — Yamaha — Berhadiah 
Voucher 2Jt# Sincere Music 
Gandaria City Lt.1 No.145 (Dpn 
Gramedia)Bunga Os s/d 24X", 
Telp:29008010,4243173,0812 
8189 6188.Pendaftaran murid 
Baru Berhadiah Menarik 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Architect Specialist Bangun dan 
RenovasiRumah, Ruko, Ktr,5.Pool 
ll.T:08158889900 pin:276abf5d 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Mengerjakan — perbaikan / 
renovasi / bangun: rumah / ruko 
IL. kantor, hubun - 
95888677 


PERALATAN MASAK 


Pralatan dapur htl bintang lima 
Ikp & dlm kondisi baik, Hub:Ari/ 
Adi,7.3900909,ext.1204/1205 


PERHIASAN 


Ahli arloji"arloji&berlian anda 
dibli hrg tagi,trm bli smntr-rolex 
patex,p,plaget dil.Center Watch 
tc senayan IE.G/117-118,Halim 
081388800889/ph.57931564/84 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


PERLENGKAPAN RMH 


Dijual Segera Perabotan Rumah 
Taga, Mebel & Elektronik DII. Jl. 
Agung Permai 9 Blok C.14 / 12 
Jakut,Jam:0-15.Hp:0818890259 


RESTORAN & CAFE 


Dijual Cepat peralatan resto full 
stainless, meja granit, resto 
tutup, Hub 081513073355 


SEKOLAH KURSUS 


Pembangkit Listrik Tng Surya 4 
Angin Tgl 26 - 27/9, Jl. Perintis 
K 99 Jaktim. Ph : 081311419974 


TOUR-TRAVEL 


Pusat Tiket Murah Vocher Hotel 
paket Tour Umroh 7 Haji,Diantar 
HubiLaenatour 88359088-24jam 


DAERAH-DAERAH 


JB saurpapan 


Jual Rumah uk 10x20 Perum 
Wahana Asri II/B2 Rt 061 Kel 
Damai,AKT Hub:0812.84090155 


JE socor 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,moeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Dijual Tanah Luas : 7.571m2, Jl. 
Raya Ciangsana, Kec.Gn,Putri, 
Kab.Bogor, cocok u/townhouse. 
Hub. Modi 0813-1166-1074 : 
Harga Nego 


PB crecon 


Anyer kec.bandulu,sbrg Htl Mar 
bela msk 2km, jual tnh ada phn 
duren,klpa,mlinjo,sengon, Is.10 
ha shm,100rb/m.087886477138 


JI oempasaR 


Bali-Dijual Luxury Villa Nusa 
Dua, dekat Golf & Hotel 3,5ara, 
SHM, 2 lantai, 3K.Tdr, 3K.Mandi, 
Kolam Renang, Garasi Luas. Hub 
pemilik: 0817350877 


Boutigue Condotel Seminyak, 
SHM,dekat Pantai,Unit terbatas 
ROI 1614 #44 9811 956 327 #« 


D semeer 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ Jember. Hub: 
0331- 486960 / 08155938035 


DB sepaRa 


Dijual: tah slap bgn Lt.12276m? 
ngar Jl. Ring Road dim Kota 
Jepara. Prospek sat bas u/peru 
min, hotel, RS, tpt ush, RM, Lok 
strtgs SHM, 08122206154 TP 


PI maranc 


Dijual rmh mewah,new,it 1.450/ 
700m2,4 kt,pool,furnish Davinci 
dlm kota Malang, 08158854725 


BB semarana 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'Paragon,Nett Income:70jtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada manajemennya,Lok nempel 
Perum Gr.Estetika Semarang, 
K9:6,5M/Ng Hub:08122698882 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'paragon,Nett Income : 90jtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada mnimnny lok JIYogyakarta 
/veteran,Semarang Smnt smpg 
lima 8,5M/ng ph.08122698882 


Di serana 


Dijual Tanah Luas 36,226m? 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
137 Cinangka Serang Banten. 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih, bangu 
han workshop,kolam renang,cck 
utk Resort & Villa. Info Hub: 
Yani- 0817119017, lgbal-0819 
12994480, Fauz1-0853235177 
55,Asep-087829023232 


JB vosvararta 


Rmh mewah@casagrande LT.380 
18.100, SHM & IMB, Skt, Akm, 
grsi Ambil hub: 085878693700 


Almost Sold!The Balmoral-D10 
Mbdrm,2885sgft spacious. 360 
degree unblock view.Freehold 
Renovated.June 465 9109 7931 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman, 
165 98510888/ BBM: 238e1cc0 


PELUANG USAHA 


Inves Forex!mdi MIi 300rb profit 
i/hari (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat!" HP: 0878 8556 3999 


Jual Grosir/ecer Produk Hello 
Kitty Original Japan, Pin 2 
275E62FA Hub: 087853322284 


JI! 


KAMI MENGHARGAI 
WAKTU ANDA 


KOMPAS 


untuk pemasangan Iklan, telepon 482 21 2587 6000/6221 2587 6076 


Dijual Kontruksi Billboard,uk: 
9,5x13,5m2, Tinggi 19,52, 
Lokasi. JLTB.Simatupang n0.89, 
JakSel.Peminat Serius Hub: 
081287875287, 021-60279373 


Jual Jasa Trading & Trading 
System Buat Forex,Index Dan 
Gold Hub:0856.125.3323 


Miliki toko mas online dg hsl 
min 500rb/hr mdl 100jt mau? 
Hp.08111266899 Pin 32/6AA76 


Training internet income sima 
Bminggu dg IFORS 08138101151 
108767510313 / 08157731263 


KERJASAMA 


Bantu Dana s/d 1T Selnd,bunga 
0,91, provisi ng,trm agen. 0857 
10500052, 081213985893 ADB 
Margonda28A Jkt 02177205454 


Dana Tunai 350jt-250M prs cpt 
No BI ckng bnga rgn/SHM 
instrmn Bank, imnn bs a/n org 
lain, trm Agen Kop.Internusa 
MTA Sguare 082113082185, 
082113082186, 082113082186, 
085287912016, 082113082183, 
082113082184 


Gadai 10jt-3M Dana Pribadi, 
Non BI ceking, kredit macet, Prs 
Cpt Asset Rmh, Tnh, Kntr, Ruko, 
Aprtmn mobil, Jabodetabek, 
Mnrma Mediator, ADB Bujlding. 
Ary: 08567813909, Hory 021- 
99002100, Dian 08561390384, 
Ria 08569802616 


Pinjaman Tunai 500jt s/d 250M 
Dim&Luar daerah jmnn bs a/n 
orglain trm mediator PT Artama 
Jl.Gatot subroto kav 74-75 Hub 
Firman 082126676751,E!Iy 0812 
83791934 Tyas 081291163306 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 


kecil (sel) yang disebut arca. 


Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

- Angka hanya dapatmuncul sekali dalam setiap kolom, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap argas 


6 
4 


5 


Diet Law katak 


Dapatkan Uang senilai Rp 300.000, 


untuk 3 Pemenang 


1, Tulis jawaban di kertas, cantumkan nama, alamat 
jelas, lengkap dengan kode pos, dan nomor telepon. 
2. Masukkan ke dalam amplop, tempel kupon 


di sampul luar, 


3. Kirim surat ke PO BOX 4612/ JKT 12046. 
4, Jawaban ditunggu selambat-lambatnya tanggal 
4 Oktober 2012. Pemenang diumumkan 


tanggal 7 Oktober 2012 


5, Untuk informasi, hubungi telp (021) 53679909 


dengan Shifa (ext 6184). 


Balap Sepeda di Dunia Maya 


INDONESIA memiliki kekayaan alam dan budaya 
yang luar biasa. Sayang, masih banyak yang 
kurang mengenal budaya atau kekayaan alam yang 


Sebagai wujud kebanggaan terhadap kekayaan 
alam dan budaya Nusantara, Polygon menggelar 
kompetisi “Kayuh Nusantara”, sebuah permainan 
internet yang dikemas menarik dan terintegrasi 
dengan jejaring sosial Twitter. Permainan ini beru- 
gi Indonesia dan 
mengasah wawasan Nusantara. Uniknya, untuk 
menggerakkan sepeda dari satu kota ke kota lain, 
peserta harus mengayuh sepedanya dengan cara 
mengirim tweet dengan tagar #KayuhNusantara. 

Dalam permainan ini, peserta cukup mengun- 
jungi www.kayuhnusantara.com dan login dengan 


Utara. Tanah 7770m2 nego. | SHGB s/d/2023 Hub.Iwasaki/ 
Hubungi: 0857.15073287 Samsul Ph.085890883819 (TP) 
RAGAM | Sepeda 
ada di berbagai penjuru Nusantara. 
pa lomba balap sepeda mengel 
DOK POLYGON 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


akun Twitter. Kemudian peserta bisa memilih tiga 


jenis sepeda sesuai karakteristik mereka, yaitu 
mountain bike, folding bike, dan urban bike. 

Permainan ini dibagi menjadi beberapa etape. 
Setiap etape peserta akan mendapatkan perta- 
nyaan seputar kekayaan Nusantara. Kemudian 
peserta mendapat poin yang ditentukan dari kete- 
patan dan kecepatan menjawab. Semakin tepat 
dan cepat, poin yang didapat semakin tinggi. 
Pemain dengan poin tertinggi akan menjadi 
pemenang dalam Kayuh Nusantara. Hadiah 
menarik dari Polygon menanti para juara di akhir 
kompetisi, antara lain folding bike (sepeda lipat), 
MTB, urban bike, dan hadiah lain senilai belasan 
juta rupiah. 

Selain program Kayuh Nusantara, Polygon 
mempunyai program kuis harian #KayuhRejeki 
melalui Twitter. Caranya cukup follow dan ikuti lini- 


masa (timeline) akun @polygonbike. Ada aksesori 
sepeda yang siap dibagikan setiap harinya. 

Dalam Kompas Jelajah Sepeda Bali Komodo, 
18-24 September 2012, Polygon turut berpartisi- 
pasi sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial 
dengan menyumbangkan 10 unit sepeda. Sepeda 
tersebut diberikan kepada Yayasan Sosial dan 
Pendikan Bafadal pada 19 September di Kota 
Mataram, Lombok, disaksikan oleh peserta dan 
Gubernur NTB KH M Zainul Majdi beserta jajaran 
Muspida NTB. 

Pada kesempatan tersebut, Polygon diwakili 
oleh Head PR & Communication Polygon Abdul 
Karim. Polygon amat mendukung pelaksanaan 
Jelajah Sepeda Bali Komodo karena memopulerkan 
lima pulau (Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan 
Komodo) sebagai destinasi wisata. (“/TYSJ 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 


Minggu, 23 September 2012 


THIESS 


INDONESIA 


MANAGER TENDER CONSTRUCTION 
(NATIONAL) 


Thiess Contractors Indonesia (TCI) is a multinational company with over 
9,000 employees throughout our projects in Indonesia. Our people are our 
keys to success. Our business has been providing integrated mining and 
construction services in civil, process facilities and mining across Indonesia 
for over 24 years. 


At TCI, we believe it's our people who have made us one of the largest 
Construction and Mining Contractors in South East Asia, We have grown to 
become one of the most respected contracting compai in the region. 


We are seeking experienced people who will be located in Jakarta head office 
and reporting directly to the Executive Manager. 


Reguirements for this position are: 

“ Engineering Degree gualification with minimum 10 years experiencesin 
Consulting/Construction. 
Minimum 5 years field experience in Consulting/ Tender role in Power 
Project or EPC Project. 
Familiar with Project Management, Risk Management, Negotiation and 
Proposal writing & presentation, using applicable tools Industry knowledge 
desirable. 

« Fluent in English. 


Please apply now at: http://careers.thiess.co.id not later than 2 weeks from 
the date of publication. 


"ONLY SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE NOTIFIED 
FOR FURTHER PROCESS" 


Cabang Sarinah Thamrin 


s Century 


HERLTNCAREV 


1. MARKETING 
2. PROGRAMMER 
3. WAITRESS 


Persaahaan Rat Modera Yang Berhowbang Pesat Mancan Karcidal Yang 
Protesinal Untuk Menempati Possi Bertut 


GENERAL MANAGER RECRUITMENT & SELECTION (GMRS) 
ta Una d2 0 'atun Peragaan 1 Sega Jesaan Mahir Lanjenta, 
Aratcal brunge Wari Dengaayan Ma $ Tana 8 Lani Maragerai 


MANAGEMENT TRAINEE (MT) 


Pra Beyja Una Mai 1 Tatan Percikan BI Segala Jera Pein Orahals Untarahari 


SENIOR OFFICER 
Wr Una Mas 7! Taun Penkan Mr Ht begaa Anwar, Kaftan egesan 
Pengaanan Kara Mi 1 Tatun 6 Dear yang Baru. 


HEALTH & SAFETY MANAGER (MSM) 
(Wit Sg, Yun Maka 30 amen, Preian Ma. G1 ega Arwan 
(wnnan Ind Latin Duka. Pengaturan Kaya Mi 2 tw d Being Try Bana 


t 
Biok. LC 7, No. 15 
Kelapa Gading, Jakarta 
14240 


Must, Usa Maka 38 Teu. Perdikan Ma 3 Segan Junnan Pengaturan Mei Tahun 


GENERAL AFFAIR JUNIOR OFFICER (GA) 
Pon Una Maka 2 Then, Pevita BI Yara Batu sn: Ina Mes, 
Im Gagan Downloaan Mara 


OPERATION MANAGER (OM) 
Pu Ana 2436 Taun Pendant B1 Bega ariar, Merger ama J0CCETANIK 
"Vargi MAAN #rana nan Wermal G mercan bk han 
"ang mengpurkan Monata ML ON On power pot 
Nungarya BH AC da maros mengumai mubiAa mer 
Menma 2 ana? Pata Kota Mn 2 Laut 


FINANCE JUNIOR OFFICER (FJO) 


WAN DER FULL 


Pee 


B3 Ata 


Sa mu ee 


Sena semoga 


Anne 
aparoogh yaa 474 Ok 


Tntasen 


www.karir.century-pharma.com 


DIBUTUHKAN SEGERA 


3. SEKRETARIS 
Persyaratan 


wandertuli 


1, Pendidikan Min. S1 Pertanian 
2 Usia Mm. 45 tin 
3 Pergalarran Min 6 rn dibilang 
Purtarian baik ur ten maupun 
penasaran produk pestisida 
untuk di sehruh Indoresa 
4. Monguasai Bahasa Inggris 
5, Diompatkan di Jakarta 
2. ADMINISTRASI PEMBUKUAN 
Persyaratan 
1 Faaditan in 03 lonom 
220m 
5 Pengalaman Min. t tmn 


1. Pendidikan Min. D3 
2 Usia Min. 23 tin 
3. Pengalaman Min, $ in 
4. Menguasai Bahasa Inggra 
4. STAFF LEGAL 


yaratan 
1. Pendidikan Min. S1 Hukum 
ln. 25 in 
3 Pengalaman Min 2 1 
5. STAFF KEUANGAN 
Persyaratan 
1. Pendidikan Min. St Keuangan 
Z Usia Min. 25 tin 
3. Pengalaman Min. 2 #in 


Lamaran « CV lengkap dikirim ke 
P.O. BOX 5058 JKTF 11050 (Kode : K-13) 


URGENTLY NEEDED 


Ouality Control Manager 


Area of Work: Kalimantan 
(East or South) 

Desirad previous role: five years" 

experience as Gualty control 

manager at a mining or. coal 

survoying company: 

 Ensure gualty compllance on 
(oport vessois loading In Kalmantan 

 Linise with coal suppllers, Jottes, 
ports and barge companies 

 Supervise the work of external 
laboratories and surveying 
compantes 


lc te efingpoctra 


Raka mmungan gaes 
« Deolent written and spoken English 
Sand CVs to: 
Jakarta.mining@yahoo.com 


SALES EXECUTIVE 


Perusahaan bergerak dibidang 
Consumer Goods membutuhkan : 


D Pra, usia min 3040tn, min SMAD3. 


h Lain dutamakan bisa bobhs Mandarin 
) Bersedia divgaskan di Jabodolabok 
4 kovapuau flayah Ri Sabang 


WALK IN INTERVIEW 
MARKETING EXECUTIVE 
- MIN. DIPLOMA 
|- PENGALAMAN DI PROPERTY 
- FAS. GAJI 4 KOMISI 
|CV BAWA LGSG KE : KANTOR| 

PEMASARAN CBD CILEDUG 

PT. SARI INDAH LESTARI 

JL. HOS COKROAMINOTO 
NO. 93 CILEDUG, TANGERANG 


JAM : 10.00 S/D 16.00 WIB 


LOWONGAN KERJA Mean 


broyek proyek 


kan Rrse Buliding 


(PM) 
(SM) 
(SE) 


1 Project Manager 

2. Site Manager 

3, Site Engineer 

4. Cost Control tecj 
Surveyor (0S) 


@ SUID3 Sp1/As ar Un tepar 


Bertemu dengan : Mrs. Nelly Kalalo 


CARI KERJA 


Ahli Gambar desain batik, 
palmn, ingin kerja dipersh. ba 
tik/tekstil di Jkt 081318497307 


D3 AKT,4lth Pengl 12,Brevet A 
/B,Bisa Lap Keu,Accurate,Myob. 
081288336224/087808491510 


Jaman 


Account Exe/Finc,Min.D3,pglm 
Bhs Inggris,Min 24Th, 021 
36170696/nisahrd(dgmail.co.id 


DM, CS, Personal Asst, 
Mktg Exec 5 Day Work, 
Inci: 5-25Jt 081294084203 


Adm/Sekrtrs Wnt Single SMK 
25Thberpenampilan — Menarik, 
Rapi/Bs Komp Kirim ke MGM 
hrdmam81yahoo.com — Jl,Pal 
merah Utr No.76 Slipi Jakbar 


Iirport Resto bth Acctg max27 
thioprs Mgr, Mr, capt Iki2 
max35 th, krm Imr citra 2ext 
8938 no31 Xderes jkb.54377477 


Arsitek Proyek (Pria / Wnt), 
Acc. Proyek (Wnt, Mngman 
(Pria/Wanita), Adm (Wanita), 
Pria STM Bangunan (Drafter), 
PO BOX 1424/ JKB 110104 


Assistant Mgr, D3, Max at 
Compt, Intent, Rp,3Jt, 021 
0696 / bonishrdgyahoo.co.id 


Assisten Manager(Min 26Th,D3 
mnrkGdLooking,Eng Aktif) 4Sjt 
sms nama,posisi 082110312188 


Bimbel Primagama bth Staff 
Pengajar Bio,Kimia,Fis,Mtmtk & 
StaffMrkting.Krm Jl.RyCilandak 
KKO Gg Hikmah No 12A Jaksel 


Bimbel scientia cari guru fis 
/kim/mat,full tima,ditraining & 
yaji tatap, Hub:JI.Sumagung 
R2 no.8 Kip Gading,Jkt-14240 


BPR di Bekasi Membutuhkan 1) 
Staff Adm pria/wnt menguasai 
kmptr min D3, 2)Marketing Syrt 
Pria, Pend, min SMA/sdrt diuta 
makan yg brpglmn dibidang pen 
jualan Produk Perbankan, Kope 
rasi & Leasing, disediakan Gaji & 
fee mrketing, krm ke Komplek 
Niaga Kalimas Blok D No.12A 
JKalimas — Raya Jatimulya 
Tambun Selatan Bekasi 17510 


Bth 4 Org Therapist ditempdi 
Likotawwnt  penam.mnrk,Smu/ 
sdrjt,max.35th,pglmn therapist. 
Lmr bw Isg Intv kerRuko Floren 
dia,JI-Boulevard Bukit Gading 
Raya A/3 klp Gading Jakut 
,Telp:021-41610101 


Bth 50 Sopir Full&part time 
SMA max.35th,pglm 1th,SIM-A, 
Matic,manual | Lmrn,CV&Notlp 
PO BOX 4180/JKTM 12700 


Bth Cot: PPIC, Exim (dok-kawa- 
san Berikat),Acc max3Bth, pglm 
2th, dom.Tng P:021-5991361/62 


Bth Karyawan utk Crew 
Waiter/ss RM. Bebek Garang 
utk Penempatan Cempaka Putih 
Jakpus Hub: 082817056507-08 
Sepanjang Hari Kerja 


Bth Mrktg Resto,Captain,waiter 
/ess, Greeter, Pramusaji, Kasir, 
Dapur, Diswasher, pend.smp/ 
smat ijazah asli.bawa Imrn ke 
iLalapan | Hidangan — Sunda 
sI-Lodan Raya 103,Jakut(sbih 
Apart.Aston Marina) 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs Tes:JI.M: 
pang Raya 60,Ph:021. 


Bth Reseptionist Wnt & Guru 
Bimbel,Dom Jakbar/Ut, Lmr 
Krm: Ruko Aladin Indah 3 BC 
Jak-Ut Ph.68581197 


6 Ouality Control —(OC) 
7. Pelaksana Struktur (PS) 
8. Pelaksana Finishing (PF) 
9. Drafter (OF) 
10. Safety Officer (s0) 
11. Pelaksana ME (ME) 


Inn. tahun di bango 


1-6) Amtocad (9) 


Sebuah Restoran yg akan 
segera dibuka membutuhkan 
1, MANAGER RESTO (MR) 

2. SUPERVISOR RESTO (SR) 
3. KOKI 
PAN maa AOth 
« Penampilan rapi & menarik 
« Mampu mengkoordinir & mematvasi 

Tesen 

Kompeten menjalankan tungsi 

manajemen & operasonal Resi 
« Pngime bidang Rasio un. 

(D) Menguasai masakan Indonesan 

IoodCinesa food 


jengkap he 
Kompleks Pantal Mutiara Blok 
YEL21 Pluit Jakut 14450 
Toha hode ki atas 


Bth Segera! dokter, HR staff, 
Resepsionis, marketing (punya 
kendaraan) utk proyek PT baru 
@ ke hrd, globalotictayahoo.com 
02129335686/52,085719805905 


Bth Sgr 2 Kary Ttp Marketing 
sklgs Adm Bid Psikologi,Gj 
tKmseInsentif,min D3,24-34Th 
,8s Kmptr,Pglmn&Dom Jaktim 
Diutmkan Jl,Bukti Nol Kel. 
Mksr Jaktim 13570 Ph.8012215 


Bth sgr Therapis, bw CV ke Pt. 
Infinity Family Spa, Jl. Kemang 
Rya No. 204. 085695999111 


Bt Sgr: Spg/b, Smu, max.27th, 
pslmn th bid,yg sama,aktif, 
kmnkt#.penamp.mork, Fas: Gpk, 
Instr,Bns,dpt ditmpt dmn S).Dtg 
Intv 'ke-Daalderop,JI,Tb,Simatu- 
pang No.17 BL A3 (sbih Lotte- 
mart Ps.Rebo). Ttp:021- 
8779-6565 / 6767 


Bth sgr:Supir Pribadi,pria,SIM A 
min.pglmn 2 thn, tahu jln jabo 
tabek, jirrajin, kirim Imrn ke Jl 
Sungai Gerong No.8-10,Jakarta 
10230, Telp: 021-3901138 


BTH SITE MNGR S1 T.List/Elek 
tro,Pglmn min 5th,Krm:PT.Cipta 
Perkasa Prima Jl.Dewi Sartika 
No.1 Rt.3/13 Cililitan Kr.Jati jak 
tim. 13640 erptciptaperkasapri 
mayahoo.co.id ph.80882055 


Bth staff prtnkn hwn&agronomi 
.min DI,pglm 1 th.CV: PT.Derkei 
Ind jlry sirkuit sentul no, 75: 
sentul 16810 atau email 
cvderkeidgmail.com 


Bth Tehnik Mesin, Mktg, Adm& 
Kurir (OB/Purchasing) Jjir,b'pen 
didikan, kreatifinisiatif, tagiwb, 
bs,krj dibawah tekanan, pnpin 
mnrik (Khusus Kurir hrs pny 
SIM 6). Krm Lmrn: PT. WGS Jl. 
Gn Sahari Raya No.30 Jakarta 


BTH Tenaga Poles Salon mobil 
Mewah,Pria max 23th,SMA/ 
Sdrjt nilai rata2 min. 6,5, Disip- 
Tinymemiliki kemauan krj keras 
Intrvw Ig Cow Lamaran Ikp) 
21/09/12 pkl 09.00 s/d 12.00 
Jl-TerogongRayaNo.38 (dpn JIS) 
Pondok Indah Jaksel 


Bth: GRO u/Perush Spa Brkem- 
bang Syrt Wnt Pen.Mnrik diuta- 
makan ax SPG,SMA-DI,Walking 
Intrvw Senin-Rabu Jam 14-18 
Puri Sehat Spa&Hotel Jl.Kartini 
Raya No.24 Kartini Sawah Bsr 
Jakarta Pusat 021-6252721 


Bth: Interior Designer(P/W)23- 
30Th, Min.S1, Dom Jakbar/Ut. 
Foto & CV Krm: JI.Padamulya 4 
No.24/Rt.09/08 Jakbar 


Bth: Operator, Pria, Min. SMA, 
Max.28Th, Utk Fotokopi dll, Krj 
Shift. Kam: Gading Bukit Indah 
P/12 #60 Jakut 14240 


Bz P/F Time Data Entry 


Pensiun,IRT Inc 81200 
SMS " 081315928461 


B: P/F Time Dt Entry scr 


online th,Pnsiun inc 
1$1000 “ 081218918517 


Bth: Supervisor HRD, P/W, Min 
D3 Tata Negara, Pglmn 3-dth, 
jujur, Disiplin.Krm ke Jl.Kamal 
Muara VI No.76 Jakut 14470 or 
Email: yantiGe-printsap.com 


Bth:Gr Privat,SD,SMP,SMU,Mat 
#Fis,Kim,Mand,Ing smua jurusan 
Matraman 66 Hp081311013682 


Bth:Sales Mobil Built Up, Pria/ 
Wnt,penampilan menarik, lebih 
diutmkan barpglm.Lmr amail ka 
citra-ainaroyahoo.com 


BthCollectorPria,sma,sim c,bns, 
trnspr,Koperasi Sentra Dana, Jl. 
ir-hjuandaA3/137 Bksi 8822662 


BthMarktng utk media cetak.CV 
“sg Dtg hr Krja"Gd.Selmis 1/1 
Lti2-3"JI Asem Baris No52/dkt 
St.Tebet Jks:83790582 


BusinessAdvisorF/P25th:92000 
-8000/bi,bns,Instvs-810000tr 

nia karir fas 08: 
778666 / Jolisbiz9991 


homezRpbjt-8jt/data,IRT/ 
iun yvlc 085210769501 


BUTUH KURIR MOTOR 
DiGoGoEx ExpressMin28th SMS 
Nama&Pglmn 08156045678 


Butuh Pramuniaga ”AirMinum 
Biru.L/P,sma.Immn Ikp: Jl.Patriot 
No.23Bekasi,mulai krj 30kt2012 


Butuh Sekretaris D3 Bisa 
Komputer & Administrasi, 
Hubungi : 021.7669967 


Butuh: 1.Pengawas Lapangan/ 
PelaksanatPriamax 40th min 
STM Bangunan, Palmn min Sth 
& ditugaskan di Sukabumi 
(Proyek).Lmr Isg. bw & intrvw 
ke PT.Kidang Gesit Perkasa, 
Jlbaan Mogot Raya Km.13 
No.32 Cengkareng-Jakbar 11730 
Telp.(021) 5451920/22 


Butuh:1.Guru TKKGR)SL,bS bhs 
Inggris,palmn mengajar dlm bhs 
Ing min2th.2.Marketing(MKOSI 
,pglmn min 2th,berorientasi pd 
target&mampu bekerja di bwah 
tekanan. Krm CV & foto trbaru 
anda ke:SekolahGemalndonesia, 
Jl.Komp Tmn Gandaria blokD-19 
Jaksel12130,E:gemaindonesia. 
yulita@yahoo.com 


Cari:Sustr, Trapis,Stylis,Timarke 
ting & Akunting pglmn.Lsg:Jl, 
Siaga II-C/10,Pjaten.7982155 


(Cr Pelaksana & Logistik Lap,Min 
STM Bgnan,Dom Jakbar/Tgr, 
Krm Ruko Galaxy Blok M/8 
Taman Palem L,JakBar 11730 


Cr: Supir Forklift pglm. PT.Multi 
Powerindo Jaya, Jl, Kapuk Pulo 
No,2,Jak-Bar / Telp: (021) 5436 
6159 / daudagus@umail.com 


B UTUH Cepat Juru Ketik at 


Pr 


(r:pecah pola pakaian Wnt/ABG 
Pglmn,diutmkn yg bs design gaji 
besar, Hub: 6128226/68101666 


Cust Service,Min D3,Friendy,Gd 
Communication, Discipline, Gd 
look.ahmad.hrd6666(Ggmail.com 


ATA Entry Scr OnlinetF/P) 
Disita Incz 
5-14jt sms 081908906286 


ATA Entry(P/F)30position 
Dian Wlc 
Inct8-19jt'"081218263608 


Dbthikan:kasir.waitress,thera- 

pist, syarat:wnt max30th,CV bw 
Isg Winners Spa Jl. Lamandau 
Raya blok € no.23 tIp.72798531 


Dbthkn Juru Masak Pemula (Ma 
sakan Indonesia)Utk wil Jabota 
bek, Syarat:Pria usia max 35 thn 
SLTA sederajat.Pengalaman di 
bidangnya. Pelamar dtg Isg ke: 
Midori Restoran,JI.Wahid Has- 
yim No.106 (belakang Sarinah 
Thamrin) Menteng JakPus,Telp: 
(021) 31/2228, Selasa-Jumat, 
25-28 Sep 2012, PK 10-15 Wib 


Dbthkn: PR(D3/S1), Kasir(D3), 
Stylis, Cupter, ” Beautidian, 
Instruktur Aerobik & Yoga 
(Sertifikat) Dutmkn Pglmn di 
Aesthetik 2th.Imrn ke multiplus 
Ruko Pamulang Permai 1 Blok 
Sh2 No.10 Box 8, Tangerang 
selatan(DepanUnpam) / Email: 
bizanteehealtyagingGyahoo. 

com. (s/d Tgl 30 Sept 2012) 


DbutuhkanMarketinggsales"”"“" 
ajipokok"komisi#bonus besar 
diutamakan Pengalaman dan 
Relasi Luas Dengan Travel 
Agency" “Hub:08889180124 


Dbutuhkn Satpam min.SMU 
max 25th,Tb168 CV,Imrn, No tlp 
Ika POBOX 4180/JKTM 12700 


Der Manager Promo Property, 
(OB Supir pnglman Tggl Sekt Da 
an Mogot Br, sms085739757739 


DerCaptaint,Ass,Manager,Taho, 
Potong,Koki' Chinese Fond(utk 
diMoi)Diutmkn Pglmn bdg Rest. 
Lsg dtg intruw:Pantai Mutiara 
Blok TG-7 Jakut.021-6629797 / 
70718058 Up.Rudi.M.J/HRD 


Developer Bth Byk:1) SPV Sipil 
2) Engineering Sipil Syrt : Min 
STM,Pglm Min 2Th, Bisa Baca & 
Hitung Gbr,Gaji Mark CV Lkp ka 
P.Jayakarta 45 Blok C27 Jak-Bar 


Developer di Depok bth Penga 

Lapangan, Acc,Admin,Krm 
ke Jln cipete raya n0.9 Samping 
Klinik Cipeta / Email ke: 
hwdsakinasakatama'yahoo.com 


Dibthkan Cust.Service,min SMA, 
pglm min Ath utk ditmptkan di 
Jkt & Bandung.Lmm lgkp dtg 
losg ke:JI.Hy.Wrk 28 Jakpus, 
Tolp:021-3853162 


Dibthkan Segera u/Hotel Baru 
di Jkt Unt Staff & MGR Dept: F 


&B, Acet & Operasional 
Lmm:Hote Mia Cikini, JI 
Cikini Raya No.46,Jak-pus 
dina. ramdiyani@yahoo.com 


Dibthkan: Wnt Penerjemah,Bhs 
Mandarin(Taiwan)min.SMU,bs 
Baca & Tulis, Iklan tdk terbatas, 
hublbu Kokom.0815 8600 9255 


Dibthkan Supir Direktur, pria 28 
35 th, pglm min 3 th, dam. sktr 
JakBar, rapi, bersih, sopan. Krm 
Ir ke: Malinda Furniture Galle- 
1, Jl. Letjen, S.Parman Kav. 5- 
6, Jakarta 11480. Up. HRD Dept. 


Dibthkan surveyor/Admin luar, 
pria max27 th, min pend SMAbs 
MS.Office dtg Isg,JI.Mangga14 
Blok F1 No.716, Grenville, 
Jak-Bar Tlp: (021) 99677189 


Dibthkan: I-SPV 2.Tek 3.Oprtr 
A,Adm Syrt:P/W, SMU/Sdrit, D3 
Min 20thn. Dtg Lgsng ke PT.GIM 
JLRy Bekasi Km.18 No.30-H, 
Ri Palad, P.gdg Jak-tim 


Dibthkn Acctg,Marketing,Adm, 
Radiografer,AA,Dktr  Spsialis, 
Lmrn Dikirim Lsg ke JI.Pedati 
No.3 Rt.005/07 Tengah Krmat 
Jati Jaktim 081510503273 


Dibthkn spv, captain, waitress 
syrt khusus wanita,imrn kem ke 
katsura restaurantplz senayan 
@ 4, ilasia afrika n08 gelora 
tanah abang Jak-Pus 10270 


Dibutuhkan Segera: Juru Masak, 
Helper, min. “SMK Prwisata, 
Rajin, Kerja Shift, Kontrak, 
Datang langsung” ke: Jl. 
Gandaria 1/63 (1/15 Coffee) tlp: 
7225678 


Dibutuhkan Sgr Waiter, Room 


boy,|teception — Pria,Max.27th, 
SMK/SMU  Walk-inInteviaw 
Senin, 20 Sept 2012, Jam 09.00 
WIB.Hotel Gren Alia Cikini 


Cikini Raya No,d6, Jak-Pst 
Dibutuhkan tukang sample, 
mampu jahit & buat pola 
seragam-baju fashion, tempat 
kerja di Jak-Ut 021-70300308. 


Dicari Engineering — Sarjana 
Elektro lebih disukai yg 
menguasai PLC,Microprocessor 
& Micro Controller.Lmrn Lsg ke 
PT WKM Jl.Manggarai Utara | 
No.l Jaksel Up.Bp.Sumartono 
Hp:085876116359 / Bp. Asep 
Rahmat Hp:081809100466 


Dicari Montir Mobil & Teknisi 
Ban, pglmn min 3 thn, Krm CV: 
Jl Raden Saleh No 38, Ciledug 


Dicari: 1.Staff Accounting, min 
D3 Pria. 2.Staff Keuangan Wnt, 
min D3. 3.Sales Counter, Pria, 
min SMA. Lamaran ke JI.H, 
Samanhudi  No.14-3 Jakpus. 
Dirgantara Motor 


Dicari:Staf Import Fas KITE 
Utk/Garment Pakaian Eksport 
Amerika, Hub:Dewi:68286619 
Emall:dewi. couGyahoo.com 


Drafter&Gudang,SMK/SMU,krm 
Elmetek,Duta Indah SguareBlok. 
DL JI-TIk Gong Ry 15 Jkt11450 


English Teacher Nceded,Female, 
Single,21-30yrs, D3/S1, Training 
Provided, 0216914345 

Form Filling Part Time & Full 


Time Fresh Graduate /,Retired 
Wicm 10jt-15jt" 08: 39 


REELANCE Input Doc, 
Fans 
0878 8309 13875 
Fe Typist, Urgent 


10Jt-15Jt/Doc,IRT/Senior 
sn wic"085210769518 


Fs Time, Asst Business 


Prsh Consultant.Min Fresh 
Grad”Sari 083899214080 


Guru bimba (SLTA) 2.Akutansi 
(D3 akutansi) kirim CV Sms 
ke:021-99323781 atau email 
keibimba.perintis@gmail.com 


HRD staff,Min S1,Mnrk,Disiplin, 
Tagjwb. Komunikatif, Mengerti 
System, hrdoffice2@gmall.com 


Human | Resources, Kalteng 
based, F/M, S1 Law/Psychology, 
fivent english, min. 5 years in 
Mining, send,” CV to: 
hrdensbury@gmail.com 


Int Kontraktorbth:Dafter 3Dmax 
Acc,&pengawas lap.CV&cnth gbr 
by email: rudi form@yahoo.com 


Interior Designer,51/D3 Arsitek 
/ Dintr, peng.lth,CV Email ke 
hrd@dekorasiplus.com,max7hari 


Interpreter English - Indonesia 
Min S1, Experiance,oral&written 
RplOiteRp 15jt 


Islamic school at” meruya 
urgently needs:Elementary 
TeacherandTherapist with gualif 
:Teacher :SL, enjoy working with 
children,comp literate.Therapist 
:1D3/02/ S1 Psy/PLB, Send CV 
to e-mail :z00l. hd@yahoo.co.id 


Koki / Pelayan, Wrg Sunda, 
bintaro. Lk / Pr 18 - 40 th, 
SMP-SMU/SMK. Hub.51357572 


Konsultan Konstruksi Bth Staff 
Tehnik Sgr Sipil&Elektrikal,51/ 
03,Univ/ poltek,palrnybr Iis,max 
30th,Kmm Lam/CV ke PT KSK, 
email — ke-kosprima05Gyahoo. 
co.uk atau adi gs@yahoo.com 


Kontraktor Bangunan bth:Pelak- 
sana Proyek,SIM,Pglm 3th.Krm 
CV&lmr:Graha cempaka mas bik. 
B/32,Jl.Letjen Suprapto Jakpus 
10660/ adhidaya@cbn.net.id 


081314716117 


Kontraktor Gypsum Butuh Bbrp 
SPV Proyek,Pria,Max 40Th,Min 
D3/S1,Mengerti Gambar, Mrktg 
Retail, P/W,Min SMU.Lmrn Lkp 
via pos ke Bizpark Commer 
Estate Blok R2/2 Jl.Raya Bekasi 
Km 21.5 Jak-Tim (2minggu) 


Looking fresh graduate in law. 
Walk intvw at oj law firm Mang 
gala room 803 wing a cp.Anggi 


Need Eng Teachers S1 for eleme 
ntary, receptionist, exp 1 year 
CV send: ta Pencpl BMDB School 
JIJombang Ry 89, Ciputat Tgr 


Office Klp Gdg Spcl fmale Need 
Senior & Junior Acctg & Finance, 
Mktg,Sales,Secrtry,Export Staff 
Exp2-3Yrs,Good Engtattch foto, 
danoraagroprimaptgmail.com 


PA Business Mgr Min.24Th, S1, 
Exp.2Th,EngAktif,Bs Ms.Off5it 
sms nama,posisi 081585880215 


Pers.Kontraktor diJelambar,bth 
sgr 1 Drafter Ilsn STM/at 
larsitek in Interior,tcik hrs 
pglmnkem cv&cth gt 
taviacitrapersada'yahoo.co. 


Personal Assistant (BOD), F/M 
good exp,creative,overseas 
Wlem15I-20jt“0852 10769549 


PROJECT INPUTER 
3Mth Contractt2-4jt/week(Part 
time)Inputer Doc 02124099761 


Prsih b'gerak dibdg Forklift&Alat 
Berat “Bth:l.Counter of Part 
(COP):2,Acctng/Finance(ACO, 
Mekanik Forkl 

Sim A/CC3),Wnt(162).Palm 
1 th dibdg Cust,serv&Admi 
Bs AR/APEfak 
baikan Forklift 
Kancil 
Cikarang Ph:021: 


Prush.bdg Lem JakBar bth bbrp 
Slesman pria,max30th,min.sma, 
menarik,komunikatif.dot krjsma 
dan teamktug jwb,bs comptr, 
dri,siap luarkota, 
plin,dedikasigloyal 
Ciminikp208023081K010025 


Teachers:F/M,Sgllove kid,oral 
engls,creativ.CV to Tumbletots 
Daan Mgt br,Jl Jimbaran 78/15 


Teknisi, Syrt: Srtfkt Akademi 
Elektro Medik, Krm: Jl.Darmaga 
/ RK D. Sawit Centor/ 8E Jktm, 
hrd,zi.lasersolutionGgmail.com 


Translater Mandarin Overseas 
grad wlenvgood Mar 
Written 18-20jt 081 


Wk Intrv BaristaWaiters,Staf 
Cooking, Cashier u/Coffee Shop 
di Jkt Sel, Antipodean Cafa 
JllKemang Selatan 1 Kompleks 
Hero Kemang 


IL Aom Keuangan 
A DM Dt Input(P/F Time)bs 


comp,Irt,Pnsiun wlc min 
dtit3it cash081219790223 


Adm Pembukuan (W),max.35th, 
Pny Mtr.Dtg:Pergudangan Elang 
Laut blok 11/19 PIK.5698 3103 


Admin Support, Pria/Wnt, max. 
3sth min.D3,” Inggris pasif, 
dom.sktr Sunter: Gaji ttp yg 
mnrk,bagi yg memenuhi syarat: 
Send CV:JI.Agung Karya V blok 
B No.7 Str Pdmro, Jakut 14340 


Admin/Accounting,usia max 30 
th,pglm min Ath,S1,penempatan 
Green Garden. Hub 0818927878 


Bth ADM Umum(Min.2dThn,b3, 
kmnktrsgdlooking,Eng aktif) :3)t 
sms nama,posisi 081585880215 


Bth kasir Wnt(Finance Staff) 
pgim domjakut,Cv,ljasah,foto& 
telp Krm:Ruko Prima Sunter Bik 
87 Jl.Danau Sunter Utara Jakut 


Btth sgr Adm.Gudang,Pria max. 
25thn, min.SMA, bisa admin, 
pylmn min. Yth" & terbuka u 
Fresh Graduate, Lmrn Kk 
ecrvit,sinoled@gmall.com 


Bth:Adm(W)Min.D3,Pglmn,Max 
30th,Bs Komptr,JI.Dewi Sartika 
Cawang JKT.80882457" Sandra" 


Cr Ak/perpajakn mn.d3 hub:KKP 
Mustofa&Rekan, Pemuda Ry/M3 
K.sekneg, P.gdg. JT: 3388 3210 


Dcari Bag Keuangan(Wnt) max 
30th,Doms: Sktr Sunter-JakUt 
&Kuasai Komptr1085881006080 


Dibthkan Adm,Mnguasai Word& 
Excel,Glm MnikahCW)Pend.03/ 
Si-Jembatan III No.50,Ph:9797 
2691/26811088 


Dibthkan sgr-ace D3 Setara 
P/W, 20-35th,lamaran kirim ke 
Hayam Wuruk Plaza Lantai 10 
tuang G Jakbar (up:bp,Teddy) 


DibthkansAdm/CS,SMU Wanita, 
kompt Dom. Cengkareng kem 
ke:Taman Palem Lestari Blok.A 
IL No.b Jl.kamal outer ring 
road Cengkareng Jakbar 11730. 
Emall:acct. gatelogGcbn. net.id 


Dicari Acct Staf Wnt Max 35 th 
D3 Palm min 2th Pjk Ms Word 
Excel, CV Ikp ke Perkantoran 
Plaza Pasifik A3/65 Klp Gdg 
Email: fiztover@hotmail.com 


Dibthkn Staff Accounting, Kasir 
min. D3 Pglmn & teliti, female 
Dom. Jakbar Hub: 021.6199981 


Dicari Adm/Acctg, Wanita, Min. 
SMA Lamaran&Pas Photo Kirim 
Email ke: novycitrafdyahoo.com 


Dicari staf Accounting, Wanita / 
single / maximal 25 tahun / D3 
Akutansi / mahir komputer, 
Domisili, “Cibubur / Depok. 
Lamaran / CV. kirim ke: 
timbangandigitalGcbn.net.id 


Prshjasa bthadm,wnt,smu/sdrjt 
pnmpin.rapi,ulet,rjn,krikrs.kirim 
JI.Pluitselatan ry103jakut14450 


Prshn,Baru(Pma) Bth:1.Accoun- 
ting, 2.Mekanik, max.40th. Lmr 
Harus Tulis Tangan sendiri, lok. 
kerja Purwakarta. krm Lmr: 
Po.Box 127 Purwakarta 41101 


Senior Auditor (Internal), F/ M 
Good English, Leadership,retired 
Wicm 18jt-20jt“0852 10769549 


Staff Accounting(W),Mengerti 
Pik,SMK,CV krm: Mahkota 
Ancol Blok £ No.32 Jakut 


Bth cpt:Sales Sparepart Mobil, 
SMA,pny motor,max.35th. Krm 
CV : hrdtsunwa@gmail.com / 
Telp: (021) 9381 611 


Bth Sgr Mrktng/Sales,Pria/Wat 
Palmn di Cargo Door to Door 
Lmrn&Pas photo Kirim Email ke: 
hendradi, hwyahoo.com 


Bth Wnt utk Sales Counter min 
SMA Gajisinsentif optional.CV 
Dtg Isg ke PT.AK Berlian Motor, 
Rukan Kencana Niaga Blok 
DI-2A Meruya,021- 58907355 


Butuh segera:SPG syrt:Wanita, 
min.SMA,max.2dth, penampilan 
mnrk, tagi min,160cm dgn berat 
proporsional. Penghasilan gaji 
diatas UMR 4 bonus 4 insentif « 
asuransi.Yang memenuhi syarat 
email kerlowkerspg@yahoo.com 
atau fax ke: 021-600 9045 


Dbutuhkan Marketing & Sales 
“ir#Gaji  PokokeKomisisBonus 
Besar““#Hub: 0813.1743.5939 


Dcr Sales diutmkn bid.pendingin 
/kimia palm/min.SMA65301635 
Perkantoran Sunter Permai Bil 
A No.2 Sebrang Carefour 


Dibthkn Marketing, 2 Orang, utk 
di tmptkn di wiyh Jelambar, 
Hub: 0215660641, 02156953982 
11081809555580 (pak Harry) 


Dibutuhkan Sales Marketing 
pengalaman min 2 tahun CV 
dikirim” ke:vini,Iie@yahoo.com 
info Hub: 0818471090 


Dicari Sales Mesin Pria/Wanita 
yang berpengalaman luas. Hub: 
021-66600443 (Benny). 


Dicr Cpt Sales u/ bhn bangunan 
inovasi baru, Ph, 083117700014 
(Rian) / 0216623490 


Marketing Exctve, Pria/Wnt, 
max.35th, Inggris aktif bisa 
Mandarin diut, Gaji ttp yg mnrk, 
bagi yg memenuhi syarat. Send 
CV:JILAgung Karya V blok 8 No.7 
Str Pdmro,JakUt 14340 


Marketing Menarik dpt Harian 
Bin & Bonus. Hub: 70513773 / 
5848333, bawa surat lamaran 


Sales kanvaser,max30th,kendr 
sdri,dom Tng.PT.Magahbuana.P 
JlIndustri I/7blk A/7 jatake Tng 
15136/ hrddmegah-buana.com 


Sales officermin.sma/D3, Jujur, 
pekerja krs, minsim  Gp/w, 
kmnkatif:terbiasa dan target. 
krm  ImrPT,Unimax Power, 
JI.Gading Bukit Indah blok 0/12 
Kip Gading Jakut 14240 


Sales utk Ban Motor,max.35th, 
GP,Komisi, UM.Pergdgan Elang 
Laut BIk 11/19 PIK.5698 3103 


Sales/Marketing,max usia35Th, 
GP4UM-Transp#KomisiBonus. 
CV Di Fax 5410005 


SalesEng,S1T.Kimia/Food, pglm 
sis Pbrk minuman, CV ke: Kota 
Wisata Cibubur, Ruko Maison 
Avenue MA12 / 02182488612/ 
personalia .ics(dyahoo.com 


Salesman S'part, kend.send 
Lmr:Komp,Gading Bukit Indah 
3/21,Klp Gading, Jkt 14240 


sekretaris 


Bth — Sekrotaris,Wnt,Max25th, 
prmplan mnrik,bhs inggris aktif 
.Ms Office,Dom Jaktim, Email Cv 
LkpsFoto: am. hrdGyahoo.com 


II Terwirerobursi 


Arsitektur Konsultan Bth Bbrpa 
Staff : 1.Arsitek Juntor (S1), 
2.Drftr 3D Arsitektur (SMU/D3) 
krm CV,Portfolio ka:Agung Jaya 
2 D1B no.1 Jakarta 14350/email 
media. perkasa@yahoo.co.id 


Bth Sgr: 1.Drafter, Stm/D3/S1 
Arstk, max.30th, 2.Pelaksana 
Bangunan, Stm/D3 Sipil, max. 
35th.Krm:Klp Hibrida 4 RB9 
No.8,Klp Gading, Jakut 


Web Designer PHP, Joomla, WP, 
Opencart CV lengkap ke: 
career@bombasweb.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KARIER | Pekerjaan 


Masih “Nganggur”? Jangan Diam Saja 


BILA sekarang Anda belum mendapat 
kerja, jangan diam saja menunggu pang- 
gilan. Lakukanlah kegiatan yang dapat 
memperluas kenalan dan meningkatkan 
keterampilan. Hal itu penting untuk 
membuat resume Anda kian berkilau. 
Survei yang dilakukan Harris Interactive 
untuk CareerBuilder terhadap ribuan 
manajer personalia dan pengusaha, 
menganjurkan sejumlah kegiatan beri- 
kut ini. 

Sebanyak 79 persen pengusaha 
menganjurkan Anda bekerja lepas. Jika 
melakukan pekerjaan ini dengan baik 
meski hanya pekerjaan sementara, siapa 
pun yang mempekerjakan Anda akan 
lebih tertarik menarik untuk menduduki 
posisi yang tetap. 

Sementara itu, 61 persen manajer 
menghendaki Anda mengikuti kursus 


7 
£ 


SHUTTERSTOCK 


yang menunjang karier selama masa 
pengangguran. Kursus akan membuat 
kompetensi Anda menjadi lebih baik. 
Mengambil kursus yang sesuai dapat 
menunjukkan Anda seorang yang serius 
dan memiliki inisiatif. 

Sementara itu, 60 persen manajer 
menyarankan agar Anda mendaftarkan 
diri menjadi relawan. Itu untuk menun- 
jukkan bahwa Anda adalah seorang yang 
peduli dengan lingkungan dan memiliki 
semangat membantu orang lain. 
Integritas dan karakter juga akan lebih 
menonjol sebab Anda tak hanya memikir- 
kan uang. 

Adapun 11 persen pengusaha yang 
disurvei mengatakan, membuat blog 
profesional dapat menjadi alat mema- 
sarkan diri Anda. Melalui blog yang bisa 
diakses siapa saja, orang akan melihat 


Anda sebagai seorang yang memahami 
benar bidang kerja Anda. Blog itu akan 
menjadi bukti bahwa Anda sungguh 
peduli dan serius dalam bidang terse- 
but. 

Anda juga bisa meminta bantuan 
relasi untuk menyampaikan resume diri 
kepada bagian personalia di suatu peru- 
sahaan. Resume yang dibawa oleh kary- 
awan yang sudah bekerja di tempat itu 
umumnya lebih mendapat perhatian. 
Setidaknya diprioritaskan untuk dibaca 
dan dipanggil wawancara. 

Para praktisi karier juga menyaran- 
kan agar Anda membangun dan mem- 
perluas jaringan kontak melalui jejaring 
sosial dan organisasi profesi. Biarkan 
kenalan atau keluarga mengetahui Anda 
sedang mencari pekerjaan dan mem- 
bantu. (P#/TYSJ 


